MUKHTASHAR SHAHIH BUKHARI 



Kitab ringkasan pertama yang disusun secara ilmiah dan mendetail, 
menghimpun seluruh Hadits shahih dan hadits mu 'allag yang marfu 
serta atsar yang mauquf tanpa menyebutkan sanadnya dan matan yang 
diulang-ulang, kecuali tambahan yang terdapat dalam riwayat yang 
disebutkan secara berulang-ulang. Tambahan tersebut sudah digabungkan 
ke dalam Haditsnya, dimana masing-masing tambahan diletakkan pada 
tempatnya (dalam Hadits) dengan menggunakan metode ilmiah yang 
belum pemah ada sebelumnya -sepengetahuan saya- yang menghimpun 
seluruh faidah yang ada dalam kitab Shahih. 

Kami masih belum bisa menerbitkan sisa kitab besar ini, karena 
beberapa sebab. Diantaranya yaitu, pindahnya guru kami dari 
Damaskus sejak dua tahunsilam,danjauhnyabeliaudarikitab-kitab 
dan karangan-karangannya. Semoga Allah memberikan perlindungan 
dan kebaikan bagi kita, beliau dan seluruh kaum muslimin serta negeri 
dan hamba-Nya semua. 

Kami telah memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dapat kami 
temukan pada cetakan terdahulu semampu kami. 



Zuhair 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 i~l 




PENGANTAR 



Oleh: 

Syaikh Nashlruddin A1 Albani 



Segala puji hanya untuk Allah; kita memuji-Nya, memohon 
pertolongan, ampunan, serta perlindungan kepada-Nya dari keburukan 
jiwa dan kejahatan perbuatan kita. Barang siapa diberi hidayah oleh 
Allah, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan 
barang siapa disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada seorangpun yang dapat 
memberikan hidayah kepadanya. 



Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan ~yang berhak untuk disembah- 
selain Allah yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. 







‘*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati 
melainkan dalam keadaan beragama Islam. ”(Qs. Aali ‘Imraan (3): 102) 




“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya AUah 
menciptakan isterinya; dan daripada keduanya AUah memperkembang- 
biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada 
AUah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta 
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 



2 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. " (Qs. An-Nisaa' (4): 1) 



yw . I I J /j iii l jls 1 lfj\ \J$ c 



^ ^ ^ ^ dt 

* 1- ■" I ® . .1 * * •.# *l * 



1 jy jli Ais 4 J J*- j J iui ^jaj y i j*£j j£u 



**> 



“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 
dan katakardah perkataan yang benar, niscaya AUah memperbaiki 
bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan 
barang siapa menaati Allah dan rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah 
mendapat kemenangan yang besar. "(Qs. A1 Ahzaab (33): 70-71) 

Program yang saya beri nama ‘Taqrib As-Sunnah baina Yadai al 
Ummah " (Mendekatkan As-Sunnah keharibaan Umat) termasuk salah 
satu program saya terdahulu, dalam rangka pengabdian sayaterhadap 
Sunnah yang suci. 

Masalah ini telah saya singgung dalam sebagian buku yang saya 
tulis, seperti dalam mukaddimah kitab Mukhtashar Shahih Muslim, karya 
A1 Hafizh A1 Mundziri. Dalam kitab tersebut saya menjelaskan masalah 
penghapusan sanad hadits dalam satu sisi, dan membedakan antam hadits 
yang shahih dan dha 'if (lemah) dalam sisi lain. 

Manakala kitab Shahih Al Bukhari dan kitab Shahih Muslim telah 
diterima keberadaannya oleh para ulama, maka pembicaraan tentang 
sanad-sanadnya tidak diperlukan lagi, seperti yang telah saya kemukakan 
dalam mukaddimah buku tersebut. Oleh karena itu, maka upaya yang 
dilakukan terbatas pada penghapusan sanad dan matan Hadits. yang 
diulang-ulang. 

Hal yang pertama kali saya lakukan adalah menahkik (meneliti) 
kitab Mukhtashar Shahih Muslim tersebut, lalu memberi nomor hadits, 
mensyarah gharibnya (kata-kata yang jarang dipakai), memberi komentar 
yang bermanfaat, dan mencetaknya di Beirut 

Setelah selesai, saya berkesimpulkan bahwa A1 Hafizh A1 Mundziri 
dalam kitab tersebut, tidak hanya menghapus sanad dan matan hadits 
yang diulang-ulang, tetapi ia juga telah menghapus sebagian matannya. 

Melihat realita tersebut, saya berkeinginan (apabila ada 
kesempatan), untuk meringkas kitab tersebut dengan metode saya sendiri. 

Akhimya, Allah Ta ’ ala menghendakinya, dimana ketika itu saya 
ditakdirkan untuk dipenjara pada tahun 1389 H (bertepatan dengan tahun 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 3 B 




1969 M) bersama beberapa ulama, padahal tidak ada tindak kejahatan 
yang telah kami lakukan selain dakwah Islam dan mengajarkannya 
kepada manusia. Lalu saya dijebloskan ke dalam penjara Qal’ah dan 
penjara lainnya di kota Damaskus. Kemudian saya dibebaskan untuk 
beberapa waktu, dan setelah itu dibuang ke penjara yang terletak di 
Jazirah Arab. 

Kehidupan penjara saya jalani selama beberapa bulan dimana 
dalam masa-masa itu, saya hanya mengharapkan keridhaan di jalan 
Allah. 

Dalam Keadaan seperti itu, Allah menakdirkan bahwa tidak ada 
kitab yang saya bawa pada waktu itu kecuali kitab yang saya cintai, yaitu 
kitab Shahih Al Imam Muslim beserta pensil dan penghapus. Di sana 
akhimya saya dapat merealisasikan cita-cita saya untuk meringkas dan 
memper-baikinya. Saya berhasil merampungkannya selama tiga bulan; 
saya kerjakan siang dan malam tanpa mengenal lelah dan keluh kesah. 

Dengan demikian, keinginan musuh-musuh umat ini yang 
mempunyai dendam kepada kami justru berbalik menjadi nikmat bagi 
kami. Hal ini terbukti dengan maraknya para penuntut ilmu yang berasal 
dari berbagai penjuru memayungi diri mereka di bawah naungannya. 
Oleh karena itu, segala puji bagi Allah, dengan segala nikmat-Nya, 
sehingga seluruh kebaikan menjadi sempuma. 

Allah Ta 'ala juga telah memudahkan saya dalam menyelesaikan 
sebagian besar aktivitas-aktivitas ilmiah, yang tidak mungkin dapat saya 
lakukan dalam kehidupan normal. 

Akhir-akhir ini sebagian pemerintahan melarang saya keluar 
daerah sekitar Syria, seperti kunjungan bulanan yang biasa saya lakukan 
untuk berdakwah kepada A1 Qur'an dan Sunnah. Saya juga dilarang 
untuk menyampaikan kajian-kajian ilmiah yang banyak menyita waktu 
saya dalam mempersiapkan materinya. 

Kondisi seperti ini telah menjauhkan saya dari aktivitas yang biasa 
saya lakukan, dan menghalangi kesempatan saya untuk bertemu dengan 
orang-orang yang banyak mengambil pelajaran dari saya. 

Ketika sebagian rekan saya sempat membaca buku Mukhtashar 
(ringkasan) Shahih Muslim, ia berkeinginan untuk menerbitkannya. Akan 
tetapi ia menyarankan kepada saya untuk mulai menerbitkan ringkasan 
Shahih Al Imam At Bukhari, baru setelah itu menerbitkan Mukhtashar 
Shahih Muslim. 

Tidak terasa, hari-hari pun berlalu dan saya mulai merealisasikan 



I 4 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




keinginan saya tersebut. Saya meringkas kitab Shahih Al Imam Al 
Bukhari , meskipun tersendat sendat selama berbulan-bulan, tapi berkat 
karunia dan kemuliaan serta kekuasaan Allah, saya dapat menyelesaikan- 
nya. 

Kemudian, Ustadz Zuhair Asy-Syawisy yang terhormat telah 
menangani masalah penerbitannya. Dia menyiapkan variasi huruf-huruf 
dan khat-khat, agar dapat dicetak dengan model-model yang dapat 
memudahkan pembaca dalam mengetahui jenis Hadits yang dimuat; 
yakni Hadits yang bersanad maushul, mu 'allag, marfu ‘ dan atsar-atsar 
yang mauquf. Demikian pula, agar dapat membedakan antara takhrij dan 
komentar-komentar saya terhadap hadits tersebut. 

Meskipun sangat lambat, namun pada tahun 1 394 H alhamdulillah 
dapat segera diterbitkan. Kemudian pada tahun 1399 H dicetak lagi di 
kota Beirut, beserta daftar isinya. 

Akan tetapi suatu peristiwa tragis terjadi, yaitu berkas-berkas yang 
diperlukan buat buku saya dalam jumlah yang banyak 1 sehingga saudara 
Zuhair terpaksa mengcopy ulang dan catatan-catatan aslinya yang hilang 
tersebut. 

Alhamdulillah , beliau berhasil melengkapi secara sempuma juz 
pertama dari buku tersebut. 

Kami berharap semoga Allah Ta 'ala memudahkan beliau, sehingga 
dapat segera mempublikasikan buku tersebut. 

Metodolopi Penulisan huku ini 

Dalam meringkas kitab Shahih Al Imam Al Bukhari ini saya 
menggunakan metode ilmiah yang teliti. Saya merasa telah menelusuri 



L Di tengah aktivitas memindahkan sebagian perlengkapan bukn ini ke ruang penjilidan, 
mobil yang mengangkutnya raib entah kemana, Beberapa waktu kemudian, sebagian 
rekan-rekan yang ikut serta kembali dan memberitakan perihal wafatnya saudara Fauzi 
Ka r kati -rahimahullah- yang bagi saya seperti seorang saudara dan anak- BeLiau juga 
betum genap metewati hari kelima belas dari pernikahannya, Semoga Allah Ta *ala 
menggantikannya dengan surga dan menjauhkan negeri Libanon ini dari bencana 
(barangkalt yang dimaksud adalah perang saudara yang tetjadi dt Libanon kala itu-peneij) 
yang mengakibatkan banyaknya nyawa orang-orang tak berdosa melayang, dan 
menghilangkan rasa aman penduduk» serta kesempatan kerja bagi mereka./tt/ioa lillaahi 
wa irwaa Uaihi raaji 'uun, 

Dengan kejadian tersebut, saya kehilangan sebagian besar dari perlengkapan buku. Lalu 
gudang tempat menyimpan perlengkapan tersebut terbakar, sehingga sebagian besar 
hilang. Laa haula walaa gttwwata illaa billaah (Zuhair). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 5 H 






semua matan hadits Imam A1 Bukhari, atsar-atsar, kitab-kitab, dan bab- 
babnya, sehingga -insya Allah- tidak ada yang terlewati, kecuali sesuatu 
yang teijadi sebagai tabiat manusia. 

Adapun rincian metode tersebut adalah sebagai berikut: 

1 . Menghapus seluruh sanad hadits, kecuali nama sahabat yang 
langsung meriwayatkan hadits dari Nabi SAW. Selain itu juga nama para 
perawi (selain sahabat) yang memang harus disebutkan, karena nama 
tersebut berhubungan erat dengan kisah hadits, sehingga riwayat hadits 
tidak akan sempuma tanpa menyebutkan nama mereka. 

2. Seperti yang telah diketahui, bahwa Imam Bukhari banyak 
mengulang hadits dalam kitabnya, dimana beliau menyebutkan riwayat 
yang berbeda lebih dari satu jalur dalam banyak tempat, kitab, dan bab 
yang berbeda. Terkadang beliau menyebutkan riwayat-riwayat tersebut 
secara panjang atau secara ringkas. Oleh kaiena itu, maka dalam riwayat- 
riwayat yang diulang-ulang ini saya memilih riwayat yang paling 
sempuma dan lengkap, dan menjadikannya sebagai “Hadits inti” dalam 
buku Mukhtashar ini. Meskipun de mikian, saya tidak mengabaikan 
riwayat-riwayat lainnya, bahkan saya telah melakukan kajian terhadap 
riwayat-riwayat tersebut secara khusus, untuk mencari kalau-kalau ada 
faidah atau tambahan makna yang tidak terdapat dalam riwayatyang 
telah saya pilih, sehingga saya dapat menggab ungkann ya ke dalam 
“Hadits inti”. 

Adapun cara penggabungan tersebut ada dua: 

Pertama, jika tambahan tersebut dapat digabungkan ke Halam 
“Hadits inti” dan mempunyai hubungan yang erat dengan konteks 
“Hadits inti”, sehingga pembaca yang ahli sastra tidak merasakannya 
sebagai tambahan. Dalam hal ini saya meletakkannya dengan 
menggunakan tanda kurung [ ], seperti yang saya lakukan dalam sebagian 
buku-buku karangan saya, diantaranya Shifat Ash-Shalah, Hijjat An- 
Nabia, Ahkam Al Jana 'iz, dan lainnya. 

Kedua, jika tambahan tersebut tidak sesuai dengan konteks “Hadits 
inti”, maka saya memberi tanda kurung biasa ( ) dengan mengatakan: 
(ij — £" j 'J — S" :3 — ? jj ,jij). Bila riwayat tambahan ini didapat melalui jalur 
periwayatan lain dari sahabat yang sama, maka saya tulis: Jij) atau 

saya tulis: (iAJ j/ij» Jj) dan bila terdapat tamba ha n yang lain dari jenis 
yang sama melalui jalur periwayatan ketiga, maka saya tulis: Jj) 

(dJU demikian seterusnya. 

Tujuannya adalah memberi pemahaman kepada pembaca melalui 



I 6 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




ungkapan yang singkat, bahwa hadits tersebut bukan gharib fard 
(diriwayatkan secara tersendiri) dari sahabat yang disebutkan. 

Masing-masing cara tersebut telah saya beri nomor juz, dan 
halamannya berdasarkan cetakan Istambul tahun (...) di akhir tambahan 
sebelum tanda kurung ( ) atau tanda kurung [ ]. 

3. Jika ditinjau dari segi sanad, maka Hadits-hadits yang terdapat 
dalam kitab Shahih dapat dibagi menjadi dua bagian, sebagaimana yang 
diketahui para ulama. 

Pertama, Hadits maushul, yaitu hadits-hadits yang diriwayatkan 
oleh pengarangnya dengan sanad yang bersambung, sampai kepada 
perawi-perawi dari kalangan sahabat. 

Dalam hal ini termasuk sebagian atsar atau riwayat yang mauquf 
dari para sahabat atau selain mereka. 

Kedua, Hadits mu ’allaq, yaitu Hadits yang semua sanadnya tidak 
disebutkan oleh pengarang atau disebutkan perawi yang paling atas, yaitu 
sahabat atau perawi sebelumnya. Bahkan terkadang perawi terakhir 
dalam sanad adalah syaikh (gum) dari syaikhnya Imam A1 Bukhari. 

Bagian yang kedua ini terbagi menjadi dua; yaitu matfu' dan 
mauquf. 

Kedua macam ini (menumt Imam A1 Bukhari dan ulama-ulama 
setelah beliau) tidak termasuk dalam kategori hadits shahih, tetapi ada 
yang kualitasnya shahih, hasan serta dha ‘if. Hadits-hadits sepertiini 
juga saya sertakan bersama matannya dalam buku Mukhtashar ini. 
Namun dalam mentakhrijnya, saya menulisnya secara ringkas pada 
hasyiyah (anotasi) disertai keterangan tentang kualitasnya, bila ia 
termasuk hadits-hadits yang marfu ' baik, karena sanad itu sendiri atau 
karena yang lain. Sedangkan bila ia termasuk atsar-atsar yang mauquf 
maka hanya sebatas takhrijnya saja, dan saya jarang menyinggung 
tentang kualitasnya. 

4. Memberi nomor khusus pada ketiga jenis hadits (maushul atau 
musnadah, marfu ' mu 'allaq, dan mauquf) dengan ukuran yang bervariasi 
supaya pembaca mengetahui jumlah masing-masing hadits. 3 



*■ Sebagaimana yang dijelaskan oleh A1 Hafizh Ibnu Hajar A1 Asqalani dalam mukaddimah 
kitabnya Fatbul Baori* (halaman 11-13, cetakan A1 Muniriyyah.) 

3 ' Dalam juz ini, keterangannya sebagai berikut: 
a Jumlah kitab (tema) ada 33 tema. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 7 I 



5. Memberi nomor urut pada kitab (tema) dan bab dalam kitab ini. 
Hal ini karena sudah masyhur di kalangan ulama, bahwa fikih Imam A1 
Bukhari terletak pada judul babnya (Menyesuaikan antara judul bab 
dengan kandungan haditsnya-peneij .) . Akan tetapi saya hanya membuang 
satu (darinya) manakala tidak terdapat judul pada bab tersebut, seperti 
apabila Imam A1 Bukhari menulis: "«-j 1 — i dan dia tidak menambahkan 
kalimat lainnya. BiladalamjenisiniterdapatHaditstertentudalamkitab 
Shahih Imam Al Bukhari, dan layak untuk dihilangkan dalam kitab 
Mukhtashar, maka dalam bab tersebut tidak ada lagi hadits yang 
dicantumkan, sehingga saya hapus bab beserta nomomya, sebagai tanda 
bahwa bab tersebut dihilan g kan. 

Tujuan saya memberikan nomor adalah, agar Fihris (daftarisi) 
yang biasa digunakan dalam Al Kutub As-Sittah (enam kitab-kitab induk 
hadits) dapat digunakan juga terhadap buku Mukhtashar ini, sebagaimana 
digunakan dalam kitab aslinya, guna memudahkan dalam mentakhrij 
hadits. 

Saya juga mensyarah lafazh yang gharib pada anotasinya dan 
menjelaskan sebagian kalimat yang kurang jelas. Sayajuga menyebutkan 
banyak masalah ilmiah yang bermanfaat. Disamping itu, di setiap akhir 
buku (jilid) saya membuat daftar isi secara rinci tentang tema, bab, serta 
Hadits-haditsnya, bersama ketiga pembagiannya. 

Setelah itu, saya bemiat untuk membuat daftar isi yang rinci dalam 
buku (jilid) khusus, sehingga memudahkan pembaca dalam mentakhrij 
Hadits dari buku ini dalam waktu singkat. 

Akhimya, saya memohon kepada Allah Ta 'ala agar menjadikan 
pekeijaan ini semata menghamp wajah-Nya, dan bermanfaat bagi 
saudara-saudara saya kaum muslimin semua, baik yang berada di belahan 
Timur maupun di belahan Barat, serta menyimpannya sebagai pahala 
buat saya kelak, hingga tiba hari dimana harta dan anak-anak tidak 
berguna lagi selain orang yang mendatangi Allah dengan hati yang suci, 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 

Beirut, Awal Rajab 1399 H 

M uhamm ad Nashiruddin A1 Albani 



b.Jumlah hadits marfu ' ada 998 hadits. 
c Jumlah hadits mucdlaq yang marju* ada 317 hadits. 
dJumlah atsar yang marhi' ada 409. 

I 8 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




1. KITAB PERMULAAN TURUNNYA WAHYU 



1. Bab: Cara Permulaan Turunnya Wahyu kepada Rasulullah 
SAW dan tirman Atlah, “Sesu ngguh nya Katni menumnkan wahyu 
kepadamu (Muhammad) seperti Kami menurunkan wahyu kepada 
Nuh dan nabi-nabi setelahnya. ” {Qs. An-Nisaa' (3); 163} 



^ * o . ( J J ^ * 



*+ m * -e 

„ % 0 / _n« 



•(J j*i ^yJt ^ — y 






L'] :J>:® *UI Jjij :ju JLil Ji [o/a 
0 Wi j-3l< J— :#jj Jj) Ak jll^l 11?! CA $ 

, , *'■ ,->■>' \ / _ , , > > lH J , ^ 

/A>o , i, 1 o e > . > > ( > o, . ^ * , j- 

jr*^ Jl 1 J** ^ JN 



ll. I J > 9 > I . „ 






lj*-j 






s(^i J\ jf ijI Ji [y • /i Liir Ji j;Jj'j i>\ J 



■jS j* 1 * ^ Jl (' ' , '/l" 'iijjS Ij/ijj ^jj) 



1 . Dari Alqamah bin Waqqash Al-Laitsi, berkata, “Aku mendengar 
Umar bin Khaththab RA [berkhutbah 8/59] di atas mimbar, berkata, ‘Aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, “[ Wahai manusia} bahwasanya 
amal-amal perbuatan itu harus disertai dengan niat (dalam riwayat lain: 
amal perbuatan itu harus disertai dengan niat 6/118), dan bahwasanya 
balasan bagi setiap orang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. 
Barang siapa hijrahnya [kepada Allah dan Rasul-Nya, maka [balasanj 
hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya 
1/20] untuk mendapatkan dunia atau seorang wanita untuk dinikahi 
(dalam riwayat lain: untuk dikawini 3/1 19), maka hijrahnya itu kepada 
apayang diniatkannya 



I io I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





JJi «iif >j jL. A JiJf 





ju» 



a<" 






^ ,jC 





V' : 



>J% * A» r^' ^ s& 



2. Dari Aisyah Ummul Mukminin RA, bahwa A1 Harits bin 
Hisyam RA bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah, 
bagaimana caranya wahyu datang kepadamu?” Rasulullah SAW 
menjawab, "Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi 1 
lonceng, itulah yang paling berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, aku 
pun memahami apa yang dikatakan. Adakalanya malaikat menampakkan 
diri kepadaku dalam bentuk seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, 
maka aku memahami apa yang diucapkan. " Aisyah RA berkata, “Aku 
pemah melihat beliau ketika wahyu turun kepadanya di suatu hari yang 
sangat dingin, yang mana setelah wahyu itu selesai turun, kelihatan dahi 
beliau bersimpah peluh.” 



j C. Jjf [av/i OLsr - ] :cJi5 J ^ —X 



tsi Si j <£jt # s <i» J ; 






j\ l Jk: oir j 6\ p jL 

" " " > * f ^ 0 i' > (S , I , , " > . * 






"" y g 



J! £.jj( ^'j* JO 11 Jj Jrf 



[JJJ Jjl ^ A J\ ’cr‘J P ilUJ 



0 i* " " 



J 6 / S 1 . ^ 






LJ* :Jl5 JC& [ ‘Iy/a aj ] iJLLUl jli- y&j 



L jSKo&WoA, ialah suara yang dihasilkan dari benturan antara besi, kemudian kata ini 
dipakai untuk semua suara yang menimbulkan denging, Sedangkan jaras adalah lonceng 
yang biasa digantungkan pada leher binatang. 



Mukhtashar Shahih Bukhari 




li 




: JUJI J. £ > ^ ju 

f— ^ ^ $ Jp- ilsj&i li :i=Ji tfy' 



^ ^ <" fl * — 1 " £'/'■ / f 9 0 > y / / B / 

j 3 — sjliil jjJaii jjJLi-li i£SjUj C* :cJUi t\'ji\ ijlai j\ 

T -" fi 

ii Ji ^ ot_bii jk jt ^ii itj ‘ji) : Jiii ^Ljf 



2. 



o a> 4 o ^ o 



[oi_^i . . :±i j ii octy 'ji J5!t Jt ^jj'] ( f ^i iif,] 



J 



J_^-di (ejJlji J*j) e- 5 '}* <-i*-jJ 4 L 1 jj*-j ^ 



* J 



L-&? ^/3 :jiii ijjp Jji JL> ^ i?y- Ji 



lii [jiijl >ii ii>0 Lvjul issosj jii ^ii ^ 



tf / J 



*U'j [ ^ . 'jirl' ] ^ M 

[tL-^aii JJ Uj ] '^)\ Ja«3 diil [ & > ] lll illl 'duJJ 



j_iJi i_jt y jtJj uj*)\ <Sj^j s — ^ j Jr^°' J 



& ^ O B " ^ J y 

^ "■ I. ^ 



D y /• / 

>1 P " | o l.* 

"• ^ jt * cs- lPj 3 & "jj * 



o ^ 

i^lJI 



^ / 



/ _ / 



4o LUallUjli 







i 'Jj2 -Ji fji oiri [i*f ^f] ii.ji Jj j:i [>j c^J ^] 



LĔJ J\'))\ LisJi Lic; oiTj a!uuJi 
/ / / / / / 

ofiii *ii ^ (^S*^ jLJ^' Jj s-^j yj^' ^^1 :ji'jj t^ij) 



" " >< / 



y u ^ u LJUi oITj LJC 



*/ / " " , / _ 1 " ^ 

#1 0 I- _ . " ' 1 H . * #". 



, A 



^ / / 



jUl Jj— j 0 ^ti J ljU> te^l tjj' Ij AijJ 4 J JUi ^jt 



J f l' / , " V" " " 



4 tr-J^ ji ^jilSl lii «Jj ij JUi uC ^ 



A Ul J J ij Jl 'J dJliy jl Lj- 0 jS”” I liJbt- l^j 



* 1 * £ 



(^JjP ^l 4o CUS*- C. jLj Jai Ji-j ot jj I Jl5 ¥^i ^fc-jiijf 

^ y "■ " y <" " y y 



12 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




} S J ‘ 'jj> j4 Olj 'X\ Jj 

*r jr * ^ rf 

* " *. _ O lH. , O < 3 + 

*fi , - *' 1 * * ^ r t "• ' •* * . f * -V*' 

(^ 31 j=»J ^ 1 ^JJ 



■ ^ 1 
— t^_liJLi 



*r r 1 

V o 




y / ^ 



y && iJ£Ji J?l> ^ J> ‘j \js <i lii UjS- 



!l IJ^ C : JUi j;> S ^ Ji -Jj S^Ju 

■H 1 H» jH W T ^ ^ 



lIJLmm W liU yu^ c4iW ciJJljJ tlSi- a&I J 

Jol — » ^ J^ S JJ>t J> J-J 1 ' 5 > J& 

yr *■ 0 jf yr y , S* 



* M ^ ^ 

4 /0 , t 



*,. J " 



, / fl . , , 



[*IA /A UUi Js, li Jlli 



[^Yl/l tjs- j& Oji-J llj ajJIj (^Ul i— j-O» :(,_/>j,LJ')] 



/ ^ 



3. Dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ia berkata, “Awal mula 
wahyu turun kepada Rasulullah SAW adalah berupa mimpi yang benar 
sewaktu beliau tidur. Mimpiituterlihatjelasolehbeliausepertijelasnya 
cuaca pagi. Semenjak itu beliau tertarik untuk menyendiri, maka beliau 
pun menyendiri di Gua Hira’. Di situlah beliau beribadah beberapa 
malam. Beliau tidak pulang ke rumah istrinya, sehingga untuk itu beliau 
membawa perbekalan. Setelah perbekalan habis, beliau kembali kepada 
Khadijah untuk mengambil lagi perbekalan sebanyak itu {untuk beberapa 
malam}. Hingga suatu ketika datang kepadanya kebenaran atau wahyu 
sewaktu beliau berada di Gua Hira' . Malaikat datang kepadanya, lalu 
berkata, ‘Bacalah!’ Beliau menjawab, ‘Aku tidak bisa membaca. ' 
Selanjutnya Rasulullah menceritakan, ‘Aku ditarik dan didekapnya 
hingga aku kelelahan, lalu aku dilepaskan dan disuruh membaca lagi, 
‘Bacalah!’ Jawabku, "Aku tidak bisa membaca. ” Aku ditarik dan 
didekapnya lagi untuk yang kedua kali sampai aku kelelahan, lalu aku 
dilepaskan dan disuruh membaca lagi, “Bacalah!” katanya. Kujawab, 
"Aku tidak bisa membaca. "Aku ditarik dan didekapnya lagi untukyang 
ketiga kali, kemudian dilepaskan seraya berkata, “ Bacalah dengan 
menyebut nama Tuhanmu Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan 
manusia dari segumpal darah. Bacatah ! Dan Tuhanmu-lah Yang 
Paling Mulia. [Yang telah mengajar (manusia) dengan perantaraan 
gatam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 13 I 




diketah uinya.] ” Setelah itu Rasulullah SAW pulang sementara hatinya 
merasa takut (dalam riwayat lain: dengan kuduk merinding). Beliau 
masuk ke rumah Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, ‘ Selimuti aku, 
selimuti aku! ' Beliau pun diselimuti hingga rasa takutnya hilang. Beliau 
berkata kepada Khadijah [ l Apa yang terjadi padaku? 'j Beliau 
mengabarkan kepadanya semua kejadian yang dialaminya itu, (Beliau 
berkata] 1 Sesungguhnya aku mencemaskan diriku ( akan binasa). ” 
Khadijah berkata. ‘Jangan takut, [bergembiralah]. Demi Allah, Allah 
tidak akan pemah membinasakanmu. [Demi Allah], engkau selalu 
menyambung tali persaudaraan, [engkau selaiu jujur dalam berbicara], 
membantu orang yang sengsara, mengusahakan barang keperluan yang 
belum ada, memuliakan tamu, dan menolong orang yang kesusahan 
karena menegakkan kebenaran.’ Setelah itu Khadijah pergi bersama 
betiau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza [bin 
Qushay, yaitu], anak paman Khadijah [saudara ayahnya] yang telah 
memeluk agama Nasrani pada masa Jahiliyah itu. Ia bisa menulis buku 
dalam bahasa Ibrani. Ia pun menyalin dari Injil dengan bahasa Ibrani 
(dalam riwayat lain: Ia bisa menulis kitab dalam bahasa Arab, dan ia pun 
menulis dari Injil dengan bahasa Arab) sebanyak yang dikehendaki 
Allah. Saat itu usianya telah ianjut dan matanya telah buta. Khadijah 
berkata kepada Waraqah, ‘Wahai putera pamanku! dengarkan kabar dari 
anak saudaramu (Muhammad) ini.’ Waraqah bertanya kepada Nabi, 
‘Wahai anak saudaraku! apa yang engkau lihat?” Rasulullah SAW 
menceritakan kepadanya apa yang teiah dilihatnya. Waraqah berkata, 
‘Inilah Namus (malaikat Jibril) yang pemah diutus Allah kepada Musa. 
Duhai, seandainya saat itu aku masih muda, dan seandainya aku masih 
hidup ketika engkau diusir kaummu.” Rasulullah SAW bertanya, 
* Apakah mereka akan mengusirkuT Waraqah menjawab, ‘Ya, benar! 
belum pemah ada seorang pun yang diberi {wahyu} sepertimu yang tidak 
dimusuhi orang. Seandainya aku masih mendapati hari tersebut, aku pasti 
akan menolongmu sekuat diriku.’ Tidak berapa lama kemudian Waraqah 
meninggal dunia dan wahyu pun terputus untuk sementara, [sehingga 
Nabi SAW sangat berduka -sebagaimana yang sampai kepada kami 2 - lalu 
pergi dengan beijalan kaki menuju puncak pegunungan. Ketika beliau 



Yang mengatakan (sebagaimana yang sampai kepada kami) adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri, 
perawi Hadits dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah. Uugkapan ini menunjukkan 
perasaannya bahwa tambahan ini tidak termasuk dalam syarat "shahih”» karena 
merupakan bagian yang sampai kepada Az-Zuhri, tidak bersambung, sebagaimana yang 
disebutkan AI Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab “Al Fath” 

R4 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





sampai di puncak gunung untuk melemparkan dirinya dari situ, Jibrii 
menampakkan diri seraya berkata; ‘Wahai Muhammad ! Sesungguhtiya 
engkau benar-benar utusan AUah \ dengan begitu hati beliau menjadi 
tenang, jiwanya pun tenteram, maka beliau pun kembali. Ketika teijadi 
lagi masa terputusnya wahyu, beliau pun pergi seperti itu, dan ketika 
beliau sampai di puncak gunung, Jibril menampakkan diri dan berkata 
kepada beliau seperti yang pernah dikatakannya.” 8/68]. 

[An-Namus adalah pemegang r aha sia yang menyampaikannya 
dengan cara yang tidak dapat diketahui oleh yang lain. 4/124]. 



[n a/y > i — ,] >Si ? jii j oir :ju J > 



J + ■ + ^ J 



I ^ 0 



* + 



J ^ LS* Jijc*- Ug- <^J 

*r *r *“ 



i'X L"' ^ 



ijoi [ip; oiiij [\ . r/i Ji] J jb' 



«j J l ^ 5 yj [A \ /i J ijr* olJi ] *^l 



4. Dari Ibnu Abbas, berkata, “Rasulullah SAW adalah orang yang 
paling murah hati [dengan kebaikan 2/228], lebih-lebih pada bulan 
Ramadhan ketika beliau ditemui Jibril. Beliau ditemui Jibril pada setiap 
malam [bulan 6/102] Ramadhan [sampai akhir] untuk mengajarkan A1 
Qur'an kepadanya. Si&t murah hati Rasululllah [ketika ditemui Jibril 
4/8 1 ] dalam kebaikan melebihi angin yang berhembus.” 



Mukhtashar Shahih Bukhari — JA 




2. KITAB IMAN 



‘j-"j 'Jd :? J> U: -' 



J / i 



0 - 



/ / 
J / / 



((HS^-i M ^4 'j- 3 '- 3 >i) JLS *Aj J iJ 

/ / / / ^ / / 

■ *" ^ ' 0 ^ _ 0 * ,* , / 

0 J . /T J J # J . / /B . / ■«. J J . / X , / . i. J||. J / 



^L-Tlj 



IjJlAl (jjjJlj) (iS^ I ji»l JjiJl *Ul -bjjj) 






& 



J 



jiii .ii &i j ^?) (iJiii i p ^jji .bjij) ;j> j (^ii>f 



/ /■ 



- _ " " . ■r J , s tf t J // _ , / / _ ^ 

(L)^i pia' j» ^y^U) 0 J^- iJyj (LjLcI (»4j"ilj9 I >>l jjjJl L.Li 



o J 



/ / / 



/ . J // 

// J*o „ 



; *U' j (C-il_fj lilij V! lij) Jlif 4J>j 

■ 01SVI M & 



/■ 



1. BAB 1 . 3 Sabda Nabi SAW, “hlam dibangun atas lima dasar. “ 
{yang berarti} Iman adalah perkataan dan perbuatan, bertambah dan 
berkurang, sebagaimana tirman Allah, "Supaya keimanan mereka 
bertambah " {Qs. A1 Fath (48): 4} 'Dan Kami tambahkan kepada 
mereka petunjuk ’’ {Qs. A1 Kahfi (18): 13} ‘Dan Allah akan 
menambahkan petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk ” 
{Qs. Maryam (19): 76} ‘Dan orang-orang yang telah mendapat 
petunjuk Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan 
kepada mereka (balasan) ketakwaan. " {Qs. Muhammad (47): 17} 'Dan 
supaya orang yang beriman bertambah imannya. ” {Qs. A1 Muddatstsir 
(74): 3 1 } "Siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan 
(turunnya) surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini 
menambah keimanannya. " {Qs. At-Taubah (9): 124} "Karena itu 
takutlah kepada mereka, maka perkataan itu menambah keimana 
mereka. " {Qs. Aali 'Imraan (3): 173} ‘Dan yang demikian itu tidaldah 
menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. " {Qs. A1 
Ahzaab (33): 22} mencintai dan membenci karena Allah juga merupakan 
bagian dari iman. 



3 Ini adalah bagian dari hadits Ibnu Umar. Disambungkan oleh pengarang pada bab ini. 

Mukhtashar Shahih Bukhari — I 17 I 





— :>> 01 && j & jl & > l&j 



* * * 

J* 0 / 



4^ > O >/ I 



V ^ 



y * 



jj ii^-i ^ j 

t: — if ib *l* ^ J- 'P 'iZ& 'j4 ‘4 J?&~; 







* 



(U^'Ji J^j a^ij^ Jo \f\ lli 

' * j + Jf * 



(^c. jy \L ^l) :J2, ^ iLJ JUj -X 



■ P f l * 0 , D 



J ( - // 

h'-' J a * . ■✓ J 



ii * 



( iir bijyi ^i) y jiij -r 



t c. j. ^>Si «ji. i?ii g; Si) : ^i jiij - 1 



jj&Jl 



* ^ ^ ^ ^ i^ ^i - *** f ^ i, ^ ■ / F '[ ^ ^ <* i ^ ^ i 

ij eblj A^>w. L iJL^jl (^aJI ^ j*5J ^ j-i) :oaUo. JLj -o 



lV'j 



>' ' 



>■ * 



V /r 



^VJ 



y' . 

r 



<^-j IsLt;!. (U-i^X?J ^jr 1 ) Jr? jjjl J!5j -1 
^ # 

^ tL' >') >j > i& J&Ul (^) -v 



* f J 



.OLc.^l aiUi (_^j (^j 1 ^ 



l. 4 Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi yang 
isinya, “Sesungguhnya iman itu mempunyai kewajiban-kewajiban, 
syariat-syariat, hukum-hukum dan sunah-sunah. Barang siapa yang 
menyempumakan semua itu berarti telah sempuma imannya, dan 
barangsiapa yang tidak menyempumakannya berarti belum sempuma 
imannya. Jika aku masih hidup, sungguh aku akan menjelaskan kepada 
kalian semua hingga kalian bisa mengamalkannya. Akan tetapi jika aku 
mati, maka bukan berarti aku tidak ingin bersama kalian.” Nabi Ibrahim 
berkata, "Akan tetapi agar hatiku tetap mantap -dengan imanku - " {Qs. 



4 Disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Kitabul Iman (nomor 135) dengan 
pentahkikan dari saya, sanadnya shahih. 




18 



Mukhtashar Shahih Bukhari 



A1 Baqarah (2): 260}. 

2. s Mu’adz berkata, “Duduklah bersama kami sejenak, untuk 
{menambah atau memperkuat} keimanan.” 

3. 6 Ibnu Mas’ud berkata, “Keyakinan adalah seluruh keimanan.” 

4. 7 Ibnu Umar berkata, “Seorang hamba tidak akan mencapai 
hakikat takwa hingga ia meninggalkan keraguan di dalam hatinya.” 

5. 8 Mujahid berkata {dalam menafsirkan ayat} “Disyariatkan 
kepada kalian. " {Qs. Asy-Syuu'raa' (42): 13} Maksudnya adalah, “Kami 
telah mewasiatkan kepadamu wahai Muhammad, dan kepadanya 9 satu 
agama {agama yang sama}.” 

6. 10 Ibnu Abbas berkata, {“Bahwa maksud dari} ‘Aturan dan jalan 
yang terang. ’ {Qs. A1 Maa'idah (3): 48} adalah jalan dan Sunnah.”’ 

7. 11 “Doa kalian” maksudnya adalah keimanan kalian, berdasarkan 
firman Allah Ta ‘ala, "Katakanlah (kepada orang-orang musyrik), 
'Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadahmu. " 
{Qs. A1 Furqaan (23): 77} dan makna doa menurut bahasa adalah iman. 



5 ' Disebutkan secara beisambung oleh Ibrm Abi Syaibahnomor 105 dan 107,jugaoleh Abu 
Ubaidillah A1 Qasim bin Salam dalambab Iman nomor20 yang juga sayatahkik dengan 
sanad shahih. Imairi Ahmad juga meriwayatkannya. 

6 ' Diriwayatkan secara maushul (bereambung) oleh Ath-Thabrani dengan sanad shahih 
secara mauquf. Diriwayatkan pula secara marfu * tapi tidak menetapkan, sebagaimana 
yang dikatakan oleh AI Hafeh Ibnu Hajar. 

7 AI Hafizh tidak menganggapnya maushul y tapi ada riwayal lain yang diriwayadcan oleh 
Imam Muslim dan lainnya yang semakna, yaitu dari hadits An-Nuwas seca Tbmarju \ Jika 
ingin mengetahumya, Iihat pada buku saya Shahih Al Jami ’ Ash-Shaghir (2877). 

8 ' Disebutkan secara bersambung oleh Abd bin Humaid darinya. 

9 - Maksudnya adalah Nuh AS, sebagaimana yang tersiral dalam ayat “Dia telah 
mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang teiah diwasiatkan-Nya kepada Nuh 
dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa* dan Isayaitu: Tegakkanlah 
agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang 
musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu 
orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agatna)-Nya orangyang 
kembati (kepada-Nya)J (Qs. Asy-Syuuraa (42): 13). 

10 ' Disebutkan secara bersambung oleh Abdurrazaq dalam tafsimya dengan snnad shahih 
darinya, 

1 1 Disebutkan secara maushul beisambung oleh Ibnu Jarir juga darinya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — [~19~1 




'J® jlll JAj JU : JIS illl oi -0 






siCaJi r i5i j JlJi J J- j i ofj Jii Ni JJi V of sii# j£ 



** r 






•' ' s 



oU^ j (y^j SLSjJl 



X 1 X* 



5. Dari Ibnu Umar RA, beikata, “Rasulullah SAW bersabda, 
“Islam itu dibangun atas lima dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada 
tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan 
AUah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji, dan 
puasa bulan Ramadhan \ " 



2. Bab: Perkara-perkara Keimanan dan Firman Allah: 

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim, orang-orang miskin, musajir (yang memerlukan pertolongan ) dan 
orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang 
menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar 
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah 
orang-orang yang benar (imarmya); dan mereka itulah orang-orang 
yang bertakwa." {Qs. A1 Baqarah (2): 177}. “Sesungguhnya 

beruntunglah orang-orang yang beriman. " {Qs. A1 Mukminuun (23): 1 } 





. oiiy > & hi ^gJi j Cb 



6* Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, bersabda, '7man 
mempunyai lebih dari enam puluh i2 cabang dan malu merupakan salah 
satu cabang dari iman . " 



12m Saya katakan; “Diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya dengan Iafazh “Wa sab ’un " (tujuh 
puluh), Ini yang kuat menurut saya, sebagaimana juga pendapat AI Qadhi Iyadh dan 
lainnya seperti yang diterangkannya dalam Ash-Skahihak (17). 



20 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





3. Bab: Orang Muslim adaiah Orang yang Dapat Menyelamatkan 

Orang Lain dari Lisan dan Tangannya 



0 > / 






— — J' : Jli ^ aLi JjLp y jiil ■M’ ~V 









" " j " " " " 9 " ^ , #■ J 



0 / 



.Azs> 4JJI (^j L* j*«Jt> ^ «^J ,JI (O- y* 



f ,0 f 0 ^ 



7. Dari Abdullah bin Amr RA dari Nabi SAW, bersabda, “Seorang 
muslim adalah orang yang dapat menyelamatkan orang lain dari lisan 
dan tangannya. Dan seorang muhajir adalah yang meninggalkan segala 
yang dilarang Allah. ” 



4. Bab: Bagaimanakan Islam yang Lebib Utama? 



' ^l <£ f ^il J j-"j L :Jl5 aUI j ^>y ^jjl -A 






t B ^ 



■®;Cj “u? (JJ. ^ :Jl5 ?JJail 



O + + > 



8. Dari Abu Musa RA, ia berkata, “Orang-orang bertanya, “Wahai 
Rasulullah, bagaimanakah Islam yang tebih ut am a?” Beliau menjawab, 
“Yaitu orang yang dapat menyelamatkan orang lain dari lisan dan 
tangannya 



5. Bab: Memberi Makan Adaiah Perangai Islam 




r 






i O * * 



i)l jt- ylrj jf ilp aLi jJS J aLi olp Jp -S 









i> •> Ji f VlJI l>:j f OJl : JU f> f 5CVi 



B 

- 0 " 



9. Dari Abdullah Ibnu Umar RA, bahwa seorang laki-laki bertanya 
kepada Nabi SAW, “Bagaimanakah Islam yang lebih utama?” Beliau 
menjawab, '! 'Engkau memberi makan (kepada orang-orang miskin) dan 
engkau ucapkan salam kepada orangyang engkau kenal dan orangyang 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 21 I 




tidak engkau kenal." 



6. Bab: Mencintai Saudaranya sebagaimana Mencintai Dirinya 

Sendiri adalah Sebagian dari Iman 







10. Dari Anas, dari Nabi SAW, bersabda, ‘Tidak sempuma iman 
seseorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya (sesama muslim) 
sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, " 



7. Bab: Mencintai Rasul SAW adalah Sebagian dari Iman 



JUI 'j— i : 'JU A jiii J Aj ‘d ii ^ j J'^-\\ 

■ Ujj ajjlj ^ Lif OjH uS- h eoj 



11. Dari Abu Hurairah RA, bahwa RasuluUah SAW bersabda, 
“Demi dzat yangjiwaku berada di tangan-Nya. tidaklah sempuma iman 
seseorang di antara kalian sekingga aku lebih dicintainya daripada 
orang tuanya dan anaknya . " 




%. jJlU v -M JU : JU ^ 1 Y 

•Os»*»-f ii-lSl) ajJ,, ajJl , JJj 



12. Dari Anas, berkata; “Nabi SAW bersabda, ‘Tidak sempurna 
iman seseorang dari kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada 
orang tuanya, anaknya, dan semua manusia '. ” 



22 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




8. Bab: Manlsnya Iman 



‘j 'J ^ U^J dJJli J ^&-\r 






*r *r 



aiir 



^ Ia> Ol 0 jf cOLC^I 0J^>- JL?r J AJ 



■* t' 



i, ^ j iji of ;& -jj .i vi ij v ;>i t>4 ‘dj 

A **• ' f 

ji _ * _6r 



• ji3i j ( Ji M :Cijj jj) y iir [) ) / \ * S 



13. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, bersabda, “Tiga perkarayang 
apabila terdapat pada seseorang maka ia akan menemukan manisnya 
iman yaitu; mencintai AUah dan Rasul-Nya melebihi cintanya kepada 
selain keduanya, mencintai orang lain karena Allah dan benci untuk 
kembali kepada kekujuran / setelah Allah menyelamatkannya 1/11] 
sebagaimana ia benci untuk dilemparkan [dalam riwayat lain: 
dilemparkan ] ke dalam api neraka. “ 



9. Bab: Mencintai Kaum Anshar adalah Tanda Keimanan 









14. Dari Anas RA, dari Nabi SAW, bersabda, ‘Tanda iman adalah 
mencintai kaum Anshar, sedangkan tanda kemunajikan adalah membenci 
kaum Anshar . " 



10. Bab 



iiii iji; oi Tj -iii ilh ^j- 'j slo ^ 

s* *- ^ / - 

— f J\ ‘iSj^ oij* y*j [y ° \ /i 

” jd x- 



< 

* 

W 




Mukhtashar Shahih Bukhari — I 23 H 




J 10 ^ 



<W A 



- J » — 5 S jUi J^-j of <S aUi j i^l; yii *qSi 

^ S ^Jji oip i!r :sjijj ^) -*£4*f ^ siW 




V of (Jp <{J^Q -X \ jj Jj) [\°J& \ a/a :jUi ^i] 

?r > T T /* Jf ” 



S/j] tji — JL lSJ Sf_j tl^jJ Sfj tljS jm—j V j tliw aJJLj j-iJ 

/■ ^ h f 

[ ( ^- J ] '>valu" S/j t(^Wjfj jn^jJju jL^ Iji" Sj 



"" I i, i^* Ti O X® . 0 / 



4-^ Cr? 0r*j *UI (^r t5*J o** i^jy^ 

^ vCtff (^J Lj^J ^ ’°J^ 'j& J [?j] S-ij** 

w #" 

eL-.CuO [JU] .IliU- jlj ili ui (.& j| ^JUl ^Jl iui ojls Ij 



X* *T 



.^}J± 



15. Dari Ubadah bin Ash-Shamit RA -salah seorang yang 
mengikuti perang Badar [bersama Rasulullah SAW 4/251] dan salah 
seorang utusan dalam pertemuan malam Aqabah- (dalam jalur lain 
disebutkan: Sesungguhnya aku termasuk di antara para utusan yang 
membaiat Rasulullah SAW), bahwa Rasulullah SAW -saat itu sedang 
dikelilingi oleh para sahabatnya- bersabda, (dalam riwayat lain: Kami 
sedang bersama Nabi SAW dalam suatu majelis 8/15) [... sedang 
bersama beberapa orang, lalu beliau bersabda: 8/18 Marilah ] 

“Berbaiatlah {betjanjilah} kalian semua kepadaku (dalam riwayat lain: 
Aku membaiat kalian) untuk Tidak menyekutukan Allah dengan suatu 
apctpun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, 
[Tidak berdusta], tidak membuat kebohongan yang kalian buat-buat di 
antara tangan dan kaki kalian. Tidak mendurhakai [ku] dalam kebaikan. 
Barang siapa menepati perjanjian ini, maka balasan pahalanya di sisi 
Allah, dan barangsiapa melanggar salah satu dari perjanjian ini, malai 
ia akan dihukum [karenanyaj di dunia ini, hukuman itu menjadi tebusan 
[dan kesucianj baginya. Barang siapa melanggar salah satunya 
kemudian ditutup oleh Allah, maka perkaranya terserah kepada-Nya. 
Jika Dia berkehendak untuk mengampuninya, maka akan diampuni, dan 
jika Dia berkehendak untuk menghukumnya, maka Dia akan 
menghukumnya. ” [Ubadah berkata], “Maka kami pun berbaiat kepada 
beliau terhadap hal-hal tersebut.” 



I 24 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




11. Bab: Menghindar dari Fitnah Merupakan Bagian dari Agama 



(Saya katakan bahwa, hadits ini adalah hadits Abu Sa’id A1 Khudri, 
yang insya Allah akan disebu tkan pada kitab 61 !Al Manakib , bab 25). 



12. Bab: 2 13 Sabda Nabi SAW, "Aku adalah orang yang paling 

mengetahui di antarakalian tentang Aliah. ” Bahwa makrifat itu adalah 
perbuatan hati, berdasarkan firman Allah, 'Tetapi Allah menghukum 
kamu disebabkan oleh sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh 
hatimu. " {Qs. A1 Baqarah (2): 225} 




* t 












5 iJl 0} caIII J jL>j \Z JJ LiU 1 j 1 jji-iaj LJ JCi^l 






1 ^ > * 



* * 






s' o A A / d . / 






- ^jlSj C* iU 









■ lif jllli X£xf, 0! : Jji ‘J 

i' / / 



16. Dari Aisyah RA, berkata, “Apabila Rasulullah SAW menyuruh 
para sahabatnya, maka beliau akan menyuruh mereka untuk mengerjakan 
sesuatu yang mampu mereka keijakan. Akan tetapi mereka pemah 
berkata, ‘Wahai Rasulullah, kami ini tidak sepertimu Allah SWT telah 
mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang.’ (Mendengar 
ucapan itu} Rasulullah SAW marah hingga terlihat tanda kemarahan di 
wajahnya, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya yang paling takwa dan 
yang lebih mengetahui tentang AUah di antara kalian adalah aku ” 



13. Bab: Benci untuk Kembali kepada Kekufuran seperti Benci 
untuk Dimasukkan ke Dalam Neraka adalah Sebagian dari Iman 




(Hadits Anas yang telah disebutkan di muka, yaitu hadits nomor 



13 Ini adalah bagian dari hadits Aisyah yang disebnlkan dalam bab ini. 

Mukhtashar Shahih Bukhari — |~25~) 





14. Bab: Tingkatan Orang-orang yang Beriman dalam Perbuatan 



ri 



* 



I — if £? M jil J ju :JU ^jjiil aJ 



^i $ c. yS *£ 'j »: >i yr 



^ y / 



*»> 



* j& j: > ‘j> »j iu> ijl [t . i/s 



. j‘j]| : Jli tjil J ji,j l: iuS JJjf lli :l jiu 



J ^ J 



17. Dari Abu Sa’Ld A1 Khudri, berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat manusia 
ditampakkan kepadaku. Mereka mengenakan baju-baju, dan di 
antaranya ada yang sebatas buah dada dan ada yang tidak [sampai 
4/201] itu. Lalu ditampakkan kepadaku Umar bin Khaththab 
mengenakan baju yang diseretnya. ’ Para sahabat bertanya, ‘Bagaimana 
engkau menakw ilk an itu wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, ‘Agama. ’ 



15. Bab: Malu adalah Sebagian dari Iman 









:J^i] is-CJ\ ^ oli-f ( \ . ./v LjC : Cjj Ijj) 'j*>j jC JV1 

* ” + ■* * 



J—ii M jiii jAj J^ ^ Jjl' SSts" J~ j-z. J iJji 



^ 4 A 



jT 

■* . // 



s' 

0 # ^ 



.01011 OJ *L~JI Ofi 



18. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW 
lewat di hadapan seorang laki-laki Anshar yang sedang menasihati 
(dalam riwayat lain: yang sedang mencela 7/100) saudaranya karena 
saudaranya adalah seorang pemalu, [laki-laki itu berkata, ‘Sesungguhnya 
engkau ini pemalu...’ hingga seolah-olah ia berkata ‘Itu bisa 
membahayakanmu. ’ ] Lalu Rasulullah SAW bersabda, ‘Biarkan dia! 
Sesungguhnya malu itu sebagian dari iman ’. " 



I 26 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




16. Bab: * Jika tnereka bertaubat dan mendirikan shalat serta 
menunaikan zakat, maka berUah kebebasan kepada mereka untuk 

berjalan. ” {Qs. At-Taubah (9): 5} 




19. Dari Ibnu LJrnar, bahwa Rasuluilah SAW bersabda, “Aku 
diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi 
bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain AUah dan bahwa 
Muhammad adalah utusan Allah, dan supaya mereka mendirikan shalat 
dan mengeluarkan zakat. Jika mereka melakukan itu, maka mereka telah 
melindungi darcth dan harta mereka dari {pemerangan}ku, kecuali 
karena haq (alasan-alasan hukum } Islam. Adapun perhitungan pahala 
mereka terserah kepada Allah. ” 14 



17. Bab: Orang yang Mengatakan, bahwa Iman adalah Perbuatan 



Berdasarkan firman Allah Ta’ala , 'Dan itulah surga yang 
diwariskan kepadamu disebabkan amal-amal yang dahulu kamu 
kerjakan " {Qs. Az-Zukhruf (43); 72} 

S. ls Beberapa ulama mengatakan, bahwa rirman Allah, “Maka 
demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa 
yang telah mereka kerjakan dahulu" {Qs. A1 Hijr (15): 92-93} 
Maksudnya adalah kalimat, “Laa ilaaha illallah " {tidak ada tuhan yang 
berhak disembah selain Allah}, dan Allah pun telah beriirman, “Untuk 



t4 ' Pada bab ini adalah riwayat dari Anas, akan disebutkan pula dari Umar pada Kitab ke8 
bab 28 dan kitab ke24bab 1. 

1J ' Al Hafizh berkata, “Di antara mereka adalah Anas, demikian yang diriwayatkan oleh At- 
Tirmidzi dan iainnya,” Dalam sanadnya ada yang iemah. Di antaranya pula Ibnu Umar 
daiam Tajsir Ath-Thabari dan daLam Ad-Du’a karya Ath-Thabrani Mujahid dalam Tafsir 
Abdurrazaq dan lain-lamnya. 



MukhtasharShahihBukhari — I 27~j 



kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. " 
{Qs. Ash-Shaffaat (37): 61} 





* 





* i , 

• J3j * 




20. Daii Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW ditanya, 
“Apakah amal (perbuatan) yang paling utama?” Beliau menjawab, 
"Percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. "Beliau ditanya lagi, “Lalu apa 
lagi?” Beliau menjawab, "Jihad dt jalan Allah. " Beliau ditanya lagi, 
“Sesudah itu apa lagi?” Beliau menjawab, "Haji mabrur 



18 . Bab: Keislaman yang Disebabkan Sikap Menyerah atau Takut 
Dibunuh adalah Keislaman yang Tidak Sebenarnya 



Berdasarkan firman Allah, "Orang-orang badui itu berkata, 
"Kami telah beriman. " Katakanlah (kepada mereka), "Kamu belum 
beriman, tetapi katakanlah, ‘Kami telah tunduk ’. ” {Qs. A1 Hujuraat (49): 
14} Adapun Islam yang sebenamya adalah sesuai dengan fimian Allah, 
"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi AUah hanyalah Islam " 
{Qs. Aali ‘Imraan (3): 19} dan ' Barang siapa mencari agama selain 
dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) 
daripadanya. " {Qs. Aali ‘Imraan (3): 85} 



4 » 

JU 




9 J 







j*>\ m jil Jjl. j C)( <1)1 -r \ 



iu c; jjji j j w' Lia [ifjjCS & sjjj J\ ‘Ji 

^ J & y I > / x - F . J + * J ^ ^ J 






U JU }U5 t lXi jf : Jlii Cji 4J1 > ¥0^i 




yS A y iU li 





I 28 | — Miikhtashar Shahih Bukhari 




2 Ul (J y^j ^UlJ oJ-*i JL» f*J tCiU» jf :JUi 






SS ^ A 



e f ^ > / 



JH' ^ 



- . >^ 0 ' -'■ -■ ■ . ^ t3ĕ* < i l e ' * W ^I I x 

(^ — j? J Uri £*** ® J^-J (^J) 

y tiii ^ yi ut :% ^ >i ivi u ijif] ju ‘j 

T ^ " T > ■K' 



0 ^ / / 




*r / 



•Uj ji] U j Ju U: 



Ulii iir lil Lil : (lU) . I^li : (l^sU) '&\ i£ >f jli 

: [Ljt Mj U>. ii $■ :U' J^ l* , J Ji pj > 



;i ii' J >J >> > U M > jjp : &\ J> jjf jii] 

[^rT/T >i 



21. Dari Sa’ad RA, bahwa Rasulullah SAW pemah membagi 
bagikan hadiah kepada beberapa orang. Saat itu Sa’adsedangduduk, 
temyata SAW Rasulullah mengabaikan seorang laki-laki [tidak 
memberinya dan 2/131] hal tersebut sangat menarik perhatianku, [maka 
aku berdiri menghampiri Rasulullah SAW dan membisikinya], lalu aku 
bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak memberi kepada si 
Fulan? Demi Allah, sesungguhnya menurutku dia adalah seorang 
mukmin.” Nabi menjawab, “Atau seorang muslim?" Aku terdiam 
sejenak, kemudian pengetahuan tentang orang itu mendesakku untuk 
bertanya lagi, maka aku mengulangi perkataanku, dan aku katakan, 
“Mengapa engkau tidak memberi kepada si Fulan? Demi Allah, 
sesungguhnya menurutku dia adalah seorang mukmin.” Beliau pun 
menjawab, “Atau seorang muslim?" Aku pun terdiam sejenak, namun 
kemudian pengetahuanku tentang orang itu mendesakku untuk bertanya 
lagi, dan Rasulullah juga memberikan jawaban yang sama. (dalam 
riwayat lain: Rasulullah SAW menepuk dengan tangannya dan meraih 
tengkuk dan pundakku) lalu beliau bersabda, “[BerbaliklahJ wahai Sa 'd, 
sesungguhnya aku akan memberi orang itu, tetapi aku lebih suka 
memberikannya kepada yang lain, karena takut Allah akan 
menelungkupkannya di dalam neraka [pada wajahnya. 

Abu Abdullah mengatakan (/akubkibuu) berarti guiibuu (mereka 
dibolak-balikkan). Akabba ar-rajulu berarti jika perbuatannya tidak 
mengenai seseorang. Akan tetapi jika perbuatannya mengenai seseorang. 



MukhtasharShahihBukhari — i 29 j 




maka saya katakan, “ kabbahultahu biwajhihi, wakababtuhu anaa”]. 
Abu Abduliah berkata, “Shalih bin Kaisan lebih besar dari Az-Zuhri, dan 
dia mengetahui Ibnu Umar” 2/132] 



19. Bab: Menyebarkan Salam Termasuk Bagian dari Islam 



* 



i' ■" O y , 1* r ^ ll , ^ 



]y\ : j£Jy\ la ^ *#£ :jc^ Ji^ 



O } y > 

li ^ hi .Jr >■ * ■ *" 



^ 0 / 
/ I. I ■ ^ 



JUVlj (JbdJ JJbj iJL-iJ 



9. 16 Ammar berkata, “Barang siapa telah melakukan tiga hal ini 
maka ia telah mencapai kesempumaan iman, yaitu berlaku adil kepada 
diri sendiri, menyebarkan salam (perdamaian) ke seluruh alam (manusia), 
dan bennfak di waktu susah.” 



(Haditsnya adalah hadits yang telah disebutkan di muka, yaitu 
hadits nomor 9). 



20. Bab: Mengingkari Kebaikan Suami dan Ingkar yang Tidak 

sampai Menyebabkan Kekufuran 

3. 17 Ada dalam riwayat Abu Sa’id A1 Khudri dari Nabi SAW. 

(Saya katakan bahwa, dalam bab ini saya menisbatkan tharf 
(bagian matan) dari hadits Ibnu Abbas, yang akan disebutkan pada kitab 
ke 16, bab 9) 



21. Bab: Maksiat adalah Perbuatan Jahiliyah tetapi Pelakunya 
Tidak Dianggap Kafir, kecuali jika Melakukan Perbuatan Syirik 



4. 18 Berdasarkan SabdaNabi SAW, "Sesungguhnya engkau adalah 



le ' Diriwayatkan secara bersambung oleh Ibnu Abi Syaibah dalam/l / Iman (13 1) dengan 
sanad shahih darinya secara mauquf, dan telah diriwayatkan juga secanmarju Lihat 
takhrijnya poda komentar saya terhadap kitab^/ Kalim Ath-Thayyib nomor komentar 142 
yang teiah saya tahkik pada cetakan Ai Maktab AL Islami. 

17 Diriwayaikan secara bersambung oleh pengarang pada kitab ke24 bab 25. 

1Bi Ini adalah bagian dari hadits Abu Dzaryang disambungkan oleh pengarang pada kitab ke 



I 30 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





orang yang di dalam dirimu masih terdapat karakteristik jahiliyah. ” dan 
berdasarkan firman Allah, “Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni 
dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain itu . " {Qs. An- 
Nisaa' (4): 48} 

(Saya katakan bahwa, daiam bab ini saya menisbatkan bagian 
matan dari hadits Abu Dzar, yang akan disebutkan pada kitab T&lAr- 
Riqaq t bab 44) 



22. Bab: * Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin 
berperang maka damaikanlah antara keduanya. ” {Qs. AI Hujuraat 
(49): 9} Allah Menamakan Mereka Orang-orang Mukmin 



[n / A JO ^ J & -'l 'l 

^ J <F J' 



Cj-N J j*-j ^#j) J 9rJ\ U» 

j' T 

J Jt ^jl : Jli Ou > ! t :Lii 'J\ : JUi 



t jlJji j jijij jjuiis CJL Jl (>31 lil : Jji iS§l aLi 



* J J 



j' / j' 




' " bir : jis ?j jiii i jl; ui ui Jji j l; :cili 









22. Dari A1 Ahnaf bin Qais, berkata, “Aku berangkat [dengan 
membawa senjataku pada malam keributan 8/92] untuk menolong orang 
ini. (Dalam riwayat lain disebutkan: anak paman Rasulullah) aku bertemu 
dengan Abu Bakrah, ia pun berkata, ‘Maukemana kamu?’ Akujawab, 
‘Aku akan menolong orang itu.” Ia berkata lagi, ‘Kembalilah! Aku 
pemah mendengar Rasulullah bersabda, “Apabila dua orang muslim 
saling berhadapan { berkelahi } dengan mempergunakan pedang masing- 
masing, maka si pembunuh dan yang terbunuh akan masukneraka. “ 
Lalu aku bertanya, ‘Begitulah untuk yang membunuh, tapi bagaimana 
dengan yang teibunuh?’ Beliau menjawab, 'Karena orang yang terbunuh 
itu juga berambisi untuk membunuh saudaranya '. " 



78 bab 44. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — [ 31 | 




23. Bab: Kezhaliman yang Paling Besar 



J-Jj \p [t a/a 5Ai oii] liJ :J13 M -tr 







Ji (o J^4* (*-* J ,>* i' (J 1 ^JJj' (JJij (*4»W 'jiji 






44 4 d :[4| Jii [4] s isi Jjij ^41 [y ./-\ 



* 



lr? :J»5 :j?jj ^) (^ '*>* k) J^J > & J3& 



94 . 9 " 

e 4 . . 4 1 / 9 



01 U! J> Ji I jiJLi fJ 7 (fJk 1 jLi' Jj) t b’/jb 



* "■ 



V(m-m/i (Al d>' Sl ^ £) :*> 



> X" 



23. Dari Abdullah (Ibnu Mas’ud), ketika turun [ayat ini 8/48] 
"Orang-orang yang beriman dan tidak men campu radukka n iman mereka 
dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapat 
keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat 
peturyuk, " {Qs. A1 An’aam (6): 82} {Hal ini terasa berat oleh] para 
sahabat Rasulullah SAW, lalu mereka bertanya, “Siapa di antarakita 
yang tidak berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri?” Lalu Allah 
menurunkan ayat, ‘ ‘Sesungguhnya m empersekutukan AUah adalah benar- 
benar kezhatiman yang besar. " {Qs. Luqmaan (31): 13}. (dalam riwayat 
lain: Beliau bersabda, "Maksudnya bukan seperti yang kalian katakan, 
tetapi maksud ' Tidak mencampuradukkan iman mereka dengan 
kezhaliman ’ adalah kesyirikan. Apakah kalian tidak menyimak perkataan 
Lugman kepada anaknya, 'Wahai anakku, janganlah engkau memper- 
sekutukan Allah ’. " {Qs. Luqmaan (31): 13} 4/1 12-1 13). 



24. Bab: Tanda-tanda Orang Munarik 




jiiHii h\ : jii H yi je. tjrj* J, -t t 



+ X 1 



/ / ^ ^ / 



. oL>^ jjjjji I3}j J*£- j li}j L-jjS' 



24. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“ Tanda orang munajik ada tiga, yaitu jika berbicara ia berbohong, jika 
berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat. " 



I 32 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




[Wt :JU S y iil JLP ^ -Y 






‘ciir GJ> uio: oir « ^ 



v / 




,1 lii :#„ ^j) oii J^-ji lii :l^ 






y V y ^ 



/ y / / / 



jewsl^- 'i}j tjJLP JL»U- lilj u_^JlT ^ 



0 



-H" -» 



25. Dari Abdullah Ibnu Amr, bahwa Nabi SAW bersabda, “Ada 
empat [sifat 4/69] barang siapa pada dirinya terdapat sifat itu, maka ia 
benar-benar seorang munajik, dan barang siapa yang ada dalam dirinya 
salah satu dari sifat-sfiat tersebut, maka ia memiliki karakter 
kemunafikan hingga ia melepaskannya, yaitu jika dipercaya ia 
berkhianat, (dalam riwayat lain: Jika berjanji ia mengingkari), jika 
berbicara ia berdusta, jika membuat perjanjian ia tidak setia, dan jika 
berdebat ia berlaku curang. " 



25. Bab: Shalat pada Lailatul Qadar adalah Sebagian dari Iman 



(j-* fj) ‘ji 'J -M > Jli :JU 






*r 0 J* * 



U ii > iTCJ-Ij \5\s\ jJLiJi A& (yaa/y 

■H 1 > / 

26. Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAWbersabda, 
‘Barang siapa menegakkan shalat pada malam qadar karena iman dan 
mengharapkan pahala (dari Allah), maka akan diampuni dosanya yang 
telah lalu " 



26. Bab: Jihad adalah Sebagian dari Iman 



— iSi > (T • r/r I» : jii :j/> Ji) \7> J'7~^ 



j — i&j j w*i vi 7 74 v » j> 77 aji v i3t : ju 



/ Jl / / / 

/ / 0 1* * J I L / 



jil jf % S£Ji jf M jf >f ju > of 






MukhtasharShahihBukhari — I 33 | 





$3 Jj) 




j [u /a ^ of J&j i& ^4 



1 L» JL^t-l J SJj* 




J O ^ D D # 

o«y [} YA/a a! ^i r (^JUIJ 



> if 



^ r ; $ 



27. Dari Abu Hurairah, dari (dalam jalur lain: ia berkata, “Aku 
mendengar) Nabi SAW bersabda, ‘Allah menjamin orang yang 
berperang di jalan-Nya, yaitu orang yang berperang semata-mata 
karena iman kepada-Ku dan membenarkan rasul-rasul-Ku, yaitu bahwa 
Aku akan mengembalikannya dengan memperoleh balasan pahala atau 
harta rampasan atau Aku memasukkannya ke dalam surga. Seandainya 
tidak menyulitkan umatku, maka niscaya aku tidak akan duduk di 
belakang ( dari jalur lain disebutkan: Demi Diat yangjiwaku berada di 
tangan-Nya, seandainya bukan karena beberapa orang dari kaum 
mukminin merasa tidak senangjika tidakikut berperang denganku, dan 
tidak aku temukan apa yang bisa membawa mereka untuk berperang, 
maka niscaya aku tidak akan meninggalkan 3/203 ) suatu peperangan 
[ untuk berperang di jalan Allahj, [tetapi alat tidak mendapatkan 
kendaraan dan aku tidak mendapatkan apa yang dapat membawa 
mereka, tagi pula memang menyusahkan diriku bila mereka tidak ikut 
perang 8/11]. Demi [Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya 8/138] 
sungguh aku ingin mati terbunuh di jalan Allah kemudian hidup kembali, 
kemudian terbunuh, lalu hidup kembali, kemudian terbunuh lagi " 



27. Bab: Melaksanakan Qiyam Ramadhan (Tarawih) adalah 

sebagian dari Iman 



* 



I — »Lcl jl 








pJLoj L* 4J jhs* 



GD — Mukhtashar Shahih Bukhari 




28. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang 
siapa mendirikan shalat malam di bulan Ramadhan karena iman dan 
mengharapkan balasan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah 
lalu . " 



28. Bab: Melaksanakan Puasa Ramadhan karena Mengharapkan 

Pahala adalah Sebagian dari Iman 



JUI 



:iH aUI J Jl5 :Jli Ji - Y ^ 



y * , * r- J -r 

? * ■ * i 

.4*0 ^Juu L* 43 jAP 



29. Dari Abu Hurairah, berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘ Barang siapa berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan 
mengharapkan balasan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah 
latu '. " 



29. Bab: Agama itu Mudah. 5 19 dan Sabda Nabi SAW; “ Agama 
yang paling disukai Attah adalah agama yang lurus dan mudah 






f 






30. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bersabda; "Sesungguhnya 
agama {Islam} itu mudah. Tidak seorang pun mempersulit {berlebih- 
tebihan} dalam agamanya kecuali akan terkalahkan {tidak dapat 
melaksanakannya dengan sempuma}. Oleh karena itu, berlakulah lurus, 
sederhana {tidak melampaui batas}, dan bergembiralah (karena 
memperoteh pahala) serta memohon pertolongan {kepada Allah} dengan 
ibadah pada waktu pagi, petang, dan sebagian malam. " 



15 Disebutkan secara bersambung oleh pengarang dalamyi / Adabul Mufrad dan Ahmad serta 
lainnya dari hadits Ibnu Abbas secara marfu’. Ini adalah hadits hascm, sebagaimana yang 
telah saya jelaskan dalam kitab/i / Ahadits Ash-Shahihah (879). 



MukhtasharShahihBukhari — [10 




30. Bab: Shalat adalah Bagian dari Iman 



Firman Allah, "... Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. ” 
{Qs. A1 Baqarah (2): 143} maksudnya adalah shalatmu di baitullah. 



'Sj — ' Jijji 'fji c. j iir Is y I df V jii J sj\ 



* ' ' 



% ^oijl ju, ifj ’jf jJl>f :JU jf .iliU Jp 






sii ja Jfts i P jf iir j 






o ;T , 

/ B ^ 

jii^ ■ 



Jjf a-£* *ffj (' • i/' *»> irt^j : Jj'jj jj) 



* 0 » | J ^ . * *, ' I-* 9 ' I. ^ ^ 1 

Jjrj r- j9*J jj <u» t LOWs o?w» 



L-iJdi jk) >i s5c. j j^i 3,] ^ jif Ji JS 

*r Jt y ^ ^ S /y ^ ^ ^ ^ ^ ^ 



f ^ ^ ^ y y ^ 



aJC. ^ J^j ^ ii4U* iii j+d : jui djf ij j 



U JM t[>vt/A p-»j] oJ?' ijjiji 



>G u^J» W J5 JU' oir li j£uf is ^I cJiTj y$ 

jr T ' 

rj > 2bl JjSuI ‘iJJ> I JjS2f ^l ji i&j Jj £& «vi&» 




tLgi «Jl Jl5j) ^ *Xi) 

i j_J ,iiSfc lyis- ^Ji Jij \J) r^i ^ (o jSi 



H» _ff 0 



H* 

Jl — rj [^ * s/v -U^ j} 0r* ^y^j <3j^i' 



LJi JjS ili 1 jBj Ji^j J>J of j5 jhii j£ oi; [^ o * /o ^ii 

Ai 01 ] LSoiii A oir c.j) : Jz Jii j^ j J 

/ > / / / ^ ^ 



*■ B / / 



([J^r j ^jj^ 



3 1 . Dari AI Barra' bin Azib, bahwa pertama kali Nabi SAW datang 
ke Madinah, beliau bertempat tinggal di rumah kakek-kakeknya, atau A1 



I 36 | — MukhtasharShahihBukhari 




Barra' mengatakan paman-pamannya dari golongan Anshar. Ketika itu 
beliau shalat menghadap ke Baitul Maqdis selama lebih kurang enam 
belas atau tujuh belas bulan. Sebenamya beliau lebih suka Baitullah 
menjadi kiblatnya (dalam riwayat lain: beliau lebih suka menghadap ke 
arah Ka’bah 1/104). Shalat yang pertama kali beliau laksanakan {dengan 
menghadap ke Ka’bah} adalah shalat Ashar, dan saat itu beberapa orang 
ikut shalat bersama beliau. Kemudian salah seorang yang ikut shalat 
bersama beliau keluar dan melewati sebuah masjid [milik golongan 
Anshar yang sedang melaksanakan shalat Ashar dengan mengadap Baitul 
Maqdis], saat itu mereka sedang ruku' . Lantas orang itu berkata, “Demi 
Allah, baru saja aku shalat bersama Rasulullah SAW menghadap ke arah 
Makkah.” Maka dengan segera mereka merubah arah dengan menghadap 
ke Baitullah [sementara mereka masih dalam keadaan ruku' 8/134], 
[sehingga dengan demikian mereka menghadap ke arah Baitullah]. Orang 
Yahudi mulanya sangat bangga ketika Nabi shalat menghadap Baitul 
Maqdis, begitu pula Ahli Kitab. Akan tetapi setelah beliau berubah ke 
Baitullah, mereka mencela perubahan itu.” [Lalu Allah Azza wa Jalla 
menurunkan ayat, “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah 
ke langit.” 20 {Qs. A1 Baqarah (2): 144} Lalu beliau pun menghadap ke 
Ka’bah. Orang-orang yang kurang akal, yakni kaum Yahudi, berkata 
{sebagaimana disebutkan dalam A1 Qur'an} , ‘Apakah yang 
memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Magdis ) yang 
dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, ‘Kepunyaan 
Allah lah Timur dan Barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang 
dikehendaki-Nya ke jalan yang Lurus’.“ {Qs. A1 Baqarah (2): 142} 
7/104] [Adapun orang yang 5/151] Selanjutnya A1 Barra’ menyebutkan 
dalam hadits ini, “Banyak orang yang telah meninggal di masa kiblat 
masih ke Baitul Maqdis, dan banyak juga yang terbunuh setelah kiblat 
menghadap ke Baitullah. Kami tidak mengerti bagaimana hukum shalat 
itu.” Lalu turunlah ayat, “Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. " 
{Qs. AI Baqarah (2): 143} [“Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi 
Maha Penyayang kepada manusia. 



Maksudnya ialah, Nabi SAW sering melihat ke langit dan menunggu turunnya wahyu 
yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 37l 




31. Bab: Sebaik-baik Islamnya Seseorang 







6. Dan Abu Sa’id A1 Khudri, bahwa ia mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Apabila seseorang masuk Islam, kemudian Islamnya 
menjadi baik, maka niscaya AUah akan menghapus segala kejahatan 
yang telah dilakukannya. Setelah itu ia akan diperhitungkan 
ganjarannya, yaitu setiap kebaikannya akan diganjar sepuluh sampai 
tujuh ratus kali lipat. Sedangkan kejahatannya hanya dibalas setara 
dengan kejahatannya itu, kecuali jika Allah memaajkannya. " 







32. Dari Abu Hurairah, berkata, “Rasulullah SAW bersabda, i Jika 
seseorang memperbaiki keislamannya, maka untuk setiap kebaikan yang 
dilakukannya akan ditidis sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat, 
sedangkan untuk setiap keburukan yang dilahtkannya hanya ditulis 
sepertinya (satu ) '. " 



Riwayat ini mu’ailaq menurut pengarang -rahimahullah-, tapi telah diriwayatkan secara 
bersambung oleh An-Nasa'i dan lainnya dengan sanad shahih. Riwayat ini pun telah 
diriwayatkan dalam kitab AshShahihah (247). 



I 38 I — MukhtasharShahihBukhari 




32. Bab: Amal yang Paling Disukai Allah adalah yang Dilakukan 

Secara Rutin dan Berkesinambungan 



£ f f / o x- 



Ji ^] :f;>! >1 & *J|| y ^ -rr 



l * * 



2 LPJI & (2 M] ShU :LJU :JU [i A /y 

X / 

J i!l J^' V iil > [JCJ^I jj bj&£ U, o :JU 



n» ^ 



>■ ^ 



j3» O^ 1 > (J^' V Al oli : ^ 






X>X± 

■ - jT ** 



33. Dari Aisyah RA, bahwa pada suatu ketika Nabi SAW masuk ke 
tempat Aisyah, dan saat itu ada seorang wanita [dari bani Asad 2/48] 
bersama Aisyah. Lalu Nabi bertanya, '! 'Siapa wanita itu? " Aisyah 
menjawab, “Ini adalah Julanah [yang biasa tidak tidur malam]” Aisyah 
lalu menyebutkan amalan shalatnya. Nabi bersabda, "Jangan begitu! 
tetapi kerjakanlah semampumu [amal-amal ituj . Demi AUah, Dia tidak 
bosan (dalam riwayat lain: sesungguhnya Allah tidak bosan ] {untuk 
memberikan pahala}, hingga kamu sendiri yang merasa bosan. Amal 
yang paling disukai Allah adalah yang dilakukan secara rutin dan 
berkesinambungan. ’’ 



33. Bab: Bertambah dan Berkurangnya Iman 



Firman Allah, ‘Dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk. ” 
{Qs. A1 Kahfi (18): 13} ‘Dan supaya orang-orang yang beriman 
bertambah imannya . ’’ “Pada hari ini telah Ku-sempumakan untukmu 
agamamu." {Qs. A1 Maa'idah (5): 3}. Apabila seseorang melakukan 
sesuatu secara tidak sempuma, maka berarti imannya telah berkurang. 



& iil ii! Si Jis ^ ji3i bi kJ- :J“ ® ^J^-rt 



o + 



* a. o 



(01 — *jI ^ 



X" 



$JJ Jb _v ) OJ jt 13 Jta 






MukhtasharShahih Bukhari — 39 I 




» 



£ 



■J#* 



* 



/ o o** 



S # ^ ^ K' / 



Sj; Ojj aJ 5 tiui 'iij lii ^ Jis j 

f *r J- * S 

# > ^ O ^ 0 * * .S tf ^ / / / 

>0"ji Ojj^ybSlll JU^j 




-P 0 

4 



X* 



^ 0 



34. Dari Anas, dari Nabi SAW, bersabda, “Akan dikeluarkan dari 
neraka; Orangyang mengucapkan, 'Laa ilaaha illallah ’ {tidak ada tuhan 
yang berhak disembah selain Allah} dan di dalam hatinya terdapat 
kebaikan (7. dalam riwayat mu allaq\ dari iman) seberat sya‘ir 
(jemawut). Akan dikeluarkan dari neraka; Orang yang mengucapkan, 
‘Laa ilaaha illallah' dan dalam hatinya terdapat kebaikan (iman) 
sebesar burrah (biji gandum). Akan dikeluarkan dari neraka: Orang 
yang mengucapkan, ‘Laa ilaaha illallah ’ dan dalam hatinya terdapat 
kebaikan (iman) seberat dzarrah (biji sawi). " 




35. Dari Umar bin Khaththab RA, bahwa seorang laki-laki Yahudi 
berkata (dalam riwayat lain: beberapa laki-laki Yahudi berkata 5/127) 
kepadanya, “Wahai Amirul Mukminin, ada sebuah ayat di dalam kitab 
kalian yang jika diturunkan kepada kami maka akan kami jadikan hari 
turunnya ayat itu sebagai hari raya." Umar bertanya, “Ayat yang mana?” 
Kemudian orang itu menjawab, “Pada hari ini telah Kusempumakan 
untukmu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku dan 
telah Kuridhai lslam itu sebagai agama bagimu. " {Qs. A1 Maa'idah (5): 



u ' Diriwayatkan secaia bersambung oleh A1 Hakim dalam Kitab Aal Arba'in yang di 
dalamnya disebutkan pemyataan Qatadah yang mendapatkan hadits tersebut dari Anas. 
Saya katakan, bahwa riwayat ini disebutkan secaia maushul oleh pengarang dari jalur lain 
dari Anas dalam hadits yang panjang tentang syataat, yang akan disebutkan pada kitab ke 
97 bab 36. 



40 | — MukhtasharShahihBukhari 





3} Umar berkata, “Kami tahu hari tersebut dan tempat diturunkannya 
kepada Nabi SAW, yaitu pada saat beliau berada di Aratah pada hari 
Jum’at. [dan aku sendiri, demi Allah, aku pun di Arafah. 5/186].” 



34. Bab: Zakat adalah Sebagian dari Islam 



Firman-Nya, ‘Tadahat mereka tidak disuruh kecuali supaya 
menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam 
(menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan 
shalat dan menunaikan zakat. ” {Qs. A1 Bayyinah (98): 5 } 




$ — Ul J y » j JUU ('toJWUi (JLC- j3 1 J 

ji : j J .- 0 J p J, j <£ j 

• 4» J AjJa ‘Z& I 

> ji JU OljJ, (J& : JUi f f &JI liCi ^ 

j— li &l J»> lili :JU»] pjW of VI iV :JU 

jj) ® ^ [vYo/y 

: Jl — i ^ Ji : JlS lH 4»1 <J>-j a 

Vj U_i Ji iijf V jUj :J>; > j »fi :Jli .£>“ 

,'jij Ol jJif : A «Im j jlj ju [iSi jli Sil ji> lij] 



36. Dari Thalhah bin Ubaidillah, berkata, “Seorang laki-laki dari 
Najd (dalam riwayat lain: seorang badui) datang kepada Rasulullah SAW 
dengan kepala penuh debu, kami mendengar suaranya tapi tidak mengerti 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 41 | 




apa yang diucapkannya sehingga iamendekat. Temyata iamenanyakan 
tentang Islam.” (dalam riwayat lain: Ia berkata, "Wahai Rasulullah, 
beritahukan tentang shalat yang Allah wajibkan kepadaku?”) Maka 
Rasulullah SAW bersabda, “Shalat lima waktu dalam sehari semalam, " 
Ia bertanya lagi, “Apakah ada lagi selain itu?” Beliau pun menjawab, 
“Tidak, kecuali jika engkau mau mengerjakan shalat sunah. " Kemudian 
RasuluUah SAW meneruskan ucapannya, ‘Dan puasa " (dalam riwayat 
lain disebutkan, “Beritahukan puasa yang diwajibkan AUah kepdaku?” 
Beliau menjawab, “Puasa pada bulan) Ramadhan. "Orang itu bertanya 
lagi, “Adakah selain itu?“ Beliau menjawab, ‘Tidak ada, kecuali jika 
engkau mau melakukan yang sunah. ’’ [Ia bertanya lagi, “Beritahukan 
tentang zakat yang diwajibkan AUah kepadaku?” 3/225] Kemudian 
Rasulullah SAW menyebutkan perihal zakat. (dalam riwayat lain, “Maka 
Rasulullah memberitahukan kepadanya tentang syariat-syariat Islam) 
Orang itu bertanya lagi, “Adakah yang diwajibkan atasku selain itu?” 
Beliau pun menjawab, “ Tidak ada, kecuali jika engkau mau melakukan 
yang sunah. ’’ Kemudian orang itu pergi dan berkata, “Demi Allah! aku 
tidak akan menambah atau mengurangi [sedikitpun dari apa yang telah 
Ailah wajibkan kepadaku] Lalu Rasulullah SAWbersabda, “Diapasti 
beruntungjika dia benar-benar menepati perkataannya. " 



35. Bab: Mengiringi Jenazah Merupakan Bagian dari Iman 



U\ii xj: : Ju $ jlii j 7', : ‘ 7 > -rv 






D/ 



> . ^ ‘> 1 '' 



J' J ^ 



J' D 



J-4* ^ J^ 



I i' - * 






37. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barang 
siapa mengiringi jenazah seorang muslim karena iman dan 
mengharapkan pahala, yang mana ia menyertainya sampai menyalatinya 
dan menyelenggarakan penguburannya hingga selesai, maka ia akan 
kembali dengan membawa pahala dua qirath. Setiap qirath kira-kira 
sebesar bukit Uhud. Dan barang siapa menshalatinya saja kemudian ia 
pulang sebelum menguburkannya, maka ia membawa pulang pahala satu 
tjirath. ’’ 



I 42 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




36. Bab: Takutnya Seorang Mukmin akan KehOangan Amalnya 

Tanpa Disadari 



>f^ 






^ Ji U JUj -1 






il 1 

9. Ibrahim At-Taimi berkata, “Perkataanku tidak pemah 
bertentangan dengan perbuatanku, karena aku takut menjadi seorang 
pembohong.” 







* 





JiS. | ^ ^ ^ o J s 

431 Jjju 




4 i 

10. Ibnu Abi Mulaikah berkata, “Aku pemah bertemu dengan tiga 
puluh orang sahabat Nabi SAW yang takut akan kemunafikan pada 
dirinya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa 
iman mereka setara dengan iman Jibril dan Mikail.” 



** . . f *. f ^ o i J. . ^ 



• j * Ji£ VI Z*\ Vj C -yi ^ c. ^ ^ 1 * 



J— J W ^ * W j Jk3l ^ 



6 " , "j, / 

1 Jl ■ t ^ > 0 






■ 0 J 



" . / J / 

J , Q ^ O J 



^ J 



(opr ^ ijiii c. jp ij>; pj> 

] 1 Disebutkan dari A1 Hasan, “Tidak ada seorang pun yang takut 



^ 3 ' Dinwayatkan secara bersambung oleh pengarang dalam kitab At Tarikh dart Ahmad 
dalam Az-Zuhd dengan sanad.rAaAf/i darinya, 

24, Diriwayatkan secara bersambung oleh Ibnu Abi Khaitsamah dalam kitab Tarikh miliknya 
tapi tidak menyebutkan jiunlahnya. Demikian juga Ibnu Nashr dalam kjtabnya^/ Imcm 
dan Abu Zar’ah Ad-Dimasyqi dalam kitab Tarikh miliknya dari jalur lain darinya 
sebagaimana dalam riwayat tersebut. 

■ Disebutkan secara bersambung oleh Ja ? far A1 Faryabi dalam kitab Shifatul Munqfiq dari 
beberapa jaluryang berbeda, dan hal ini mendukung keshahihan riwayat ini darinya. Lalu 
kenapa pengarang menuliskan “Disebutkan” yang mengisyaratkan bahwa riwayat ini 



MukhtasharShahihBukhari — I 43 j 





terhadapnya (kemunailkan) kecuali ia seorang yang beriman, dan tidak 
ada seorang pun yang merasa aman terhadapnya (kemunahkan) kecuali ia 
pasti seorang munafilc” 26 Diperingatkan akan perbuatan saling memusuhi 
dan kedurhakaan yang terus menerus yang tidak disertai taubat, 
berdasarkan firman Allah, ‘Dan mereka tidak menemskan perbuatan keji 
itu sedangmereka mengetahui. " {Qs, Aali ‘Imraan (3): 135} 






^ \f\ cjt- :JU A 



.yk Lc, : JU jJLj IJb y iii 



4 J 



38. Dari Zubaid, berkata, “Aku bertanya kepada Abu Wa' il tentang 
Murji’ah. ” 27 Ia menjawab, “Disampaikan kepadaku oleh Abdullah, 
bahwa Nabi SAW bersabda, l Memaki orang muslim adalah ke/asikan 
dan membunuhnya adalah kekujuran. " 



37. Bab: S. 28 Pertanyaan Jibril kepada Nabi SAW Tentang Iman, 
Islam, Ihsan, Hari Akhir, dan Penjelasan Nabi SAW Kepadanya. 

Kemudian Rasulullah Bersabda, 






& ^ j^j r ^i «5* j> 

- - ^ ^ 



f^V £ cfS oij) -Jj ^V » JS 






> JjJ ^ 



"Jihril AS datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama 
kalian. ” Nabi menganggap itu semua adalah agama 9. 29 semua yang 



lemah? Hal ini dijawab oleh Al Hafizh, bahwa idi merupakan penyampaian ringkas, yakni 
pengarang tidak mengkhususkan ungkapan yang teisirat lemah itu untuk menunjukkan 
kelemahan, tapi untuk mengungkapkan matannya dengan ungkapan maknanya atau 
ringkasan yang disimpulkannya. Dengan demikian saya mengerti akan pentingnya hal itu. 
261 Yakni nifaq * amali (kemunatikan dalam perbuatan). 

27 ' Yaitu salah satu golongan sesat yang mengatakan bahwa kemaksiatan itu tidak merusak 
imaru 

iin 

Ini adalah bagian dari hadits Abu Hurairah yang disebutkan pengarang dalambab ini, 
Adapun pada kitab 65 (tentang tafsir) lafazhnya lebih lengkap, Lihat pada kitab ke 36 bab 
3. Disebutkan secara bersambung pula oleh Muslim dan lainnya dari hadits Ibnu Umar. 
Mengisyaratkan pada hadits Ebnu Umar berikut, yang disebutkan secara berambung 



I 44 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




beliau jelaskan kepada utusan Abdul Qais adalah bagian iman dan firman 
Allah, “Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali- 
kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, " {Qs. Aali ‘Imraan 
(3): 85}. 

(Hadits Jibril dalam bab ini, adalah dari hadits Abu Hurairah, yang 
akan disebutkan pada kitab ke 65 bab 2). 

Abu Abdillah berkata, “Semua itu beliaujadikansebagaibagian 
dari iman.” 



38. Bab 

(Hadits dalam bab ini adaiah bagian dari hadits Abu Sutyan yang 
panjang dengan Hiraklus, yang akan disebutkan pada kitab ke-56 bab 
102). 



39. Bab: Keutamaan Orang yang Memelihara Agamanya 



% s 



« J / 



( / ( / J 

J J 4 ^ 



^ -iyi pti 'J itJJn -r\ 



. i / J oJ # J ^ o'. , . * l * * w * I, F ^ 

V (i/r o* 



/ i , y J 4 , jf * 1 , ^ ^n 1 



O / 



gr-si) y J 

(jLJri jij .•JJ?! ois-i q oir Jy ji & u 'ny 'jj :#JJ 

*r >■ 

0b VI (012.1 li yli b( ilij ^l ^ £ ilij l ,Ji 



VI 4 ‘.4j\ 4 1 ^ 4> 4UI 



0 ^ - 






> c 



ojui lilj iK iliJl lil 



y # 

* * £ o 

S Q J j- Jf 



0! VtJ 



c #■ 



il ikj** J^*}\ Ji Olj 

9^0 * * a m . 0 

.Cjuji *yf iir iiiJi 

39. Dari Nu’man bin Basyir, berkata, “Aku mendengar Rasulullah 



setelah dua bab berikut. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 45 | 




SAW bersabda, ‘ Perkara yang halal telah jelas dan perkara yang haram 
pun telah jelas. Adapun diantara keduanya adalah perkara-perkara yang 
diragukan, yang tidak diketahui hukumnya oleh kebanyakan orang. 
Barang siapa menjauhi perkara-perkara yang diragukan itu berarti ia 
telah memelihara agama dan kehormatannya, dan barang siapa 
mengerjakan perkara-perkara yang diragukan, maka ia seperti seorang 
penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang, dan 
dikhawatirkan ia akan terjatuh ke dalamnya. (dalam riwayat lain: 
"Barang siapa meninggalkan apa yang diragukannya akan menyebab- 
kan dosa, maka terhadap sesuatu yangjelas (hukumnya) ia akan lebih 
menghindari dan meninggalkannya, dan barang siapa berani melakukan 
apa yang diragukan akan menyebabkan dosa, maka dikhawatirkan ia 
akan mencampakkan dirinya ke dalam perbuatan dosa yang nyata. 
Ketahuilah, semua raja mempunyai larangan, dan larangan Allah adalah 
segala yang diharamkan-Nya. (dalam riwayat lain: bahwa kemaksiatan 
adalah larangan AUah ) Ketahuilah, bahwa di dalam tubuh ada segumpal 
daging. Apabila daging itu baik maka baik pula seluruh tubuhnya, dan 
apabila daging itu rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, 
daging tersebut adalah hati. " 



40. Bab: Menyerahkan Seperlima Harta Rampasan Perang 

adaiah Sebagian dari iman 



' * l° * i®* “i ' ' ' f e ' y 



J / > y 






i ~ i -Ji iu J- $ : JUi 



y j ' ^ , J 

^ * 



v-is> ?i (f ■ / \ o ? » ^ =3?jl. ^j) 



, jt ■ r J Jy a- »0 / 



/ t 



, J JJ/» .. • / B, t * ^ t>l . «•" I 



oJ 



■ 01 r >Ji 01 > 



K 1 J, 0 x 0 K >■#' |K #. 6 ^ K' J kO / a 



■ f >iil > : JU # *J| #f & >£il lij 01 :(\ \ l/= JUi 



J X * 0 & 



lH-ii Ijjijj ^ij) U-Jj ^ l/v ja ^ L ? i] :ljiu 

aljl_, jf f >Il^ » ':JU ,(\ =A lt f l> & JT ^ VI an'l 



i~4<n - - MukhtasharShahihBukhari 







> -jm] 



J m 



,ur s - 



« j 5 







[j-^j >] J»L. OCJ^ pvt cpjl > (^tj pjli :JUi 

LpI 4Jj**jj aMI VfiJL^-j aJJU OL*j^[I \j* Ojj*AjI ! JtS _oA>-j 

^ X" / 

t [l iit aiij] ii)t Jjij tJil^i jfj &\ VI iJt V of Sal^i :JlS 

^ ** *r *r 

^ * I jU*j 01 j tOCi^j j tSl5"jJt ^lilj c3*lCtfJt pL5|j 



e 

«•Oy t 




. o- # #• / OJ o-/ o' / J l. 

* : £ 1 JJ (^j) pj' U* p^J ‘j-" 1 

Jsii : JB liijj <^-i>ilj <jsjSlj «gaJlj 

y o' 

J <H jO / ^ 

D O < 0 - & 



40. Dari Abu Jamrah, berkata, “Aku duduk bersama Ibnu Abbas di 
atas dipannya, lalu ia berkata kepadaku, ‘Tinggallah di rumahku, akan 
kuberikan kepadamu sebagian hartaku.’ Lalu aku pun tinggal di 
rumahnya selama dua bulan. (dalam riwayat lain; Aku menjadi 
peneijemah antara Ibnu Abbas dengan orang-orang 1/30) Kemudian ia 
berkata kepadaku, (dalam riwayat lain, Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 
‘Aku punya sebuah guci. Aku membuat arak di dalamnya lalu aku 
meminumnya dalam keadaan manis. Jika aku banyak melakukan itu, 
sementara aku sering duduk-duduk bersama orang-orang dalam waktu 
yang lama, maka dikhawatirkan akan mempermalukanku’.” 30 Ibnu Abbas 
berkata, 5/116) “Ketika utusan Abul Qais datang kepada Nabi, beliau 
bertanya kepada mereka, ‘ Utusan dari suku manakah kalian semua? ’ 
Mereka menjawab, [‘Kami dari dusun 7/114] suku Rabi’ah’.” (Dalam 



30 ' Maksudnya adalah: Karena dalam keadaan seperti itu aku menyerupai orang yang sedang 
mabuk. Fctthul Baari. 



Mukhtashar Shahih Bukhari - - GD 





riwayat lain, “Kami tidak datang kepadamu kecuali pada setiap bulan 
haram” 4/157) Rasul pun bersabda, “Selamat datang wahai para utusan. 
(yang telah datang) " Diucapkan oleh beliau tanpa maksud untuk 
menghina atau merasa menyesal. Mereka berkata, “Wahai Rasulullah, 
kami tidak dapat menemui engkau kecuali pada bulan haram, karena di 
antara negeri kami dan engkau masih terdapat kampung Mudhar yang 
kafir. [Kami datang kepadamu dari tempat yang jauh.] Oleh karena itu, 
berilah kami pengajaran yang jelas (dalam riwayat lain: jelaskanlah 
perkaranya kepada kami) [yang bisa kami ambil dari engkau 1/133] 
untuk kami sampaikan kepada orang-orang di kampung kami, agar kami 
semuanya masuk surga [jika kami melaksanakannya. 7/217]” Kemudian 
mereka menanyakan kepada beliau tentang meminum minuman keras, 
maka beliau menyuruh mereka melaksanakan empat perkara dan 
melarang (dalam riwayat lain: "Aku perintahkan kalian dengan empat 
perkara dan aku larang kalian ") empat perkara. Beliau memerintahkan 
mereka untuk beriman kepada Allah \Azza wa Jalla ] semata. Beliau 
bersabda, " Tahukah kalian apa artinya iman kepada Allah semata? " 
“Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui,” jawab mereka. Nabi bersabda, 
“Mengakui bahwa tidak ada tuhan yangberhak disembah selain Allah 
dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. " [Seraya beliau 
mengisyaratkan dengan tangannya 4/44] dan menegakkan shalat, 
membayar zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan 
menyerahkan seperlima harta rampasan perang {kepada baitulmal}. 
Kemudian beliau melarang mereka untuk melakukan empat perkara, 
yaitu; (dalam riwayat lain: "Janganlah kalian minum dalam ") wadah 
(guci) hijau, labu kering, pohon kurma {yang diukir}, dan sesuatu yang 
dilumuri tir, 31 atau mungkin beliau menyebutkan muqayyar (dan bukan 
nagiir). Rasulullah SAW melanjutkan, “ Ingatlah semua itu dan 
sampaikan kepada orang-orang di kampung kalian. " 



3I ' Keempat hal ini adalah alat untuk membuat minuman ketas. 



48 | — MukhtasharShahihBukhari 




41. Bab: Hal yang Terkandung dalam Pengertian bahwa Amal 
Perbuatan Harus Disertai Niat dan Mengharapkan Pahala, 
karena Setiap Orang Akan Mendapatkan Balasan Sesuai dengan 

Niatnya. 



Dalam hal ini mencakup: iman, wudhu, shalat, zakat, haji, puasa 
dan berbagai hukum. Allah berfirman, "Katakanlah, ‘Setiap orang 
berbuat menurut kebiasaannya masing-masing. ” {Qs. A1 Israa' (17): 84} 
Maksudnya, tergantung kepada niatnya. 










10. 32 Nafkah seorang laki-laki untuk keluarganya dengan 
mengharapkan pahalanya termasuk shadaqah. 



^ M JiSj -n 

K' / / 



1 1 , 33 Nabi SAW berkata, ‘Tetapi jihad dan niat. ” 



42. Bab: 12. 34 Sabda Nabi SAW; “ Agama adalah keikhlasan bagi 
Allah, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, serta kaum 
awamnya. ” Firman Alah, "Apabila mereka berlaku ikhlas kepada 

AUah dan Rasul-Nya. ” 












&y\ LaJt plij [\v/v J J J—J jtj CAJjt aJ} V 



33 Jdj adaJah bagian dari hadits Abu Mas’ud AJ Badri, yang disebutkan pengarung dalambab 
ini dari kitab ke 69 bab 1 . 

Ini adalah bagian dari hadits Ibnu Abbas, yang akan disebutkan secara tnaushul pada kitab 
ke 56 bab 27. 

34r Disebutkan Muslim dan lainnya dari hadits Tamim Ad-Dari. Diriwayatkan pula daLam 
kitab Takhrij Al Halal (328) dan Irwa f ul Ghalil (25). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — GD 




aJlj [\YY/A C.. «}aT .*l C-i tAPlkilj £«ljlj] tSLSTjJl 









•(4- 



A > 
*** 



Jll 



0/ ^ 0 / <" J 0 " 






: JU aTAp ^ ^Lj > :cf>l jl> J>j) 



J y 
a o 



J " / "> 



A 



" " " J 



A " " J J 



^li : JlSj . Ji ^lj 41 f U J?i SiiiJI oli f y : J j£ 




" 0 " 



a^Ss-^JIj jUjilj t a 3 V o-A^j aJjI f.L5jb 

iif : ju p c}iJi L>J 'oir i jiLi ; jii p ovi jLA; 



y' 






** *r 



ii t^ L')fl 




dJ 




yn . iu & 






pi Ji p~jt lii Ljj lii Ji tr p J^J ^plij 






V' w 'S- 

" " " . J 

.(Jjjj |*J 



41. Dari Jarir bin Abdullah, berkata, “Aku berbaiat kepada 
Rasulullah SAW [dengan bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak 
disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dan 
3/27] untuk menegakkan shalat, membayar zakat [patuh dan taat, maka 
tirulah aku semampumu 8/122] serta berlaku jujur terhadap setiap 
muslim.” 

(Dari jalur lain disebutkan, dari Ziyad bin Ilaqah, berkata, “Aku 
mendengar Jarir bin Abdullah berbicara pada hari meninggalnya A1 
Mughirah bin Syu’bah. Ia berdiri lalu memuji ALlah, selanjumya ia 
berkata, ‘Hendaklah kalian semua bertakwa kepada ALlah, yang tidak ada 
sekutu bagi-Nya, bersabar dan tenang hingga datang gubemur yang baru. 
Sesungguhnya ia akan datang kepada kalian sekarang juga.’ Setelah itu ia 
melanjutkan, ‘Berilah maaf kepada pemimpin kalian ini (A1 Mughirah), 
karena sesungguhnya ia seorang yangpemaaf.’ Kemudian iamelanjut- 
kan, ‘Sesungguhnya aku pemah datang kepada Nabi SAW dan berkata, 
“Aku berbaiat kepadamu akan melaksanakan segala perintahlslam”.* 
Lalu beliau memberikan syarat kepadaku, yaitu memberi nasihat kepada 
setiap muslim. Lalu aku beijanji kepada beliau untuk memenuhi itu. 
Demi Tu han masjid ini, sesungguhnya aku adalah pcmberi nasihat 
kepada kalian semua.” Kemudian ia memohon ampun kepada Allah Lalu 
turun {dari mimbar}. 



I 50 | — MukhtasharShahihBukhari 




3. KITAB ILMU 



1. Bab: Keutamaan Ilmu, dan Firman Allah, “Allah akan 
meninggikatt orang-orang yattg beriman di antara kamu dan orang 
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. " {Qs. A1 
Mujaadilah (58): 11} dan Firman Allah, u Ya Tuhanku, tambahkanlah 
kepadaku ilmu pengetahuan. ” {Qs. Thaahaa (20): 1 14} 



2. Bab: Seseorang yang Ditanya Tentang Suatu Ilmu Ketika Ia 
Sedang Berbicara, Lalu Ia Menyempurnakan Pembicaraannya 

kemudian Menjawab Pertanyaan 



^6 I 






.5 q aH\ (J : jLai ^jI^pI 



- V 0 . , ^ j' >■ * S + J- S 

9^9 * a t I* 9 1 * 



£-«— «J (*-S jJj Ij* g ‘ /3* j JlSj t JlS C* JlS U 

j 1 jf li :JU JjlLjl — oljf— : Jli ibJb- lil 



2 * 



:jl i . J.3LJ SJlAi ISli :J15 l? jjl J 



^ Jl jAi (' AA/v ai.f :jSjj jj) ilj fil : Jli 

^ ^ ^ ” H' H' 



.^CJi j£\i 



42. Dari Abu Hurairah, berkata, “Pada satu ketika Rasulullah SAW 
sedang berbicara dengan orang banyak (memberi pengajian), dan tiba 
tiba datang seorang badui menanyakan kepada beliau, ‘Kapan datangnya 
har i kiamat?’ Akan tetapi Rasulullah SAW terus berbicara. Ada yang 
berkata, ‘Beliau mendengar pertanyaan itu tapi tidak menyukainya’. 
Orang yang iainnya berakata, ‘Beliau tidak mendengamya’. Setelah 
Rasulullah selesai berbicara, beliau bertanya, * Mana -perlihatkan 
kepadaku- orang yang bertanya tentang kiamat tadi?’ ‘Aku wahai 
Rasulullah’, jawab orang tersebut. Beliaupun bersabda, l Apabila amanah 
telah disia-siakan, maka tunggulah datangnya kiamat Orang tersebut 



I 52 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




kembali bertanya, ‘Bagaimartakah cara disia-siakannya amanah?’ Beliau 
menjawab, ‘ Apabila suatu urusan diserahkan [dalam riwayat lain: 
disandarkan 7/188] kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah 
datangnya kiamat 



3. Bab: Me nin g gik an Suara untuk Memberitahu 




^ ^ X 



43. Dari Abdullah bin Amr, berkata, “Pada suatu peijalanan yang 
sedang kami tempuh, Rasulullah SAW tertinggal [oleh kami 4/91]. 
Ketika beliau dapat menyusul kami, waktu shalat (dalam riwayat lain: 
shalat Ashar) telah tiba dan kami sedang berwudhu. Ketika kami 
mengusap kaki beliau berteriak dengan suara yang keras, ‘ Celakalah 
tumit-tumit yang akan dibakar api neraka ’. ” (Beliau mengatakan itu dua 
atau tiga kali). 



4. Bab: Perkataan Ahli 






^l jU jir JUj ~t i 



* * 











aur s y» ^ && JV3j t 







\ O 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 53 | 





44. A1 Humaidi 35 berkata, “Ibnu Uyainah menyamakan arti 
haddatsanaa, akhbaranaa, dan anba ’anaa” 

13. 36 Ibnu Mas’ud berkata, “Rasulullah menceritakan kepada kami, 
beliau adalah orang yang jujur lagi dipercaya.” 

14. 37 Syaqiq berkata, “Dari Abdullah, aku mendengar Nabi SAW 
satu kalimat.” 

15. 38 Hudzaifah berkata, “Rasulullah menceritakan kepadakami 
dua ucapan.” 

16. 39 Abu A1 Aliyah berkata, “Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, 
tentang apa yang diriwayatkan dari Tuhannya (Allah) Azza wa Jalla .” 

17. 40 Anas berkata, “Dari Nabi SAW yang diriwayatkannya dari 
Tuhannya (Allah) Azza wa Jalla.” 

1 8. 41 Abu Hurairah berkata, “Dari Nabi SAW yang diriwayatkan 
dari Tuhan kalian Azza wa Jalla .” 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar, yang akan disebutkan pada 
kitab ke 65 bab 2). 



15 ‘ Dalam riwayat Karimah dan AJ Ashili disebutkan, “Ai Humaidi berkaia kepada kami." 
Demikian pula yang disebulkan oleh Abu Nu T aim dalam kitab^/ Musiakhraj sebagai 
riwayat yang bersambung (muttashil). 

Tni adalah bagian dari badits yang masyhurtentangpenciptaanjanin.Akandisebutkan 
secara mmtshtd pada kitab ke 60 bab 2. 

37 Disebutkan secara bersambung oleh pengarang dalam kitab Al Jana'iz (2/69) dan At- 
Tafsir (5/153), tapi tidak ada pemyataan mendengamya Abdullah -yakni Ibnu Mas ? ud- ini 
berbeda dengan yang diisyaratkan oleh A1 Hafizh Ibnu Hajar dalam hal inL Irnain Muslim 
mcnyambungkan riwayat ini dengan menyertakan kalimat “mendengar” dalam kitab^l/ 
Iman pada riwayat tersebut Hadits ini akan disebutkan pada kitab ke 22 bab 1 - 
3S ' Ini adalab bagian dari hadits yang disambungkan olch pengarang pada kitab ke81 bab 34. 
Ini adalab bagian dari hadits yang disebutkan secara besambung oleh pengarang pada 
kitabke60bab25. 

40 Disebutkan bersambung oleh pengarang pada kitab ke 97 bab 50. 

4L ' Disambungkan oleh pengarang pada kitab ke 30 bab 9. 



I 54 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




5. Bab: Mengajukan Pertanyaan untuk Menguji Hmu yang Telah 

Dimiliki 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar tadi) 



6. Bab: Hal-hal yang Berhubungan dengan Umu, dan Firman Allah: 
u Datt katakanlah , ‘Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu 

pengetahuan’.” {Qs.Thaahaa (20): 114} 



(Tidak ada hadits yang disebutkan di bawah bab ini). 



7. Bab: Qira'ah (membaca) kepada Ahli Hadits 



iiJpj JJJ\ djj -u-\ y 

1 2- 1 4. 42 A1 Hasan, Sufyan dan Malik berpendapat bahwa qira 'ah 
(membaca) itu dibolehkan. 






^ j * 



* « / 0 



1 1; :ji j At\j i!i cir C 43 T &}&j ool ^ - 1 






:Sj-k 01 Sf IsJ 'M : J15 oOJ ^ - 1 n 



y i y y ^ ^ Q 






I 




^ 4 

^ -I 



ls! (»<*»•■* ) 3 (i/^) 



J e ^ 



i' ^ / 



¥oij. Jiuii ju- y iii :S yu ju r c^ 



^ 9 „ 



^ * ■* 



i- / 



f l> >i <» ’>!' Ji =^i :JU C> :JU 

,;.’au 



42 ‘ 12-14 disambiingkan okh pengaran dari mereka dalam bab ini. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 55 | 




i (yijj \1S£sA : j jJyu» Jlp fyij ji^aJL iJUli j^jS-l ^ 



r > J / t/ I /D J I i' o a ^ ^ / ■" ^ ^ 

■ W JW :UjU J» J >0 £5>J' J^ t>j WSj 

^ ^ -* / 1 j- 

.(Jp j£ all^ib Jt; V :JI5 ol^il ^-£V 



J j-k y JL; SlJ ^iklii Jfitsj£i:j6hc&j*-t/> 



(^) 



.s\y* (J,UJl Js- Ll^iJ' oL^-_j dAJU ^P - £ ^ 



i / <> /■ 0 x 



45 Dari Sufyan Ats-Tsauri dan Malik, keduanya berpendapat 
bahwa membaca dan memperdengarkan adalab boleh. 

46 Dari Sufyan, berkata, “Apabila dibacakan kepada seorang 
muhadits, maka tidak apa-apa berkata, ‘Telah menceritakan kepadaku’. 
Atau ‘Aku telah mendengar’. Sebagian mereka 43 beralasan dalamhal 
membacakan di hadapan seorang alim: 19 44 dengan hadits Dhimam bin 
Tsa’labah, bahwa ia bertanya kepada Nabi SAW ‘Allahkah yang 
memeri n tahkanm i i untuk mengerjakan shalat-shalat itu?’ Beliau 
menjawab, ‘ Ya, benar. ' Ini adalah bentuk gira 'ah (membaca) di hadapan 
Nabi SAW, yang kemudian Dhimam mengabarkan kepada kaumnya 
tentang hal itu, maka caia ini mereka perbolehkan. 45 

Malik beralasan dengan ash-shikk (kitab) yang dibacakan kepada 
orang-orang, lalu mereka berkata, Tulan telah mengijazahkan kepada 
kami’. Lalu dibacakannya kitab itu sebagai qira'ah bagi mereka (yang 
mendengarkan}. Jika seorang membacakan bacaannya kepada seorang 
mugri maka ia boleh berkata, Tulan telah membacakan kepadaku’.” 

47 Dari A1 Hasan, berkata, “Tidak apa-apa membacakan kepada 
orang yang berilmu.” 



43 Yaitu Abu Sa’id A1 Haddad (lihat vT/ Fath). 

44 Disebutkan dengan bersambung oleh pengarang dalam bab ini dart hadits Anas, tapi 
dalam riwayat tersebut tidak disebutkan bahwa Dhamam mengabarkan hal itu kepada 
kaumnya, yang menyebutkan itu adalah dari riwayat Ibnu Abbas. Ad-Darimi 
mengeluarkannya dengan panjang dalam kitab sunannya (1/165-167) dan Ahmad (1/264) 
dengtui sanad hasan. 

4S ' A1 Hafizh berkata, “Maksudnya adalah bahwa mereka menerima itu darinya. Jadi 
maksudnya bukanlah yaiah yang biasa digunakan sebagai istilah para ahli hadits" 



56 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 





48 Dari Sufyan, berkata, “Apabila dibacakan kepada seorang 
muhaddits, tidak apa-apa ia berkata, ‘Ia telah menceritakan kepadaku’.” 






y* 







' > O** ^ 



49 Dari Malik dan Sutyan, “Membacakan kepada seorang alim 
sama dengan bacaannya.” 








• t* <J 1 ^ r Cr*° - J_^ wiJb* ^ ^pil ^e- —0 * 



* * r j J 



Jli p p -uJJJl J j^ 

i * & i| . ■ i 0 ® 4. ^ ^ >j£w ^ ^ S J o / 

Ja — ^ j' J^ J' tjsi 







i 



i!l ij JU3 IlULi JU Jl l; : j^> iJ JUi ^$£jl 






f _ 0 



} m * . ^ ^ j* 

^ s». ^ 



tjiLlJi J JJ^ iiic Ji :S yj Ji-^J' jui til£-f 
^ iil : jui !diJ li; di JJ : jul tiJLU? J a*J ^ 



jui JL4L1 : jui ?^Ir ^tlii Ji diLj iLif aui 0 ' 



* ^ ^ 

Lr 4 ^Jj 






* . o f ^ 



?3 OJij f ^!l J J-lkJl oi jUJt jCJ ji J Jl iJJiT t *UL iliiJi 



'j^Jl lii f jU jl J>l iiJlt t jUL iJj&f jli t p ^Lt : jli 
iiLf jl illll t L JajJi jl5 t p ^Ll : jli vLJ| 



f > « / 



O * *r £ S 



y' y 



/ i ^ 



O 



; ^4 Ui :B yii JUi vat>i Ji i^aS UsCJ4 J. tfu«Ji 



#*■ 
V" / 



-- ^ 



J ^ y ** *** 



jl J ^J 3 U? i/)jJ jr* Jj-j ^ : J^' 

*r 3 B x ,x ^ f w ^t } l ^ 0 t J ' 

Ji iji (* La ^ 5 



50. Dari Anas bin Malik, berkata, “Ketika kami sedang duduk 
bersama Nabi SAW di dalam masjid, masuklah seorang laki-laki dengan 
mengendarai unta lalu menghentikan untanya di masjid dan mengikatnya. 
Kemudian ia berkata kepada mereka yang ada, ‘Siapakah di antara kalian 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 57 1 




yang bemama Muhammad?’ Saat itu Nabi SAW sedang bersandar di 
antara mereka, maka kami berkata, ‘Laki-laki putih yang sedang 
bersandar.’ Lalu orang itu berkata kepada Nabi, ‘Anak Abdul Muthalib?’ 
Nabi SAW berkata kepadanya, ‘Aku telah mendengarmu. ’ Laki-laki itu 
berkata kepada Nabi SAW, ‘Aku akan bertanya kepadamu, yang 
mungkin pertanyaanku ini agak sukar bagimu, maka janganlah engkau 
gusar!’ Nabi menimpali, ‘ Tanyakan apayang ada pada dirimu. ' Orang 
itu berkata, ‘Aku bertanya dengan nama Tuhanmu dan Tuhanorang- 
orang sebelummu, apakah Allah yang mengutusmu kepada semua 
manusia?’ Nabi menjawab, ‘Ya, benar.’ Orang itu berkata lagi, ‘Aku 
ungkapkan kepadamu karena Allah. Apakah Allah memerintahkanmu 
untuk menegakkan shalat lima waktu sehari semalam?’ Nabi menjawab, 
‘Ya, benar.’ Orang itu berkata lagi, ‘Aku ungkapkan kepadamu karena 
Allah, apakah Allah memerintahmu untuk berpuasa pada bulan ini 
{Ramadhan} setiap tahun?’ Nabi menjawab, 1 Ya, benar. ’ Orang itu 
berkata lagi, ‘Aku ungkapkan kepadamu karena Allah, apakah Allah 
memerintahmu untuk mengambil shadaqah dari orang-orang kaya dan 
membagikannya kepada orang-orang miskin?’ Nabi menjawab, ‘Ya, 
benar. ’ Orang itu berkata, ‘Aku beriman kepada apa yang engkau bawa, 
dan aku adalah seorang utusan dari kaumku. Aku adalah Dhimam bin 
TsaTabah, saudara bani Sa*ad bin Bakr.”' 



8. Bab: Metode Munawalah dan Pengiriman Surat oleh Para 

Llama ke Berbagai Daerah 



J' * y* 



9 f e. 

/ / d ^ ^ 



jtji JlSj — i o 



15. 46 Anas berkata, “Utsman menulis beberapa mushhaf dan 
mengirimkannya ke berbagai daerah.” 






X* X" 






< 5)1 



J o s 



i" 



16-18. 47 Abdullah Ibnu Umar, Yahya bin Sa’id, dan Malik 



441 Ini adalah bagian dari hadits panjang, yang akan disebutkan secara maushul dan lengkap 
pada kitab ke 66 bab L 

47 16-18. Atsar Ibnu Umar disambungkan oleh Abu A1 Qasimbin Manduh dal&mKitabuI 
Washiyyah dengan sanad shahih dan Abu Abdurrahmari A1 Habli, dari Abdullah, seperti 
itu. Kemungkiiian bahwa orang tersebut adalah Abdullah bin Umar, karena A1 Habli 

I 58 | — Mukhtashar ShaWh Bukhari 




membolehkan hal itu. 







^ ^ «Tjidi j jiiJi jif y-G -x ■ 



d£ ilJLTj l lr ijc Jj. t i> J Sl : Jlij iSS' £ jLji _*.</ 1 

.S J* ai£J' ^J> ^ 



20. 48 Sebagian ulama Hijaz berhujjah dalam masalah munawalah 
dengan hadits Nabi SAW ketika menulis surat kepada pemimpin pasukan 
seraya berkata {kepada utusan pembawa surat}, “Janganlah kamu 
membacanya kecuali jika telah sampai pada tempat ini dan ini, " Ketika 
utusan itu telah sampai di tempat tujuan, ia membac akannya kepada 
orang-orang Han menyampaikan kepada mereka apa yang diperintahkan 
Nabi SAW. 



ls?J) ^ ^ jt ^ 



* AjtiJj of O Jj X“\j O J' jj AUt :ajI Jj 










* m** ^ f X ^ ^ 0 o 

.A3JA o\ j» Ldt 1<J J~S Ji j^\ 




5 1 . Dari Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah S AW menyuruh 
seorang laki-laki (dalam riwayat lain: Abdullah bin Hudzafah As~ Sahmi 
5/136) untuk membawa surat dan menyerahkannya kepada pembesar 
Bahrain { A1 Mundzir bin Sawi} . Kemudian oleh pembesar Bahrain surat 
itu dikirimkan kepada raja Persia {Abruwaiz bin Hurmuz bin 
Anusyirwan}. Setelah selesai membaca surat, maka raja itumerobek- 



mendengar darinya, Kemungkinan juga bahwa itu adalah Abdullah bin Amr, karena Al 
Habli dikenal sering meriwayatkan darinya. Adapun atsar Yahya bin Sa’id danMalik, 
yakni Ibnu Anas, disebutkan secara bersambung olch Al Hakim dalam kitab Ulumul 
Hadits (hal. 259) dengan isnad Jayyid dari keduanya* 

^ Disebutkan secara bersambung oleh Ibnu Ishatj dari Urwah bin Az-Zubair secaramwrsa/, 
dan oleh Ath-Thaban dalam kitab tafsimya dari hadits Jundub Aj Bajli dengan sanad 
hasan sebagaimana disebutkan dalam Faihul Baari 9 AI Hafizh Ibnu Hajar berkata, 
“Dengan jumlah jalur periwayatan itu, maka riwayat mi menjadisAaA/A.” 



MukhtasharShahihBukhari — I 59~| 





robeknya. Aku kira Ibnu Musayyab berkata, “Karena perbuatan raja 
Persia itu, Rasulullah SAW berdoa, 'Semoga ketjaan mereka dihancur- 
leburkan oleh Allah ’.” 49 



9. Bab: Duduk Paling Belakang dalam Suatu Majlis, dan Bagi 
yang Melihat Tempat Kosong di Depannya Hendaknya 

Menempatinya 




i ^Ul Jj— t jk j 5 jVU ^JIil {4jC* 






2-Js-Ja tl|l ^JLJl J jLj U5ji ; Jii tJ^-lj 



— > cLJLJI UIj t^ 1 L*fj tL$-i tUliJl 



?ajS^I >i!l jp VI : Ju S i)l llli a^ll 



t4 iui L>*JL.|j tL>*£L,lj Js^VI dfj <Ul oljli tUJl 



J Sj' 



iU' t^»Jpfi Ji-VI dlj 



52. Dari Abu Waqid Al-Laitsi, bahwa ketika Rasulullah SAW 
sedang duduk dalam masjid bersama orang-orang, datanglah tiga orang; 
dua orang di antaranya menghampiri Rasulullah SAW, sementara satu 
orang lagi terus saja pergi. {Abu Waqid} berkata, “Dua orang datang 
kepada Rasulullah SAW, dan salah seorang dari keduanya melihat tempat 
lowong di tengah-tengah jamaah, lalu ia pun duduk di situ. sedangkan 
yang seorang lagi duduk di belakang mereka. Adapun orang yang ketiga 
terus saja pergi. Begitu selesai memberikan pengajaran, Rasulullah SAW 
bersabda, ‘ Baiklah , akan aku jelaskan tentang ketiga orang itu; yang 
seorang mencari tempat di sisi Allah, maka diberi oleh AUah, yang kedua 
merasa malu-malu, maka AUah pun malu kepadanya, sedangkan yang 
ketiga berpaling, maka Allah pun berpaling darinya " 



Saya katakan, bahwa ucapan Ibnu A1 Musayyab ini mursal, karena ia tidak menyebutkan 
siapa yang menyampaikan itu kepadanya dari Nabi SAW. 



I 60 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 



10. Bab: 21. 50 Sabda Nabi SAW, “ Berapa banyak orangyang 
diberitahu lebih memahami daripada orangyang {hanya} 

mendengar? ” 



(Haditsnya adalah hadits Abu Bakrah yang akan disebutkan pada 
kitab ke 64 bab 79). 



11. Bab: Mengetahui Sebelum Berkata dan Berbuat, berdasarkan 
Hrman Allah, “Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada 
Tuhan yang berhak disembah selain Allah. ” 

{Qs. Muhammad (47): 19} 



Js — io j oAi-t 4 jj_j (*-* d)lj — YY 

i' > > 

0 

22. 51 Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka 
telah mewariskan ilmu, dan barang siapa mengambilnya maka ia telah 
memperoleh bagian {keuntungan} yang banyak {berharga} . 



S- J| L5j Jb aJ auI J^j tL*Ip aj ■ 1 Lj LL Jb ^LJULj — Y V 



SO & * 



■ p - J* 



C.j) ; Jlij t ( ft dS ^ 1 \ Ljl) Ji- Jlij 






^ <* > j ^ ^ _ j' ^ 

ff J ■ S > ~ i i . _q£i0>> U 



S > ry 

- i > 



V ^AJlj ^jjjJl Ji) : Jlij 



23 , 52 Barangsiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu 



^ 0 ' Im adalah bagian dari hadits Abu Bakrah RA t disambungkan oleh pengarang pada kitab 
ke 64 bab 79. 

M ' Ini adalah bagian dari badits yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan lainnya dari Abu ad 
Darda 1 secara raarfu\ Ada riwayat-riwayat lain yang menguatkan riwayat ini, karena itu 
riwayat ini menjadi lebih kuat, demikian sebagaimana dikatakan al Hafizh. Riwayat ini 
dikeluarkan dalam H at Ta’liq ar Raghib” (1/53). 

52 Ini juga merupakan bagian dari hadits itu, dan ini adalah kalimat darinya yang dikekiarkan 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 6ll 




{agama}, maka Allah akan memudahkan baginyajalan ke Surga. 

Allah berHrman, “Sesungguhnya orangyang takut kepada Allah di 
antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. " {Qs. Faathir (35): 28} 
“Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. " 
{Qs. A1 Ankabuut (29): 43} “Dan mereka berkata, ‘Sekiranya kami 
mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami 
termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. ’ {Qs. A1 Mulk 
(67): 10} '! 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang- 
orangyang tidak mengetahui? " {Qs. Az-Zwnar (39): 9} 



J nk i> X 3ii V 'J- :» y» Jiij -Y t 









24. Nabi SAW bersabda, Barang siapa yang A llah menghendaki 
padanya kebaikan, maka niscaya Dia akan menjadikannya faham tentang 
agama. " 






25. 54 “Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan belajar. 












y + w * 






— ^U£2a 1^J| jj y\ Jlij ~~ 'l ^ 

-_Jp aJJI l rt ■* 4 a15 JJj' |jl *j 

A'.of . 

I .*■ i *A 






1 9. 55 Abu Dzar berkata, “Seandainya kalian meletakkan pedang di 



olch Muslim dalam kitab shahihnya dari hadits Abu Huraimh. Dikduarkan pula oleh Abu 
Khaitsamah dalamA/ 7/m (25) dengan tahkik dari saya. 

53 ‘ Disebutkan secara bersambung oleh pengarang dari hadits Mu’awiyah setdah duabab. 

54 Ini adalah bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Khaitsamah (1 14) dengan sanad 
shahih dari Abu Ad-Darda’ secara mauquf. Diriwayatkan pula oleh larnnya secara marju J . 
Ada riwayat lain yang menguatkannya, yaitu hadits Mu’awiyah, dan saya telah 
mengeluarkannya dalamA/ Ahadits Ash-Shahihah (342). 

55_ Disebutkan secara bersambung oleh Ad-Darimi dan Abu Nu'aim dalam kitab *! A l 
Huliyyah." 



I 62 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





sim -ia menunjitk ke arah tengkuknya- kemudian aku berfikir bakwa aku 
masih sempat menyampaikan kalimat yang telah aku dengar dari 
Rasululiah sebelum kaiian melaksanakannya { memenggal leherku }, 
niscaya aku akan melakukannya {menyampaikannya} 



if 

s * 

20. S6 Ibnu Abbas berkata, “Firman Allah, ‘ Jadilah kamu sekalian 
rabbaniyyin, ’ maksudnya adalah para ulama dan fuqaha.” Ada pula yang 
berpendapat bahwa “Rabbani” adalah orang yang mendidik manusia 
dengan ilmu yang kecil-kecil {yang ringan-ringan} sebelum mengajarkan 
yang besar-besar {yang berat-berat} . 




iji — aj j — lip s-U-L»- 



12. Bab: Nabi Memilib Waktu yang Tepat dalam Memberi 
Nasihat dan Mengajarkan Ilmu agar Mereka Tidak 
Meninggalkan Majelis {karena jenuh atau bosan} 




53. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, bersabda, “Mudahkan- 
lah dan janganlah kalian mempersulit, berilah berita gembira (dalam 
riwayat lain: berilah berita yang menentramkan) dan janganlah kalian 
memberi berita yang membuat mereka pergi. " 



13. Bab: Orang yang Menyediakan Hari-bari Tertentu untuk 

Bersama Ulama 



i 




* 






56 Disebutkan secara bersambungan oleh Ibnu Abi ‘Ashim dengan sanadAason, dan juga 
oleh A1 Khathib dengan sanad lainyang 



MukhtasharShahihBukhari — ] 63 i 







Ud : Jti . r y JiT 13^1 dljt alp cf C : Jij iJ jUi 



^ X" 



L 



A e / a 



ir ;J$*i Jb ^Lf 'of : jf Jf ijj> ^ a 



- * 0 ' -'l 



J 5 . ' " 



^ D > . ^ 

* p /■ b / , ^ . , J . y D/ I t /fl/ . & ^ 1 1 _ / oy . 1 'K, d< «j* Jt* 

J — ! Jbjj j| t 4 ill JLP Li :JlS <UP Syljj (Jj) (-{Jt OLS^ 

J&S ^ j&-jfTj S :ju iTjU y : £' ^ 



/ X- X 

* 



T " # -I . # B 



_ > > 
J D i/ 



J > 



o a> ^ 



^ * 7 ^ ^ *< , * ■ ^ # ° i ^ ■ i "T ^ L ii 

tdJLbJ *X>- \ jij Awl iA*P ^ J S^3 Ul ChJL>- ^lj 






,fo ^°t. * li^ & *' B *>'' r / ,// *.*o f i i #> • 

01 [. n J| jrj j i-1 tSr^J ‘j— jr?" 1 (Jl 1^1 • (JLii 



:Wjj j) ai*; [fi?si vj L ^ (\ i<\/v oir A Ai 

/ J 1 *r 

.dk rfji (^i>r 



54. Dari Abu Wa’il, bahwa Abdullah mengajar orang-orang setiap 
hari Kamis, kemudian seorang laki-laki berkata kepadanya, “Hai Abu 
Abdurrahman, aku harap engkau dapat mengajar kami setiap hari.” 
Abdullah menjawab, “Sebenamya yang mencegahku begitu adalah 
karena aku tidak mau membuat kalian merasa bosan, karena itu aku 
memperhatikan waktu untuk memberikan pengajaran kepada kalian, 
sebagaimana juga Nabi SAW (dalam riwayat lain darinya, bahwa ia 
beikata, “Kami sedang menanti Abdullah dan tiba-tiba Yazid bin 
Mu’awiyah datang, lalu kami berkata, ‘Maukah engkau duduk?’ ia pun 

menjawab, ‘Tidak, aku hanya akan masuk lalu mengeluarkan kawan 
kalian kepada kalian. Jika ia tidak keluar maka aku akan masuk lalu 
duduk.” Lalu muncullah Abdullah sambil memegangi tangan Yazid, ia 
pun berdiri di hadapan kami dan berkata, “Sebenamya aku telah 
diberitahu tentang tempat kalian, tapi yang mencegahku untuk menemui 
kalian adalah, bahwa Rasulullah SA W 7/1 69) memperhatikan kami dalam 
memberi nasihat [dalam hari-hari] karena khawatir (dalam riwayat lain: 
karena tidak suka) bila hal itu akan menyebabkan kebosanan pada diri 
kami.” 



iT ‘ lalah An-Nakh’i, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Muslim. 



I 64 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 



14. Bab: Jika Aliah Menghendaki Kebaikan pada Seseorang, 
maka Dia akan Memahamkannya (dalam urusan agama) 






/ | ^ ^ J 0 ^ b £ > d#' / 0/ e#" t 

: o~^' & y. 

/ / 

** _ J J J 



/ 



Ju -00 



' — 1 Mj ‘o^' ls! ^ a ji i y : A ^ 

/ #■ ##■ ■#'■#'■ #*■ 



iOU [^*(] 3A [^ Av/l y 4 ] Jljj >j “^J 



■ _ / O M * * Jt* D / ##'. . D J I 1 y o^To/J/#» , ,1 I f 

[Vj () A^/a [4-j-^ :3Jjj ^sj) {4^ t>*] ^ : ^' >•' 

„ s $ , f ^ ■"■'■ ^ #*■ . #■ 

. ^ B /D ^ f 1, # #■ 1 B f t ^ fl I t D ) r #- D ##' 

«> >•* Jj : ^'jj l5?j) 0* 



D ^ 



Jl — ii ,ii — Ji jjfcj] 4L1 y»t [jjfc] J&~ (\ 1 ^/A jl Apll-Jl 



jL-iy lUL IJL* isJjUi JUi tr llib ^.j :iUi Ju :>l U y oJU> 



r - s i. o #> jo . , . >■ j #■ #< ^ ^ 

^LdJu [*j&j Luu> aj 1 



55 . Humaid bin Abdurrahman berkata, “Aku mendengar 
Muawiyah dalam khutbahnya berkata, “Aku mendengar Nabi SAW 
bersabda, l Barang siapa yang Allah menghendaki padanya kebaikan, 
maka Dia akan memberinya pemahaman dalam urusan agama. Aku 
hanya m em bagi-bagikan {menyampaikanj, sedangkan yang memberi 
{ 'pemahaman } adalah Allah. Dan senantiasa [Dari 4/187] umat ini [ada 
suatu umat yangj akan tetap berpegang teguh dalam perintah Allah, 
mereka tidak dapat digoyahkan [ oleh yang menghinakan mereka (daiam 
riwayat lain: olehyang mendustakan mereka 8/189) dan tidakpula) oleh 
yang menyalahi mereka. (dalam riwayat lain: Urusan umat ini akan tetap 
lurus hingga datangnya kiamat atau 8/149) sampai datang [kepada 
mereka] ketetapan AUah [mereka masih tetap seperti itu. " Malik bin 
T ukhatnir beikata, ‘Mu’adz berkata, “Mereka berada di Syam”. Lalu 
Muawiyah berkata, “Malik menyatakan bahwa ia mendengar Mu’adz 
berkata, “Mereka di Syam.”] 



15. Bab: Memahami Ilmu 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang ditunjukkan pada bab 4) 



MukhtasharShahihBukhari — I 65 I 




16. Bab: Tekun (Terus) Mencari Ilmu dan Hikmah 




D J 



j *b>j 



* *. 







Jlij -\\ 




21. 56 Umar RA berkata; “Pahamilah ilmu agama sebelum kalian 
diangkat menjadi pemimpin.” Para sahabat Nabi SAW tetap menuntut 
ilmu walau sudah lanjut usia. 



B 



£ i». ' t . ' .8 / . D * 



s Nl '-CS- V ‘M ^ Ju }Nl - 

L£Ji slii «i5T j t jJi j ^ Jp iLi Nii iii ^ j^, 



^ 1 1 s y . s 






56. Dari Abdullah bin Mas’ud, bahwa Nabi SAW bersabda, "Tidak 
ada iri hati kecuali kepada dua orang; yaitu orang yang diberi Allah 
harta kemudian dipergunakannya dalam kebenaran, dan orang yang 
diberi Allah hikmah (Umu) kemudian mengamalkan dan mengajarkan- 
nya. " 



17. Bab: Perginya Musa AS ke Laut untuk Menemui Khidhir AS, 
dan Firman Allah, “ Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 
mengajarkan kepadaku ilmu yang benar. ” {Qs. A1 Kahfi (18): 66} 



s 



+ 9 



& 





£ 



& yjP S* <■ 













58 Disebutkan secara bersambung oleh Abu Khaitsamah daJam Al 4 Iim (9) dengan sanad 
shahih dan juga Ibnu Abi Syaibah. 



I 66 | — MukhtasharShahihBukhari 




4 



/ a 

Cju 



J Ji Jei-J' J *-u 



ljs: -Js-jl; m *ui t p : jii ?ifc Jl' & s J» 

"" / 

^ ^ 1) _ X 1 ^ X 



lii.i ji : JUi j^ . .li. [ il ] jjl>l j> ^ ^ 

>■ / y fC w 



^ t Jr J > il» > J CV r^J Jli ?iAL J>l 



a + 



+ * / 



iui j«j (a/ ^ 4*$ i^ijj aJi j-Jji jLi 



H- if 



JlJTj JuiLL- iJ&i ujli o _ jJl oLi lil :il Juij t Lj O jjJl 

Oy i) yTjf) :»13 ^-P. ‘jLl ^ Ojii ^ y Lpii] 



ju {,'/$ of OlkiJI 'Jl <jC!f lij jj jiJl O Jli 5>iJI ji 

/ / > ^ H' > > 

^ ^ ^ ^ * Q J* ./ ^ _ 



■X X* 

/ / 



l^Lii (\jS,y iLLi lL»jL*T J£ llj ^l^C, LU» : [ o ^^| 



■* l =f (^ J^j j* o** 

> * / / 



57. Dari Ubadillah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia 
berbeda pendapat dengan A1 Hurr bin Qais bin Hishn A1 Fazari tentang 
sahabat nabi Musa AS. Ibnu Abbas berpendapat bahwa sahabat nabi 
Musa itu adalah nabi Khidhir. Ketika itu lewatlah Ubaibin Ka’ab [A1 
Anshari 8/193], lalu Ibnu Abbas memanggilnya dan berkata, “Aku dan 
sahabatku ini berbeda pedapat tentang sahabat nabi Musa yang 
dimintanya kepada Allah supaya ditunjukkan jalan untuk dapat bertemu 
dengannya. Apakah engkau pemah mendengar Nabi SAW 
menceritakannya?” Ubai menjawab, “Ya, pemah, Aku mendengar 
Rasulullah SAW [menceritakannya 1/27], bersabda, 

“Pada suatu ketika Musa berada dalam satu kelompok bani Israil, 
l tiba-tiba ] datang kepadanya seorang laki-laki dan bertanya, “Apakah 
engkau mengetahui seseorang yang lebih berilmu darimu?" Musa 
menjawab, 'Tidak. ” Kemudian Allah mewahyukan kepada Musa, "Ada, 
yaitu hamba Kami yang bernama Khidhir. ” Lalu Musa memohon 
{ kepada Allah} supaya ditunjukkan jalan kepadanya (dalam riwayat lain: 
untuk bertemu dengannya ]. Maka Allah menjadikan ikan sebagai 
petunjuknya, dan dikatakan kepadanya, “Jika engkau kehilangan ikan 
itu, kembalilah, karena {di situlah} engkau akan bertemu dengannya. " 



MukhtasharShahihBukhari — I 67 1 




Maka [MusaJ mengikuti jejak ikan itu di laut. Di tengah perjalanan, 
pelayan Musa berkata kepadanya, "Tahukan engkau ketika kita berhenti 
di sebuah batu besar? aku lupa ikan itu. Hanya syetanlah yang telah 
membuatku melupakannya. Jika tidak , maka pasti, aku dapat 
mengingatnya. " [Musaj berkata, "Itulah yang kita kehendaki. " 
Keduanya kembali menelusuri jejak mereka semula, dan akhirnya 
bertemu dengan Khidhir. Kemudian antara Musa dan Khidhir terjadi 
beberapa peristiwa seperti yang dikisahkan Allah di dalam Kitab-Nya 
{Ai Qur'an }\" 59 



18. Bab: Sabda Nabi SAW, “Ya Allah, Ajarkan Kepadanya Al 

Kitab ” 




* 



58. Dari Ibnu Abbas, berkata, “Rasulullah SAW merangkulku [di 
dadanya 4/2 1 7] seraya berdoa, ‘ Ya Allah ajarkan kepadanya Al Kitab (Al 
Qur'an)." (Dalam riwayat lain: Al hikmah. Hikmah adalah kebenaran 
yang didapatkan bukan karena kenabian.) 



19. Bab: Kapan Diboiehkan Mendengarkan Pendapat Anak 

Kecil? 



ljT , <oLjf jtu- Ji : jii J? J aIii Ji > -s n 








S9 ' Saya katakan bahwa, Nabi SAW telah menyebutkan secara rinci, sebagaimana disebutkan 
datam riwayat Sa*id bin Jubair dari Ibnu Abbas yang akan disebutkan pada nomor 1 12. 



oo — Mukhtashar Shahih Bukhari 




‘J 




* X* 



| tiiiii j> -n] [\ n/\ y-iSij] 



1 ’ ‘ OlJN' C.-I- jfj [cJjj jVJ ] »JW2ll (_y2*J 



J » J- 



/ -*■ ^ X 1 



■X 

0 ^ ^ 



X* ■*■ 



J — Sc Jji (® ai S^J e ljj ^lSl ^ cJiUi :5jljj ^j) JCJI 

CMl yi i)J> 



59. Dari Ibnu Abbas, berkata, “Aku datang {ke Mina} dengan 
mengendarai keledai bedna. Ketika itu aku hampir baligh, sementara 
Rasulullah SAW [sedang berdiri 2/218] melaksanakan shalat [bersama 
orang-orang 1/126] di Mina [26. 60 ketika pelaksanaan haji wada’] tanpa 
dinding 61 di hadapannya. Aku lewat di depan shaf, [kemudian aku turun] 
dan membiarkan keledai merumput, kemudian aku masuk ke dalam shaf 
(dalam riwayat lain: kemudian akumasukke dalamshaf bersama orang- 
orang di belakang Rasulullah SAW), dan tidak ada [seorang pun yang] 
menegur perbuatanku itu.” 



20. Bab: Pergi Menuntut Ilmu 





22. Jabir bin Abdullah menghabiskan waktu satu bulanuntuk 
pergi menemui Abdullah bin Unais demi mendapatkan satu hadits. 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas, yang telah disebutkan 
sebelum dua bab tadi). 




“■ lni adalah tambahan yang mu’allaq menurut pengarang, namun Imam Muslim telah 
meriwayatkannya secara bersambung, 

61 ' Maksudnya adalah tanpa pembatas. Ini dikuatkan oleh riwayat A1 Bazzar dengan Iafazh 
{yang artinya}, “Dan Nabi SAW mengeijakan shalat fardhu tanpa ada sesuatu yang 
membatasinya,” Demikian disebutkan dalam kitab AI Fath. 

Ini adalah bagian dari hadits yang diriwayatkan oleh pengarang daitm kitab “Al Adab Al 
Mufra<T 3 juga oleh Ahmad dan Abu Ya^Ia dengan sanadhasan. Pengarang juga telah 
menyatakan mu’allaqnya bagian lain (pada riwayat ini) darinya dalam kitab ke97 bab 32. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 





21. Bab: Keutamaan Orang yang Berilmu dan Mengajarkannya 



<, : Jli m 'Jll oi J^-1 

<" □ ^ i" > i' ■" 6 / ^ / / 0 a ^ ^ ac 






tt' — 13' iiS tu,jf Jc*f (JS £ ji u4iJ' jir 



^ cjjli t(iCJl tUlS unL L& OlTj : «iii £' jj J j - Y V) 



(J - 

X- 

V i 



i!it j" ticJi cic^i cuftr j t ^r]i LJsJiii j 



^ ^ 



A UjI j_5 jJ idiJli» L^Lj OjCL' J ' Jpj j j ' jUjJ 'jJ 



3-^ c* ‘^j iji- 1 ^ u^* j^* ^J *C» j 



O 4 



^ili Jjt ^ jijjj d' luI jij ^j (Li ji * 



* i °f 

,aj cJL- il 



/ " / 
x" 



60. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, bersabda, ‘Terumpamaan 
petunjuk dan ilmu pengetahuan, yang dengannya Allah mengutusku, 
adalah seperti hujan lebat yang jatuh ke tanah ; tanah itu ada yang 
gembur yang dapat menyerap air, (27. dalam riwayat lain yang 
mu 'allaq\ tanah itu ada bagian yang dapat menerima air), sehingga 
menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan yang banyak. 
Ada pula yang keras yang menahan air { tidak dapat menyerap air} 
{ sehingga tergenang}, maka Allah memberi manfaat dengannya kepada 
manusia, sehingga mereka dapat meminumnya dan memberi minum 
(binatang temak dan sebagainya), serta mengairi { tanamanj . Ada pula 
hujan yang jatuh ke bagian yang lain, yaitu di atas tanah yang tidak 
menggenangkan air dan tidak pula menumbuhkan rumput. Begitulah 
perumpamaan orang yang belajar agama Allah, yang mau 
memanfaatkan sesuatu yang dengannya Allah mengutusku, sehingga ia 
mengetahui dan mengajarkannya. Selain itu juga perumpamaan orang 
yang tidak peduli dan tidak menerima petunjuk yang dengannya Allah 
mengutusku. ” 



A! Hafizh tidak meriwayatkannya. Tampaknya lafazh ini mempakan kesalahan tulis dan 

H X 

yang benar adalah yang pertama, yaitu { ). 



I 70 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





22. Bab: Hilangnya Ilmu dan Munculnya Kebodohan 



, O * , O >■ f ^ ^ v #■ 

AmJU lJI ^ "**iO (Jljj — yt 

2 3. 64 Rabi’ah berkata, ‘Tidak sepantasnya seorang yang memiliki 
ilmu untuk menyia-nyiakan dirinya.” 

(Dalam bab ini akan disebutkan hadits Anas yang akan disebutkan 
pada kitab ke 67 bab 111). 

23. Bab: Keutamaan Ilmu 







* 



j 








[Wa y 






< 

l £3) 

* v 




:JU ?*ut J l; J3jl lli :l jJli t^lkiJl 



61. Ibnu Umar berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi diberi secangkir susu, 
lalu aku meminum [nya 8/79], sehingga kulihat air keluar dari ujung 
kukuku, (dalam riwayat lain: jari-jariku 7/74), kemudian sisanya 
kuberikan kepada Umar bin Khaththab. ' Para sahabat bertanya: 
“Bagaimana engkau menakwilkan mimpi itu wahai Rasulullah?” beliau 
menjawab, “Ilmu. " 



24. Bab: Memberikan Fatwa Ketika Sedang Menunggang 

Binatang (Kendaraan) atau Lainnya 



5 > 








s> 

P 0 ^ 0 | 0 + 

<r <r S 



64 Disebutkan secara bersambung oleh A1 Khathib dalam kitab^l/ Jami * dan oleh A1 Baihaqi 
dalam kitab Al Madkhal. 



MukhtasharShahihBukhari — I 71 | 







y h W y <»tf >3i LLk;] 

[Ai Sj-^j *d J& & £ jiL; ^ilu [ t . / * 

*■ 

j *— if (*J iJl-Ai j^T : jLoi of Jj c 



D / -» 



/—£*'] , c > % f j :ju r^jf y jS o>i 



■X J- 



'i) jiii Jii 



62. Dari Abdullah bin Amru bin A1 Ash, bahwa ketika pelaksanaan 
haji Wada’, Rasulullah SAW berhenti di Mina, [beliau berbicara pada 
hari Nahr di atas untanya 2/191] [di jumrah 1/40] untuk orang-orang yang 
bertanya kepadanya. Lalu datang kepada beliau seorang laki-laki dan 
berkata, [“Wahai Rasulullah] aku lupa, sehingga aku lebih dahulu 
bercukur sebelum menyembelih.” Nabi menjawab, ", 'Sembelihlah , tidak 
berdosa. " Kemudian datang pula yang lain menanyakan, “Aku lupa, aku 
lebih dahulu menyembelih sebelum melempar (jumrah).” Nabi 
menjawab, “ Lemparlah , tidak berdosa." Apa pun yang ditanyakan 
kepada Nabi SAW [pada hari itu 2/190] tentang sesuatu yang 
didahulukan dan diakhirkan, beliau hanya berkata, "Lakukanlah, tidak 
berdosa . " 



25. Bab: Menjawab Fatwa dengan Isyarat Tangan atau Kepala 



Jk- ij/J» -*IY 



0 ^ . « 0 



O . y y 



j- . /■ 



- - / y - S 0 -*■ 



a . A» / 






■jSt & 



63. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, "Nanti akan 
dilenyapkan ilmu agama, akan merajalela kebodohan dan kejahatan, dan 
akcat banyak haraj. " Seseorang bertanya, “Apakah haraj itu, wahai 
Rasulullah?” Beliau menjawab, "Begint. ” seraya mengisyarat kan 
dengan tangannya lalu me miri ngkann ya, seolah-olah yang dimaksud nya 



I 72 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




adalah pembunuhan. 



26. Bab: Anjuran Nabl SAW Kepada Utusan Abdul Qais untuk 
Menjaga Iman dan Ilmu, lalu Menyampaikan Kepada Kaumnya 







■( *-*j+*** 



28. 66 Malik bin A1 Huwairits mgngatayan bahwa, Nabi SAW 

bersabda kepada kami, ‘Kembalilah kepada kaum kalian dan ajarilak 
mereka . " 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan, yaitu 
hadits nomor 40). 



27. Bab: Bepergian untuk Mencari Jawaban Tentang Masalah 
yang Terjadi dan Mengajarkan Kepada Keluarganya 



(Haditsnya adalah Hadits Uqban bin A1 Harits yang akan 
disebutkan pada kitab ke 67 bab 24). 



28. Bab: Bergantian dalam Menuntut Ilmu 



(Haditsnya adalah bagian hadits Umar yang akan disebutkan pada 
bab ke 46 no. 25). 



Saya katakan, bahwa dalam kitab aslinya, seteiab ini adalah hadits Asma' yang 
menyebutkan isyarat dengan kepala daJam shalat, dan akan disebutkan pada kitab (ke 4, 
bab 38). 

^ Disebutkan secara bersambung oleh pengarang pada beberapa tempat, yang akan 
disebutkan pada kitab (ke 95 bab 1.) 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 73 1 




29. Bab: Marah dalam Memberi Nasihat dan Mengajar Jika 

Melihat Sesuatu yang Dibenci 



jJrt ^ f -M 



ji_5 ili : j-iSu ju [SLiit] [\ i \/a 



: JUi *JA (JiUi. JU ¥ J ^ [iul J^j L'] :ji-j 



1« , y 



j ^l-c- (_?fj uli .Uji. jJC- :Jlii ¥aUI Jj-jb' 

a - > i n' J . . a / , / i" _ 0 




. jij > Jji J J J ifi jlii jjj l; : jd [^iii 



64. Dari Abu Musa, berkata. “Nabi SAW pemah ditanya tentang 
sesuatu yang tidak disukainya, ketika [mereka 1/142] memperbanyak 
[pertanyaan tersebut] kepadanya. Beliau pun marah, kemudian beliau 
berkata kepada orang-orang. 'Tanyakan kepadaku apa yang ingin kalian 
tanyakan. ' Seorang laki-laki bertanya, [‘Wahai Rasulullah,] siapa 
ayahku?’ Beliau menjawab, 'Ayahmu Hudzafah . ' Orang yang lainnya 
berdiri dan berkata, ‘Siapa ayahku wahai Rasulullah?’ Beliau menjawab, 
‘Ayahmu Salim, budaknya Syaibah. ’ Ketika Umar melihat [kemarahan] 
pada wajah Nabi, ia segera berkata, ‘Wahai Rasulullah, kami bertaubat 
kepada Allah Azza wa Jalla.’” 



30 Bab: Bersimpuh di Hadapan Imam atau Muhaddits 

(Haditsnya «Halah bagian dari hadits Anas, yang akan disebutkan 
pada kitab ke 97 bab 4). 

31. Bab: Mengulang Hadits Sebanyak Tiga Kali Supaya Difahami 



.lij^J Jlj L (jj^Jl Jyj ^f) M & J^* -T*\ 



29. 67 Nabi berkata, “Hindarilah perkataan keji. ”. Beliau terus 



6T ' Ini adnlah bagian dari hadits Abu Bakrah, yang dlsambungkan oldi pengarang pada kitab 
(ke 52, bab 10). 




74 



Mukhtashar Shahih Bukhari 




mengulang-ulangnya. 



.&! ji) : » ,-Sl ju :>i j;i ju, -r 



30. 68 Ibnu Umar berkata, “Nabi SAW bersabda, 'Bukankahaku 
sudah menyampaikan? ’ "Beliau mengucapkannya tiga kalt 





}X. 'J& j&i Ji ~ ^iS 



65. Dari Anas, dari Nabi SAW, bahwa jika beliau mcngucapkan 
suatu kata, beliau mengulangnya sampai tiga kali supaya dapat difahami. 
Apabila beiiau datang kepada suatu kaum, maka beliau mengucapkan 
salam kepada mereka tiga kali. 



32. Bab: Mengajarkan Ilmu kepada Hamba Sahaya dan 

Keluarganya 



c aUI Jj— j :Jl3 

i?iij ^ -jxj & -ja ji( h 




- ^ 

^ ^ S ^ n. ^ > 



; ^i ijyiui : ^ aji J 

^ ^ 



i(\Ytfr 3 — pWIj ^ «sC- (Ji 



i^;lu bt IjIp cJir j 









i^JX»f -r\] tjif J ( \ rr/r a^Ui 



li uji JL i^£Uf : ^u jii ‘J ,oi>f iii [\ r r/t 



^ Iniadalah sebagian dari haditsnya, yang akan disebutkan pada kitab (ke 64, bab 79). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 75 1 




■&uii J! i& Q bk 



66. Dari Abu Musa, berkata, “Rasulullah SA W bersabda, 'Ada tiga 
golongan yang mendapat dua pahala sekaligus, yaitu 1. Ahli Kitab 
(Yahudi dan Nashrani) yang percaya kepada nabinya dan percaya 
kepada Muhammad SAW. 2. Hamba sahaya , apabiia ia memenuhi 
kewajibannya kepada AUah dan kewajiban kepada majikannya. (dalam 
riwayat lain: Hamba sahaya yang membaguskan ibadah kepada 
Tuhannya, memenuhi kewajiban kepada majikannya yang berhak 
terhadap kebenaran, nasihat, dan ketaatannya 3/124). 3. Laki-la/d yang 
mempunyai hamba sahaya perempuan, lalu dia mendidiknya sopan 
santun dan menyempumakan didikannya tersebut; mengajarinya ilmu 
agama dan menyempurnakan pengajaran tersebut, (dalam riwayat lain: 
mencukupi kebutuhan najkahnya dan bersikap baik terhadapnya 3/123), 
kemudian memerdekakannya [31. lalu memberinya sedekah 6/121] dan 
menikahinya, maka ia akcoi mendapat dua pahala. ” Kemudian Amir™ 
berkata, “Kami memberikannya kepadamu tanpa ganti apa pun!” 
sehingga pada akhimya terkadang ia berkendaraan ke Madinah tanpanya. 



33. Bab: Memberikan Nasihat dan Pelajaran Kepada Kaum 

Wanita 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas, yang akan disebutkan pada 
kitab ke 12. bab 19). 

34. Bab: Antusias Untuk Mendapatkan Hadits 



j ; : i>\ jjLj i; jj ■. jii a J j v 

H y i: L& isi' M j Jis r >; 



w Ini tambahan yang dianggap mu 'allaq oleh pengarang. Ahmad dan laiimya telah 
menyebutkannya secara bersambung. Im adalah tambahan yang ganjil tapi tidak demikian 
menurut saya. Demikian telah sayajelaskan dalam \dXabAdh-Dha’ifah (3364), 

70 Saya katakan, “la adaiah Asy-Sya 7 bi, yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Burdah, dari 
ayahnya, yakni bahwa Abu Musa Al Asy’ari mengatakannya kepada perawi darinya: 
Shalih bin Hayyan.” 



I 76 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




L5 



ii > bJTj u 'SJ iii > Jt; 



jii ii vi '4 v jii > ciai f y ^ i^f ci^Ji 



(V • l/v 4 







^ / t V f 

^’jJ (/j) *— * 3 **^ 0 ? 



67. Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Aku bertanya kepada 
Rasulullah, siapakah yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari 
kiamat?” Rasulullah menjawab, “Aku kira, wahai Abu Hurairah, belum 
ada orang yang bertanya kepadaku tentang perkara ini sebelummu, 
mungkin karena aku lihat engkau sangat antusias untuk mendapatkan 
Hadits. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafa ‘atku di hari 
kiamat adalah orang yang mengucapkan “laa ilaaha iilallah " dengan 
benar-benar ikhlas dari hati sanubari dan jiwanya. " (dalam riwayat lain: 
dari dalam jiwanya. 7/204) 



35. Bab: Cara Dicabutnya Ilmu 



- r 3 3 r " ■ ■ * * x 

0 . , ^ 0 i 0, B ^ 0 f I ^ I, 0" 3 3 + 3 * ^ 

6-f ^ ^ ai tjl ui j ** J t 



* *■' 
o e X t J J 






.adii aJLil ^ iJL Jji ^ * Al J 

/ / ^ / y 

* . , . #0 . 1 J/ ^ J 



« » 



'J^J 



i/jwj ^ m j» ‘^L vi ji' 



^ j 



■ ’jr' tr 3 " ^ ^ 



* ■ * 



■j | 

24. Umar bin Abdul Aziz memilis surat kepada Abu Bakar bin 

Hazm, “Kumpulkan hadits-hadits Rasulullah SAW yang engkau 
temukan, kemudian tulislah. Aku khawatir akan hilangnya ilmu dan 
perginya para ulama (meninggal), padahai tidak ada yang dapat diterima 
kecuali hadits Nabi SAW. Hendaknya orang-orang saling menyebarkan 
ilmu agama serta menyelenggarakan pengajaran, sehingga orangyang 
tidak mengetahui bisa diajari, karena sesungguhnya ilmu itu tidak aka n 
sima kecuali jika dibiarkan menjadi rahasia {yang tidak diketahui/tidak 



4 | 

Lni riwayat mu f aliaq dalam naskah Istambul, demikian tentang satu riwayat, tapi juga 
maushul pada beberapa riwayat lainnya hingga kalimat fy\ ila l i Telah 

disambungkan oleh Abu Na’im dalam “Akhbar Ashbahan” seperti itu. 



MukhtasharShahihSukhari — 1 77 j 





disebarluaskan 



Jt o* [\ &- : Jl 5 ] iJJ* O* 



* /d 



li! 






Jj V 4i)l 01 :J^ij ^ 4i)l J cJL- : Jl5 [AJiJ-i] ^lJl 

e di'i j4 iLIi j4; ^T, »gJi ^ «jS: iii> ! i JLii 

> J 1 > i/ 1 



sj) ,JU ^ i^lu ti jki ^4^ Sd fJ 






^ jH 




jc^' r jj .ijLJlj IjCaj i((*-|jtjj Oj^ij :aj'jj 



■ 8 / y B i l'' 0 ti*** ^ ' 9 *" ° lt . ^ e** i ^ i i ^ ^ j 

I^ipM L :cJui to-Uj j jaP ^ 4\i) A*p l) 1 ^ .p_L*j aJjp aJII 



jjC 







j . ' - ti ° i . i» , •<* |, 9 | | »j 

ISanJ tAlP ^jJi>* (^JLSl A14 CL-Sl^Li LAttl JLp Jl jiiaj) 



* ^ ^ 

0 * O ^ n 

is B <4 



II 0 '"'' " * i^ ,. 1 .' r . ,i ^ J °fl. 9 t* ^ * V - 

:cJ\ « to-Aoo tVf» t^ioU- c^-jli t L» j^cS 

” + ^ ” X" 

I o> ^ ^ ^ \ 

(\ iA/A jjj>i ^jj i01l JLP iaj'»- Ju! a))Ij 



68. Dari Urwah [ia berkata, “Datang kepada kami 8/148] Abdullah 
bin Amru bin A1 Ash [lalu aku dengar ia] berkata, ‘Aku mendengar 
Rasulullah £4 W bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu 
dari para hamba secara langsung, tetapi AUah mencabut ilmu itu dengan 
mematikan para ulama. Apabila sudah tidak tersisa seorang alim pun, 
maka orang-orang akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi 
pemimpin yang akan dijadikan tempat bertanya, lalu mereka { orang - 
orang bodoh itu} akan berfatwa tanpa dasar ilmu, (dalam riwayat lain: 
mereka akan memberikan fatwa dengan pendapat sendiri) mereka itu 
sesat dan menyesatkan. " (Kemudian aku sampaikan kepada Aisyah, istri 
Nabi SA W. Selanjutnya Abdullah bin Amru bin A1 Ash berkunjung lagi, 
maka Aisyah berkata, ‘Wahai anak saudariku, pergilah kepada Abdullah, 
dan pastikan tentang hadits yang engkau sampaikan kepadaku darmya.” 
Lalu aku menemuinya dan menanyakan hal itu, maka ia pun 
menceritakan seperti yang pemah disampaikan kepadaku. Kemudian aku 
menemui Aisyah dan aku sampaikan kepadanya, Aisyah pun kaget dan 
berkata, ‘Demi Allah, Abdullah bin Amru masih mengingatnya’ .” 8/148) 



I 78 I — MukhtasharShahihBukhari 




36. Bab: Perlukah Menetapkan Hari Tertentu untuk 
Mengajarkan Ilmu Kepada Kaum Wanita? 

(Haditsnya adalah hadits Abu Sa’id A1 Khudri, yang akan 
disebutkan pada kitab ke 96 bab 9). 



37. Bab: Menanyakan Sesuatu yang Didengar Sampai Mengerti 



0 *" j > a " I I ° "i ^ i*Jai » S|. * . 9 " L. A 

^ v m oi -n 






I p 



:JU ® yil ilj .iij; Ji- Jj ^lj VI V 



** * . / y 

. ° " " . L »1 J - 'i * 



y *" 



4i)l cJli (A\/*\ iJLLi ^j) 

: — ys Jj j c.% J — * ii ’sj 'J, \j 



r Cf U^J :cJl5 LjCo- liu 









^ ijaii r y LcJi >5i3 2tf rj? ^ ^ t i*: U-Ji 



* . - 



^ «r 



(\ ^ a/v .--Jlp 



69. Dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwa Aisyah istri Nabi SAW, 
apabila mendengar sabda Nabi yang tidak ia fahami, maka ia akan 
menanyakan kembali kepada Nabi sampai mengerti. Pada suatu ketika 
Nabi SAW bersabda, "Sarang siapa dihisab maka akan di siksa. " 
(dalam riwayat lain: “maka akan binasa. ") Aisyah berkata, “Lalu aku 
bertanya, [Allah telah menjadikanku tawananmu], bukankah Allah 7h ’ala 
telah berfirman, 1 [Adapun orang yang diberi kitabnya dari sebelah 
kanan ,] maka ia akan dihisab dengan perhitungan yang mudah?”’ {Qs. 
A1 Insyiqaaq (84): 7-8 } Aisyah melanjutkan, “Nabi menjawab, 'Itu hanya 
dihadapkan saja (dihadapan pengadilah AUah), tetapi orang yang 
dihisab dengan teliti akan binasa . " (dalam riwayat lain: " Tidak ada 
seorang pun yang memperdebatkan hisab pada hari kiamat kecuali ia 
akan disiksa ’. ”7/198). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 79 I 




38. Bab: Hendaknya yang Hadir Menyampaikan Iimu Kepada 
yang Tidak Hadir (32). 72 Ini diucapkan Ibnu Abbas dari Nabi 

SAW 



Jt ^ */° pj- 5, ^ o* “V * 

tr-J* * 'r* V; J :& i i 

J* 

JjiJl ^ 



0*H J 



iH J* 




' * , * 



33 

' < * 



m * h ^ ^ ^ J/ / 

oi :JI — * (i-t ^lj t*Hl Ja>- Ai «JSJ t(^U*e 

“Vi fj?lj ^Js L? ^ jJ (*-*J t^li 



* ^ 

fl ^ # 



, >■ , - S * " ' ^ j' _ * o f 

J— - J ( _/ 2 ^ 1 jJ *k>“1 te yew> -Wa*J tL*i I^J iU«j 01 



Oil — j *Jj t Oil JjI OJ : [ Y^Wy J] tjJjii l^-j j£§k *jil 

/ >■ 

; tJ iy 'jic iy ^ 'oit ii?b 




X* X* 

0 




[iiJ] Jli U pj^ jUi .t-JliJl -L»UJl £ilJj t^^ L$ 

: ji*JJ i^j) !p ^ tii^ [oiJjj] (»Ipf Lif :JlS ?jj* 



•h j^. 'j^ ^ j 'j^ v j til^£ i-*j Sf (f j>J* 



* *- 



[W« JiJl :£>! -M JLP JIS] 



70. Dari Abu Syuraih [A1 Adawi 5/94], berkata kepada Amr bin 
Sa’id ketika Amr sedang mengirim tentara ke Makkah; “Wahai 
pemimpin, izinkanlah aku menyampaikan sabda Nabi yang diucapkan 
beliau di pagi hari penaklukan kota Makkah.” Sabda ini kudengar 
langsung dengan kedua telingaku, ktpahami iangsung dengan hatiku, dan 
kulihat langsung dengan kedua mataku ketika beliau mengucapkannya. 
Saat itu beliau terlebih dahulu memuji dan mengagungkan-Nya, lalu 
bersabda, "Sesungguhnya kota Makkah telah diharamkan (disucikan) 



71 lni adalah bagian dari haditsnya yang insya Allah akan disebutkan secara maushul pada 
kitab (ke 25, bab 132). 



I 80 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 





Allah dan bukan diharamhm oleh manusia. Tidak halal bagi orangyang 
beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menumpahkan darah di 
dalamnya dan menebang pohonnya. Jika ada orang yang mengatakan 
bahwa hal tersebut halal karena Rasulullah SAW sendiri berperang di 
Makkah, maka katakanlah [kepadanya 2/213], 'Sesungguhnya Allah 
hanya memberi izin kepada Rasul-Nya dan tidak memberi izin kepada 
kalian semua. Itupun hanya sesaat di siang hari penaklukan, kemudian 
kesucian kota ini kembali seperti semula. ’ Hendaklah yang hadir 
menyampaikan hal ini kepada yang tidak hadir. ” Seseorang bertanya 
kepada Abu Syuraih, “Apakah jawaban yang dikemukakan Amr 
[kepadamu]?” Abu Syuraih menjawab, “Dia berkata, ‘Wahai Abu 
Syuraih, aku lebih tahu [tentang itu] daripada engkau. Kota Makkah 
(dalam riwayat iain: Tanah suci) tidak akan melindungi pendurhaka, 
tidak pula orang yang lari dengan darah (pembunuh), dan tidakpula 
melindungi pencuri.’” 



39. Bab: Dosa Orang yang Berdusta Atas Nama Nabi SAW 





‘J* Jii : Jii y, - V ^ 




71. Dari Ali, berkata, “Nabi SAW bersabda, ‘Janganlah kalian 
berdusta atas namaku, karena sesungguhnya barang siapa yang berdusta 
atas namaku, maka hendaknya ia akan masuk keneraka '. " 







Jd' {/■ Ji Ji jA* {/■ -Vt 



.1 :Jli 




ls O 








72. Dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya berkata, “Aku 
berkata kepada Zubair bahwa “Aku tidak pemah mendengar engkau 
meriwayatkan satu hadits pun dari Rasulullah SA W, sebagaimana si Fulan 



Mukhtashar Shahih Bukhari — | 81 I 




dan si Fulan lainnya meriwayatkan Hadits?” Zubair menjawab, “Aku 
memang tidak pemah berpisah dari beliau, tetapi aku pemah mendengar 
beliau bersabda, 'Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka 
hendaklah ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. ” 



: JL5 S 1 y iSaL of JU -Vr 

.(jLJl ^ k=JU LoT 



73. Anas berkata, “Sesungguhnya yang mencegahku untuk 
menyampaikan banyak hadits kepada kalian adalah, bahwa Nabi SAW 
telah bersabda, ‘ Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka 
hendaknya ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka ’. ” 



Ir&jk* :’Sjk ‘J» : ju J kL -Vt 




74. Dari Salamah bin A1 Akwa’, berkata, “Aku mendengar Nabi 
SAW bersabda, 'Barang siapa mengatakan atas namaku sesuatu yang 
tidak pemah aku katakan, maka hendaknya ia bersiap-siap menempati 
tempatnya di neraka . " 




75. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bersabda, “Barang siapa 
berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia bersiap-siap 
menempati tempatnya di neraka. ” 



82 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




40. Bab: Penulisan Dmu 






* ^ + 0 * f + m * f 

pb r U C ^ ^ “sUj Ijla «-'j^ 01 «jdij» ^.1 ^ -vn 



f > & >*£ [v a/ A a!uuJ| ^] ej B ^4> J~L 

/ y' T f > 



«Sll OJ Ss [^i/T 1 jllp jrf, a» 1 luUj jjj] wiai«j 4>-1j 



lf -* 



,0j — ^ J ^-* 1 j t* J*4 > J^' cJ' (j— ; 



(^4 4“*^ ik* 4“^ J^" '<J ^b ^ 

iia*j Sij ^ ‘f! J*~ 4^ U? 



tJ _4>Sii 4i > t jLiij v] ti^sC lii- Nj tii>i 



j y 

# / o , ^ ^ 



<y #'' 



0? ji-j .Js4' J*f ^ of L.lj (l£->> I^jIjj Jj) ji^i of l!j 



y iJ y 0 



i*Sn : jiii »ii jj^j t J ^in : jiii [.li >1 jiij J$ Jil 
:>— 3jj ^J) bt Jj J»i» (^ ^ : f- J-> Jj) X* J> 



* y 

o + + > 



J ^ J 



^ J J. 



0 

* JJ 



, -: ; , 
u — *jj^J ' — 



_ J „ ^ \ ^ 

J, j-o / *= 



a 0 * l o *- >■ j' 



; L> Ul J>j b' I VI (>>' JUi 

y ^ y y 

y « f 00* 00* _ J 

_ . i * i _. I y ■ . i, . >, y . . i. . S 



O-Sn :Jfji c ^ ->iv V! >Wi nii ft ^ ju 



/ V 

10^0 



[S J^j J> y£li oji :JU ?^1 J>j u' J 



76. Dari Abu Hurairah, bahwa Siiku Khuza’ah membunuh seorang 
laki-laki dari bani Laits pada tahun penaklukan kota Makkah, sebagai 
pembalasan atas dibunuhnya seorang suku Khuaz’ah oleh bani Laits 
[pada masa jahiliyah, 8/38]. Ketika kejadian itu diberitakan kepada Nabi 
SAW, beliau lalu menaiki untanya dan berbicara [kepada orang-orang. 
Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya, 3/94] lalu berkata, 
“Sesungguhnya Allah telah melindtmgi Makkah dari pasukan bergajah, 
memberi kekuatan kspada Rasulullah dan orang-orang mukmin untuk 
menaklukkannya. Ketahuilah, tidak dihalalkan kepada seorang pun 
sebelum dan sesudahku untuk berperang di negeri ini, kecuali hanya 
kepadaku sesaat di siang hari penaklukkan. Ketahuilah, bahwasanya 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 83 | 




Makkah pada saatku ini adalah haram. Tidak boleh dipotong durinya 
dan tidak boleh ditebang pohonnya, dan tidak boleh pula di ambil 
barangnya yang tercecer kecuali untuk memberitahukannya. Barang- 
siapa yang keluarganya terbunuh, maka ia boleh memilih antara dua; 
minta diyat (denda) atau menuntut balas (pembunuhan ). " Lalu datang 
seorang taki-laki dari penduduk Yaman [yang dikenal dengan panggilan 
Abu Syah] dan berkata, ‘Tuliskanlah untukku wahai Rasulullah.” Lalu 
beliau pun berkata, 'Tuliskan untuk si Julan itu. " (dalam riwayat lain: 
untuk Abu Syah) Kemudian berkata pula seorang laki-laki dari suku 
Quraisy, (dalam riwayat lain: Al Abbas) ‘Tidak boleh dicabut selain 
idzkhir 73 wahai Rasululah, karena idzkhir ini kami pakai di rumah dan 
kuburan kami.” Nabi SAW menjawab: “Ya, selain idzkhir. ” [aku katakan 
kepada A1 Auza’i, “Apa maksud perkataannya, Tuliskan untukku wahai 
Rasulullah?’ Ia berkata, “KhuAah yang ia dengar dari Rasulullah SAW 
itu”] 




77. Abu Huraiiah berkata, “Tidak seorang pun di antara sahabat 
Nabi SAW yang lebih banyak dariku dalam mengumpulkan hadits dari 
beliau, kecuali Abdullah bin Amr bin A1 Ash. Beliau menulis hadits- 
hadits yang tidak aku tulis.” 



41. Bab: Mcnyampaikan Ilmu dan Nasihat di Malam Hari 



. /A I — p ji] 3 — b oli Hl ^iil JaiX-l :cJli alL. ff -VA 



ijl — * (1 v/v VI aJI S/ ‘-tSyu l*wl :jLSi 




73 Tumbuban yang aromanya wangi. 



I 84 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




i[\ yrlw 



* *i ^ ^ ^ J j + \- r * * „c J e x 

0 i ' *i LS ^ -^jiJ (Jai^ ^ 

•»>vi ^ 3o>i gi)i y. 5^.1? (Jj i; : jjjj ^j) 

[feC,f j' jf g' il> ^lTj » Jli] 

" * >■ 



78. Dari Ummu Salamah, berkata, “Nabi SAW teibangun dari 
tidumya pada suatu malam [karena kaget 8/90], kemudian berkata, 
“Subhanallah {Maha Suci Allah } (dalam riwayat lain: Laa ilaaha illallah 
{ iiada tuhan yang berhak disembah selain AUah}), bencana apa yang 
diturunkan [ Allah ] malam ini dan rahmat apa yang dibukakan? 
Bangunkanlah (daiam riwayat lain: siapa yang membangunkan) orang- 
orang yang berada dalam kamar [maksudnya adalah para istri beliau 
agar mereka melaksanakan shalat, 7/133 ] berapa banyak (dalam riwayat 
lain: sungguh banyak) orang yang berpakaian sewaktu di dunia tapi 
telanjang di akhirat ’’ 

[Az-Zuhri berkata, “Hindun 74 memiliki beberapa kain yang kedua 
lengannya hingga mencapai ujung jari tangannya.”] 



42. Bab: Membicarakan Ilmu Sebelum Tidur 




; ilioJl ffi jJll IL : Jli 'J Jjl of -VS 



(.u-j ^ Oi [\ i \ h ^!I > ,} <<&■ 

iiij 'Jj ‘4 ’±& ) :jui [di 

j > — 5i j 4] . Jf JJh JbJ[\i\h 'fj\ > 

JlS tAllu 4 jL* ^Jl 4&I J 

— *f dl — ji \ji Js- Jji I f~Jl 



^ J 



. [o>ji aJ> f >j 



74 Hindun bind A1 Harits A1 Farasiyah, yang meriwayatkan hadits ini dari Ummu Salamah 
RA. 



MukhtasharShahihRiikhari — I 8S I 




79. Dari Abdullah bin Umar, berkata, “Nabi SAW shalat isya 
bersama kami pada akhir hidupnya [peristiwa ini yang mendorong orang- 
orang yang mengisi sepertiga malam 1/141]. Begitu selesai salam, beliau 
berdiri [lalu menghadap kepada kami] seraya bersabda, 'Apakah kalian 
mengetahui malam kalian ini. Sesungguhnya dipenghujung seratus 
tahun, tidak ada seorang pun [yang sekarang hidup 1/149/ { diantara 
kalianj yang akan tersisa di muka bumi'. [Orang-orang telah keliru 
dalam memahami ungkapan Rasulullah SAW ketika menyampaikan 
hadits-hadits tentang seratus tahun. Sebenamya ungkapan Nabi SAW, 
"Tidak ada tersisa seorang pun yang hari ini hidup di muka bumi, " 
maksudnya adalah simanya masa tersebut {habisnya generasi tersebut}]. 



43. Bab: Menghafal Ilmu 






Al J 







J^ Oj* -A • 




80. Dari Abu Hurairah, berkata, “Aku hatal dua karung hadits dari 
Rasulutah SAW. Hadits yang satu telah aku siarkan, dan yang satu lagi 
jika aku siarkan pasti akan dipotong leherku ini.” TS 



44. Bab: Diam untuk Mendengarkan Ulama 




Wm A1 Hafizh berkata, “Para ulama memiliki ilmu yang tidak disebutkan pada hadits-hadits, 
yang menjelaskan para penguasa duijana serta kondisi dan zaman mereka. Abu Hurairah 
telah menyampaikan sebagiannya, dan tidak menyampaikan sebagian lainnya karena 
kekhawatimn dirinya teibadap mereka, seperti ucapanriya, ‘Aku berlindung kepada Allah 
dari permulaan enam puluh dan kepemimpinan anak-anak muda.’ Ini menunjukkan 
kekhilaiahan Yazid bin Mu’awiyah, yaitu pada tahun60 Hijriyah. Allah mengabulkan 
doanya, dan Abu Hurairah meninggal satu tahun sebelum tahun tersebut tni juga 
merupakan bantahan terhadap kaum sufi yang melampaui batas, yaitu mereka yang 
menjadikan hadits ini sebagai senjata untuk membenarkan ucapan batil mereka, bahwa 
syari’at itu ada yang zhahir dan ada yang batin. M Silakan merujuknya bagi yang ingin 
mendalaminya. 



86 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 






* * J 






; IjUT l J*j N : Jui tcr l3l c 



V ^ 



81. Dari Jarir, bahwa Nabi SAW berkata kepadanya pada waktu 
haji Wada’, “Suruhlah manusia untuk tenang!” Kemudian beliau 
bersabda, “Janganlah kalian kufur sesudahku, dimana sebagian kalian 
membunuh sebagian yang lain.” 



45. Bab: Anjuran untuk Orang Alim, Jika Ditanya Tentang 
Siapakah yang Lebih Mengetahui?, maka Hendaknya 

Menyerahkannya Kepada Allah 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang panjang, yaitu tentang 
kisah Nabi Khidhir dan Nabi Musa, yang akan disebutkan pada kitab ke 
65 bab 1 8). 



46. Bab: Bertanya Sambil Berdiri kepada Seorang Alim yang 

Sedang Duduk 



or-H (° ' /t <Jj) J*-j ^ 1 Jry o* -A Y 

JjlJ; UJbJ m J^ J Jiai U !<l)l J _J-j L' : Jlii s y» 



yj O** l£jS Ji 1 ^ J*-j"j J^ J*-j"j Ji^A 

oi — r 4jf 'i/i t<i«fj aJi «jj c»j ju »u*fij aJi (t • i/t 1 ?*i)i Jtt** 1 






e ■* ' f 

*■ ^ 



j— * jttJ^Jji» dJ» Jfu :ju» Cji 

/ y ** 

■j^ 

82. Dari Abu Musa, beikata, “Seorang laki-laki (dalam riwayat 
lain: Seorang badui) datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ‘Wahai 



t _ * y y / 



MiikhtasharShahihRnkhnri — I 87 I 




Rasululah, apakah perangT? sabilillah (di jalan Allah)? Diantara kami ada 
yang berperang karena marah danpanashati. [adajugayangberperang 
karena berani dan ada pula yang berperang karena ingin dilihat orang 
(riya* } (dalam riwayat lain: Ada orang yang berperang karena ingin 
mendapatkan harta rampasan, ada orang yang berperang untuk dikenang, 
dan pula ada orang yang berperang agar dilihat kedudukannya, siapakan 
diantara mereka yang ji sabilillahl 3/206) Kemuuian Rasulullah 
mengangkat kepalanya, beliau tidak mengangkat kepalanya jika si 
penanya tersebut tidak berdiri, lalu bersabda, “Siapa yattg berperang 
untuk menegakkan kalimat AUah setinggi-tingginya, maka ia berperang 
di jalan AUah 'Azza wa Jalla. " 



47. Bab: Bertanya dan Memberi Fatwa Ketika Melontar Jumrah 

(Haditsnya adaiah hadits Abduliah bin Umar yang telah 
disebutkan, yaitu hadits nomor 62). 



48. Bab: Firman Allah; “Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 

melainkan sedikit. ” {Qs. A1 Israa' (17): 85} 



S m >. :Jl* ji) & -A T 



(r^' iIjJi (tya/o -X\ } j j } ) [ui/a jJJ] 



* L 



, 0 '''I 8 J |< *»' ^ "'<1 I 

JLai *jry\ lyyP js- 



* * 






i N S/ Jl$j \ A/o Ol (V^jl J U : Jui] 






JUj (^ ) i/A l* (*>;*?— j V aj 



i ; l1 l; : jui [Oi] : tyui] iSLs' 






* 

J4 






‘I 1 ^ t[S ili] 




J- J 









^ ili :cJa h aa/a s2i. Lfj ik£] 






I 88 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 






M ^J J) / s CJJ 1 ' J* £j/ 0* ^J^J) : Jli 



a J ^ » 



> > ^ ■ j - & 00 






l*J 



Jl — Si] t - li i I jSU JU (5U j II! *ijl' 

** ^ >■ 

^ :j&' di ii 



83. Dari Abdullah (Ibnu Mas’ud), berkata, “Ketika aku benjalan 
bersama Nabi SAW di [antara 8/ 1 89] reruntuhan rumah-rumah (dalam 
riwayat lain di antara ladang-ladang 5/22 8) 76 di Madinah, yang mana 
beliau bertelekan tongkat dari pelepah kurma, kami melewati sekelompok 
Yahudi. Salah seorang mereka berkata kepada yang lainnya, ‘Tanyakan 
kepadanya tentang ruh.’ [Yang lainnya berkata, ‘Bagaimana kalau 
ditanyakan kepadanya’ 5/228] Yang lainnya berkata, ‘ Jangan tanya dia, 
karena dia akan menjawab dengan sesuatu yang (dalam riwayat lain: 
“Jangan, dia akan memperdengarkan kepada kalian sesuatu yang 8/144) 
tidak kalian sukai.’ Akan tetapi yang lainnya berkata, ‘Mari kita tanya 
dia.’ [Orang-orang lainnya berkata, ‘Ayo tanya dia.’] Kemudian salah 
seorang dari mereka berdiri [mendekati beliau] dan bertanya, ‘Wahai 
Abu Qasim! Apakah yang dimaksud dengan ruh?’ Nabi SAW terdiam 
[beliau tidak memberikan jawaban apa-apa kepada mereka], (dalam 
riwayat lain: beliau berhenti sebentar) [sambil bertelekan pada tongkat, 
sementara aku di belakangnya 8/188], aku duga pada saat ituwahyu 
sedang diturunkan, [maka aku pun mundur hingga wahyu selesai], lalu 
aku kembali ke posisiku semula. Setelah selesai diturunkan, beliau pun 
membaca, 'Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah kepada 
mereka, ruh itu urusatt Tuhan. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 
kecuali sedikit.’" {Qs. A1 Israa' (17); 85} -A1 A’masi berkata, 
“Demikianlah dalam {riwayat} bacaan kami- [lalu salah seorang mereka 
berkata kepada yang lainnya, “Sudah kukatakan pada kalian, jangan 
tanya dia!”] 



76 Ai Hafizh bericata, “Ini yang lebih benar, karena Muslim juga telah mengeluarkannya dari 
jalur lain, yaitu dari Abu Mas’ud dengan lafazh (J* J JiT). 



MiikhtssharSlhaMiRiikhari — I 84 I 





49. Bab: Meninggalkan Sebagian Ik htiar karena Takut Sebagian 
Manusia Tidak Memahaminya Sehingga Melakukan Kesalahan 

yang Lebih Besar 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah, yang akan disebutkan pada kitab 
ke 25 bab 42). 



50. Bab: Mengkhususkan Suatu Ilmu kepada Sebagian Orang, 
karena Khawatir yang Lainnya Tidak Dapat Memahaminya 



«Lll bj-LSt 'd Jji lli ^llll l/ji Jlij -Ai 



'1 ' " 



84. Ali berkata, “Sampaikanlah (beibicaralah) kepada manusia 
sesuai apa yang mereka ketahui. Apakah kalian suka jika Allah dan 

Rasul-Nya didustakan?” 77 



^Js- ^jJl ^jaoI llJ J j- : Jl5 Sila — A 0 



:ji_s .ai^ j jjji jji.', :ju ij?r 'iiJ i; ju ,jl> 

* ^ 

' g Jb-f ^ c. jis (L% ^ j Jji jjL j l; jii iuJ l; 

4UI o ^/1 4 J 3 15 aUI J j j fj 4 UI Vl iJl jf 






.ij-jte il\ :jii ?» j^4Li ^i *j A J j^j l; jis .ji3i 

/ /■ ^ ^ 

. UjU aJj^ Jjlp- jLm 



85. Dari Qatadah, mengatakan bahwa Anas bin Malik menceritkan 
kepada kami bahwa Rasulullah SAW -dan Mu’adz diboncengnya di atas 
seekor tunggangan- berkata, ‘Hai Mu’adz bin Jabal /" Mu’adz 
menyahut: “Aku wahai Rasulullah.” Nabi berkata lagi, ‘Hai Mu ’adz ! " 
Mu’adz menyahut tagi, “Aku wahai Rasulullah” (sampai tiga kali). Nabi 



seperti mu'allaq> tapi ini telah dituturkan oleh Uqbah dengan ianad yang bersambung 
sampai kepada Ali RA, maka riwayat ini termasuk maushul. 



I 90 I — Mukhtashar ShaWh Bukhari 





bersabda, “Siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, 
dengan kesaksian yang benar-benar jujur dari hati sanubarinya, maka 
AUah akan mengharamkannya dari api neraka. " Mu’adz bertanya, 
“Wahai Rasulullah! Apakah tidak lebih baik berita itu aku sampaikan 
kepada orang-orang supaya mereka gembira?” Nabi menjawab, “Kalau 
begitu, mereka akan bersikap pasrah. " Namun pada akhimya Mu’adz 
menyampaikan ini ketika telah dekat ajalnya, karena ia takut berdosa 
(sebab menyembunyikan hadits). 



JlJS 



s 



ill of J : JU J Ji s 



** * 



>T yjj) 




i :JU .&Ji J^ 



di 



t J 





(Dalam suatu riwayat melalui jalur lain disebutkan: Dari Anas ia 
berkata, “Diceritakan kepadaku 78 , bahwa Nabi SAW berkata kepada 
Mu’adz, ‘Barang siapa menghadap Allah dan tidak menyekutukan-Nya 
dengan sesuatu apapun, maka dia masuk Surga. ” Mu’adz berkata, 
“Tidakkah lebih baik jika kusampaikan kepada orang-orang?” Nabi 
menjawab, "Jangan! aku khawatir mereka akan berpasrah diri. " 79 



78 A1 Hafizh Ibnu Hajar beikata. “Anas tidak menyebutkan siapa yang menceritakan itu 
kepadanya dalam semua jalur periwayatan yang saya teliti.” Saya katakan, bahwa saya 
heran terhadap beliau {A1 Hafizh), karena hadits ini diriwayatkan Qatadah dari Anas, dan 
dalam riwayat Ahmad (5/242) disebutkan darinya dari Anas, bahwa Mu*adz bin Jabal 
menceritakan kepadanya, Diikuti pula oleh Abu Suiyan dari Anas, ia berkata, “Kami 
mendatangi Mu’adz bin Jabal, lalu kami katakan, ‘Ceritakan kepada kami diantara 
keanehan-keanehan hadits Rasulullah SAW*.” ia berkata, “Baiklah. Aku diboncengnya di 
atas seekor keledailah, beliau berkata, “Wahai Mu *adz ... dst” Ahmad meriwayatkannya 
(5/228, 236) dan isnadnya shahih, Hal yang lebih mengherankan dari semua ini, bahwa AL 
Hafizh tidak mencantumkan di sini, sementara pengarang sendiri meriwayatkannya pada 
kitab ke 81 bab 36 dari jalur pertama; Dari Qatadah, “AnasbinMalikmenceritakan 
kepada kami, dari Mu’adz bin Jabal, ia berkata, Selanjutnya pengarang menyebutkan 
hadits tersebut. OLeh karena itu saya memisahkan pengulangannya, karena yang satu dari 
sanad Anas, dan yang satu lagi dari sanad Mu’adz. Memang, seandainya A1 Hafizh 
menyebutkan komentar ini pada akhir hadits yang berasa] dari jalur pertama, tentuLah 
ddak raengheiankart, karena Anas tinggal di Madinah ketika Mu’adz meningga] di Syam. 
Demikian sebagaimana disebutkan oleh A1 Hafizh sendiri, tapi beliau tidak 
meletakkannya pada tempatnya. 

Diriwayatkan oleh MusJim (1/45), diriwayatkan pula seperti itu dari Abu Hurairah dan 
Ubadah bin Ash- Shainit (1/43). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 91 I 




51. Bab: Malu Menuntut llmu 




27. 80 Mujahid berkata, “Orang yang malu dan sombong tidaklah 
menuntut ilmu." 



of td J1 jjd — ta 






« - 



".t. * ' ° 



28. Aisyah berkata, “Sebaik-baik kaum wanita adalah para wanita 
Anshar, karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memahami 
masalah-masalah agama.” 

o4 [vt/\ iiii fc'] LL ff -At 

OC ^ Jj-"j ^ IcJLai tis§& Jill Jj- 



y*j 






of, Til [U] :® *Jl 'Jli bl itjJl Jfc 

^ j* <" 



0 * t/t J r f ci^ai ^J) J* LL r f LUi 



i cj.1 L; :Jl5 r^\ f iiiil Jjl' L' :'cJISj 



r 



.liijj (O : Aj I JJ ,_£>) 



86. Dari Ummu Salamah, berkata, “Ummu Sulaim [istri Abu 
Thalhah 1/74] mendatangi Rasulullah SAW, dan berkata, ‘Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah 
bagi seorang wanita harus mandi jika dia bermimpi?’ Nabi SAW 
menjawab, ‘[YaJ jika ia melihat air (keluar mani). ’ Lalu Ummu Salamah 
menutup -mukanya- (dalam riwayat lain: Lalu Ummu Salamah tertawa 
4/102) dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, apakah seorang wanita juga 



^ 0, Disebutkan secara bersambung oleh Abu Nu’aim dalam kitab4/ Hulliyyah dengan ssnad 
shahih darinya. 

51 ' Disebutkan jugaoleh Muslim secara bersambung (1/180) dengan sanad hasan. 

I 92 | — MukhtasharShahihBukhari 





beraiirapi?’ Nabi menjawab, ‘Ya, tentu saja, Kalau tidak, bagaimana 
anaknya bisa menyempainya ? ' ” 



52. Bab: Malu Bertanya lalu Menyuruh Orang Lain untuk 

Bertanya 



of j hOT :Jl5 i_JUs oi ls^ O* 






J K- / 



jL; o' [^A i!] [° tA S iii J^-j jti 

- (jLSi [v\I\ azj\ oL^*j] 







(V>/\ il/i J~pIj 



87. Dari Ali bin Abu Thalib berkata, “Aku adalah orang yang 
sering mengeluarkan madzi, [tapi aku malu untuk bertanya kepada 
Rasulullah SAW 1/52], raaka aku menyuruh AI Miqdad [bin A1 Aswad] 
untuk raenanyakannya kepada Nabi SAW [karena statusku sebagai suami 
putrinya 1/71]. Miqdad pun menanyakan hal itu, maka Nabi menjawab, 
'Hal itu mengharuskan wudhu . ” (Dalam riwayat lain: “ Wudhulah 
engkau dan cueilah kemaluanmu. ”1/71) 



53. Bab: Menyampaikan Ilmu dan Fatwa d! Dalam Masjid 



a!)I J jij Lj : Jlii jbtJLiJl ^ J 4i jlp # — AA 







/ , 9 






ij- Js) 'M ii JAj J& ?i>' i> f ^ L# 

f^Jl Jfcj ^;tJl Jif (1 T/y 

/ y / 

D, ^ 0 fl [ / ,8^0 fl / V f ^ 

jl aUI Xs Jl aJI ^ ^ jjj _»j) toy ^ J*’ Jfcj 

f - Aj K* J , > ^ " _ A ' _ 

b J t 1 1 \ * •-* . . ^ J oy iH - a- s *■ r 

:ai3L*j j**j tAJjl» ^ l^g-lP aUI 

rij ,i_J> JJ JiS/ ® Jbl i#> :JU 



MukhtasharShahihBukhari — I 93 I 




— i j : Jl5 jj|& rtiil j 01 IjIp (jjl JISj () 1 \ /\ 6j>0 



/ y y 






/-! :Mjj tj'->) ^ ^ ^j ‘M' O# M > f 



7 ■ ‘"^ »)] «*' J_Aj o? 0 *^/^ t*** 1 

h°°/A i5i> 



8 f 



88. Dari Abdullah bin Uraar, bahwa seorang laki-laki berdiri dalam 
masjid dan berkata, “Wahai Rasulullah, dari mana engkau 
memerintahkan karai untuk mulai ihram?” Nabi raenjawab, “ Penduduk 
Madinah harus memulainya dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam harus 
memulainya dari [Mahya'ah, yaitu 2/142] Al Juhfah, dan penduduk Najd 
Makkah harus memakainya dari Qam. “ (dalam riwayat lain dari jalur 
Zaid bin Jubair, bahwa ia menemui Abdullah Ibnu Umar RA di 
rumahnya, ia mempunyai tenda, lalu aku bertanya kepadanya, “Dari 
mana aku boleh berumrah?” Ia menjawab, “Rasulullah SAW telah 
mewajibkan bagi penduduk Najd diraulai dari Qam.” Selanjutnya 
disebutkan sepertitadi. 2/141). Ibnu Umar berkata, “Mereka beranggapan 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Dan penduduk Yaman. mereka 
memakainya dari Yalamlam'” Ibnu Umar berkata, “Aku tidak ingat 
(dalam riwayat lain: aku tidak mendengar 2/143) hal ini dari Rasulullah 
SAW. [Disebutkan juga Lraq, tapi Iraq saat itu belura ada 8/155]. 82 



54. Bab: Menjawab Pertanyaan Melebihi yang Ditanyakan 



»] f>~Ji JL. oi ^i (> >p (jji (jP -AS 






O ' th v Jl) M v :J^ f[rt/v 

i' y 

jf 







» 0 



/ / y 



1 — Tji Si j . i v /jlJi v j icJi v j 



Adalah benar penetapan waktu Dzatu Irq untuk penduduk Irak dari riwayat Ibnu Umar 
dari paia sahabat Nabi S AW. Siiakah merujuknya dalam buku sa>a Hajjatun Nabi W 
(halaman 52, cetakan A1 Maktab A1 Islami). 



f 94 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 







jJ OLi to/y 'jlri Aksj 01 \l] Sfj] t01 y&jJl 

i' <" ^ ^ x 

■* _o J . „. . ^ o tf , e b / 

S' . y J n i vt o J 



v J l0 _S£ji o 



tj£i ,5- JiSoi JS I0 &3| 



o-tfj0 O / / J B Jf * 

U jiiili ^ V, ^ >^J| tf>Ji La2 



a + *■ J 



( ■ J£ * 4 

J li -*f fl ^ E i ■* 



89. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa seorang laki-laki 
bertanya kepada beliau, “Apa [jenis pakaian 7/36] yang dikenakan oleh 
seorang muhrim {orang yang ihram} T Beliau menjawab, "Dia tidak 
boleh (dalam riwayat lain: “Janganlah kalian ) mengenakan baju, serban, 
celana, mantel yang bertudung kepala, tidak juga baju yang dicelup 
wenter dan za'faran { wangi-wangian }, dan apabila tidak menemukan 
sandal maka hendaknya memakai khuf {sejenis sepatu bot}, namun dia 
harus memotong keduanya hingga tidak melebihi {menutupi} kedua mata 
kaMnya. [Dan hendaknya wanita yang sedang ihram tidak mengenakan 
nigab dan tidak pula memakai sarung tangan. ’’ 

% L-^j^ Sf :j£ OlTj t^j Slj :k J\ij -n 



29. 83 Ubaidillah berkata, ‘Tidak pula yang dicelup wenter.” Dia 
juga berkata, "Hendaknya wanita yang sedang ihram tidak mengenakan 
niqab dan tidak pula memakai sarung tangan. " 




cj J* 



* m 



JlS j -r • 



30. 84 Malik beikata, “Dari Nafi’, dari Ibnu Umar, ‘Hendaknya 
wanita yang sedang ihram tidak mengenakan niqab.”] 



U ’ Disebutkan secara bersambung oteh Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu Khuzaimah dari 
beberapa jalur dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi\ dari Ibnu Umar, lalu ia menutuikan 
hadits hingga kalimat (J 1 v — & jJi ^jjh) Ia berkata, “Abdullah itu adalah Ibnu Umar, ia 

mengatakan dst,*’ Ini disebutkannya secara mauquf. 
w ' Ini disebutkan dalam Al Muwaththa’ (1/305), Maksud penulis rahimahullah Ta f ala t 
bahwa Malik meringkas hadits ini dengan periwayatan seperti kalimat tersebut darinya 
secaia mauquf pada Ibmi Umar, namun ini menguatkan riwayat Ubaidillah yang mu^alla^, 
yaitu yang saya jelaskan bahwa kalimat ini dimasukkan dalam hadits tersebut, ini 
perkataan Ibnu Uman Demikian pendapat yang dipilihAIHafizhdaIamkitab J 4/Far/i. 
Berbeda dengan penulis, beliau cenderung tidak menyertakarmya. Demikian sebagaimana 
yang telah saya jelaskan dalam kitab Al Irwa k (101 1). 



MiikhtasharShahihRiikhari — E 95 I 





4. KITAB WUDHU 



1. Bab: Firman Allah 




.js&\ j 




"Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan 
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) 
kakimu sampai dengan kedua mata kald. " {Qs. An-Nisaa' (4): 163} 

Abu Abdillah berkata, “Nabi SAW menjelaskan; 



v c&J :aU1 -M* J^j ~ rr 

33. Bahwa apa yang difardhukan dalam wudh u adalah satu kali- 
satu kali. 



*■ a 






— j ^ — Ip ijj aJj -r o l ^aji U jjj — r i 

* ^ ^ ^ 

LS^' J*? (Jj' Jj* 1 ' 3 




/ /■ 



34. 2 Namun beliau pemah melakukannya dua kali-duakalL 35. 3 
Pemah juga tiga kali, tiga kali, dan tidak pemah lebih dari tiga kali. 4 Para 
ulama tidak menyukai berlebihan dalam hal ini dan tidak suka melampuai 
apa yang pemah dilakukan oleh Nabi SAW, 



lm Memjuk pada hadits maushul dari Ibnu Abbas yang akan disebutkan pada bab 22. 

^ Merujuk pada hadits Abdullah bin Zaid, yang akan disebutkan pada bab 23. 

3 ' Memjuk pada hadits maushul dari Utsaman RA yang akan disebutkan pada bab 24. 

4 ' Maksudnya, tidak ada satu pun Hadits mariu* tentang wudhu Nabi SA W bahwa 
beliau melakukannya lebih dari tiga kali. Bahkan ada riwrayat yang menyebutkan bahwa 
beliau mencela orang yang melebihi tiga kali. DemOcian pada riwayat Abu Daud dan 
iainnya dari hadits Amr bin Syu'aib dari kakeknya, dengan sanad bastm, sebagaimana 
dijelaskan dalam kita Shahih Sunan Abu Daud (124). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 97 I 




2. Bab: Tidak Diterima Sbalat Tanpa Bersuci 




90. Abu Hurairah berkata, “Rasululiah SAW bersabda, 'Tidak 
akan diterima shalatnya orang yang berhadats sampai ia berwudhu " 
Seorang laki-laki dari Hadhramaut berkata, “Wahai Abu Hurairah, apa itu 
hadats?” Ia menjawab, “Kentut yang disertai bunyi atau yang tidak 
disertai bunyi.” 



3. Bab: Keutamaan Wudhu dan Cahaya di Wajah karena Bekas 

Wudhu 



K' — J' Qjf J 



B S I, a » yr r - r * J „ [ . „ > r t. f Q r J| * 

i‘ oi :Jj — k jJLj Jui yii IV- Jl ■ Jia 



" " ^ e^J o 



(*_£> Jji if. yj> jil jlfl ^ 0* f Ji OjPJj 



b o e<" 



• J4* 



91. Dari Nu’aim A1 Mujammir, berkata, “Aku naik ke atas masjid 
bersama Abu Hurairah, lalu ia berwudhu.” Kemudian beikata, “Aku telah 
mendengar Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya pada hari kiamat nanti 
umatku akan dipanggil dalam keadaan muka yang cemerlang (berseri- 
seri) karena bekas wudhu, maka barang siapa di antara kalian mampu 
melebarkan cahayanya, maka hendaklah ia melakukannya ’. "* 



H H H 

5 Saya katakan, "Kalimat („»^l Vr bukan sambungan hadits ini, tapi kaiimat ini 

dimasukkan ke dalam Hadits sebagaimana yang telah ditahkik oleh beberapa ulama, di 
antaranya adalah A1 Hafizh Ibnu Hajar. Penjelasan detailnya bisa ditemukan dalam kitab Ash 
Shuhihah (1030). 



I 98 j — Mukhtashar Shahih Bukhari 




4. Bab: Keraguan Tidak Mengharuskan Wudhu Sampai Muncul 

Keyakinan 




92. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwa ia mengadu 
kepada Rasulullah SAW tentang seorang laki-laki yang terbayang 
padanya bahwa ia merasakan sesuatu {kentut} ketika shalat? Beliau 
bersabda, "Hendaknya ia tidak berpaling (membatalkan shalat), sampai 
ia mendengar suara atau mencium baunya . " 



S y j ** F ^ _ J / / J . / / 

— - ji ij' ^ :«!iw jjijj -ri 

(o/r cj j.<i ^i i 

3 6. 6 (Dalam riwayat mu’allaq disebutkan, “ Tidak perlu wudhu, 
sampai engkau mencium baunya atau mendengar bunyinya. " 3/5) 



5. Bab: Berlaku Ringan dalam Wudhu 






^ " -*■ * * * 




j ii JL oir j ] JK [ r a/ ) 




Riwayat ini mu 7 aHaq menurut pengarang, ihahimya menumt beliau bahwa riwayat ini 
mauquf pada Az-Zuhri yang meriwayatkan hadits ini secaia maushul. Akan tetapi A1 Hafizh 
menyatakan bahwa riwayat ini marfu\ Telah disambungkan secara marfu’ oleh As-Siraj 
dalam kitab musnadnya dengan lafazh mu 'nllag, dan telah disambungkan pula secaia matju ' 
oleh Ahmad dan lainnya dari hadits Abu Huiaiiah, dan sanadnya shahih. Pengarang 
menyebutkarmya mu’allaq, yang disebutkan pada nomor46. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I 99 I 




./ X* 



t-£f Jt-i t«j> J L r J* JL ‘W 



J 



* J 



./ > 






^ * J / 



S] t[l yo/o S -0)1 J>j sic* Ji 0>lv :Lia] 



i[lYi/o j— 5j J 1 t [slCj s ii J» ^ *&! t* 

; LJiij k Sj -J ^k>u t slc jJi >> Jp iuUk^u] 

4&I J 



<"■ > * 

S <" *" ^ ^ 0 ^ * 

* 0 ^ i B | „ J l°* ifln. #«" 



; j\ .jjb ji (fc pJi j^i 




a1)1 J 



D t 



>' 'ia ( g> 

J t, * " 



kix.i :,*;> ^) jii J, ® ‘J* fia [Jli 



* ^ 



ii» f> [,ulJi ji >i] > f>i .J-Li 






tulj^ -Jl >*■ > 01 :jjl_jj >_j) t(jl>p JT) o jy* pj>)j^ t^jUl 

/ ^ T / > T - J 1 £ 

t« Sfli- jti ‘(od[il Jj^l oL*) jQiJlj Jol t_j*&&\j Je }$ lj 





^Si \ li jiii ,>; ^ oir d£ [f u ;i tjT4j sL J^ 



X X X 

Jj — ^ (T' 0 / T juL : '^Jj t)j) o^* (> O? 



J # , 



s— & J — J o — 'J* ^J&J : ^'jJ ls!J) [T * a /' 



?J) : t [' 6 i ° ’ ~ i-jd j' (I) :Jli (J] t[_>'j] t(l £a/v 



'4j I of >|> Liii] t[Lia] JU' fU (J :a?jj 



i i' ' * ^ j ° R ^ i s \* * t * K Ti ( i /i, 

\ * i j_J 0jL*u cubt- W^jj La^ I j>*j ^ 1 A/ V 



X» X» 



l^f, t^T, > >Jl aL ^i J>' > oii- Jl5 

[o^ WW tjW' Jii 



X» X^ 



: 5 — Jjj jj) (1 -/v [1^*1^ jf| -i^fi : (3i> Jj) 

' >j &6 



X" 



4 — Ul li > lAijL > ,>**j ( YV / ' J)j 3 o? O? 

Jf Jf ■* ** 

J ^ 0 JT s ^ & Jf Jf Jf 

* * . ^ I ^ * fr . t' O Jf 1 i- I, *| 

■!J -tl>“ j ls^ (^ ^jTrS j (j—jt jLu :ji> (^j) 



:t5r-^' 



X " p 



liool — MukhtasharShahihBukhari 






* a ^ * e 



> ^ c ^ 



* m * * m 

0 J B ^ B J S / 



i^b*j <-by 4 j^- cf3 <-hy o*j '‘hj 



i* * / 



% + * * 



+ & 



y * 



: v/ J u -^y (.4 J"*b ‘^y ‘by /'j 



^ ^ ,/aki /* <oym J 



* * ' m " 

^ J * *l * 






lJLUoi :j^JJ VIU 




-" * 

-O"' J ^ >■ , . -* 



^ ^ ^ /V 

" Xb 4S^J ‘(^J /'b 






# / . ^ / % * 



^e / 



J1_J ?Jii f ii' V j J?i (.12 ji. J Ji -dj! jj *JJI jj^ 01 OjJ^i' 

LJ LJ ,itfn Cjo [op : J>: 

(ijjit Jf f o ^ 'f Ji) 



^ J* 



93. Dari Ibnu Abbas, berkata, “Aku menginap di rumahbibiku 
Maimunah [binti AI Harits, istri Nabi SAW 1/38] pada suatu malam, 
[saat itu Nabi SAW bagian gilirannya. SetelahNabi SAW shalat Isya’, 
beliau kembali ke rumahnya lalu shalat empat rakaat].” [Aku berkata, 
“Aku akan melihat shalatnya Rasulullah SAW, 5/175] [Rasulullah SAW 
berbicara sebentar dengan istrinya, lalu istrinya memberikan bantal 
kepada Rasulullah SAW], [selanjutnya beliau bersiap-siap hendak tidur 
5/174], [maka aku berbaring di atas bantal, Rasulullah SAW pun 
berbaring, sementara istrinya di dalam kamamya. RasuluIIah SAW tidur 
hingga pertengahan malam atau hampir pertengahan malam atau 
beberapa saat setelah pertengahan malam, 2/58] Malam itu Nabi SAW 
bangun (dalam riwayat lain: Kemudian Rasulullah SAW terjaga, beliau 



Mukhtashar Shahih Bukhari — lioi I 




duduk dan mengusap wajahnya dengan tangannya, [kemudian 
memandang ke arah langit], lalu beliau membaca ayat-ayat terakhir suiah 
Aali Imraan, (dalam riwayat lain: beliau membaca ayat, "Sesungguhnya 
dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan 
siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. ” (Qs. Aali 
Imraan (3): 190} 1/53), kemudian beliau menyiapkan kebutuhannya, 
beliau membasuh wajah dan kedua tangannya, kemudian tidur]. Pada 
malam itu Nabi SAW bangun, lalu berwudhu ringan dari tempat air yang 
digantungkan -ungkapan ringan ini disebutkan oleh Amr, bahkan 
disedikitkan [sekali 1/208] (dalam riwayat lain; dengan wudhu diantara 
dua wudhu, dan tidak banyak 7/148), [beliau bersiwak], [kemudian 
berkata, ‘Apakah anak itu masih tidur? "atau peikataan sejenis lainnya], 
dan (dalam riwayat lain: kemudian) beliau beidiri untuk shalat. [Maka 
aku pun berdiri,] [aku menjinjit kaki karena tidak mau ketahuan kalau 
aku sedang mengamati beliau, 7/148] lalu aku pun berwudhu seperti cara 
beliau berwudhu. Kemudian aku berdiri di sebelah kirinya, -atau 
mungkin Sufyan mengatakan: di sebelah kanannya- [Lalu Rasulullah 
SAW meletakkan tangan kanannya di kepalaku lalu meraih telinga 
kananku dan memutamya dengan tangannya] (dalam riwayat lain: beliau 
memegang pundakku [atau kepalaku] 7/60) kemudian memindahkanku 
(dalam riwayat lain: beliau meraih kepalaku dari arah belakang 1/77. 
dalam riwayat lainnya lagi melalui jalur berbeda disebutkan: beliau 
meraih tanganku, atau lenganku. Ia berkata, “Dengan tangannya dari arah 
belakangnya 1/178) ke sebelah kanannya, kemudian beliau shalat 
sebanyak yang dikehendakinya. (dalam riwayat lain, “Beliau shalat lima 
rakaat, kemdian shalat lagi dua rakaat.” Dalam riwayat lainnya lagi; 
“Beliau shalat dua rakaat, lalu dua rakaat, lalu dua rakaat, lalu dua rakaat, 
lalu dua rakaat, lalu dua rakaat, lalu witir.” Dalam riwayat lain; “Beliau 
shalat sebelas rakaat.”) (dalam riwayat lain; “Semua shalatnya itu 
sebanyak tiga belas rakaat.”) Kemudian beliau berbaring kembali dan 
tidur sampai mendengkur, (Dalam riwayat lain; "Sampai aku mendengar 
suara nafasnya”). [Beliau kalau tidur memang terdengar suaranya]. 
Kemudian muadzdzin mendatanginya (dalam riwayat lain: Bilal) lalu 
adzan untuk shalat, [beliau pun shalat dua rakaat ringan, lalu keluar], lalu 
beliau berangkat bersamanya untuk shalat. Lalu beliau [Shubuh 
mengimami orang-orang]. Beliau tidak berwudhu lagi [dalam doanya 
beliau berkata, 'Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, dan cahaya 
pada lisanku. Jadikanlah cahaya pada pendengaranku dan cahaya pada 
penglihatanku, dan jadikanlah cahaya dari belakangku dan cahaya dari 
depanku, dan jadikanlah cahaya dari atasku dan cahaya dari bawahku. 
Ya AUah, anugerahilah aku cahaya '. " Kuraib berkata, “Tujuh yang 



1 102 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




disebutkan. Aku bertemu dengan seorang laki-la ki dari keturunan A1 
Abbas, dan dialah yang menceritakan kepadaku tentang itu, dengan 
menyebutkan: ototku, dagingku, darahku, rambutku, kulitku, dan dua 
lainnya] Kami {para sahabat} berkata kepada Amr, “Sesungguhnya 
orang-orang itu mengatakan, bahwa Rasulullah SAW, kendatipun kedua 
matanya tidur, tapi, hatinya tetap teijaga.” Amr berkata, “Aku dengar 
Ubaid bin Umair 7 berkata, “[Ses ung g uhny a] mimpinya para nabi itu 
adalah wahyu.” Kemudian ia membacakan ayat, “Sesungguhnya aku 
bermimpi dalam tidurku, bakwa aku menyembelihmu " {Qs. Ash-Shaffaat 
(37): 102} 



6. Bab: Menyempurnakan Wudhu 






ll s >l : 







31. 8 Ibnu Umar berkata, “Menyempumakan wudhu adalah 
membasuh anggota wudhu dengan sebersih-bersihnya.” 



(Haditsnya adalah hadits Usamah bin Zaid, yang akan disebutkan 
pada kitab ke 25 bab 94). 



7. Bab: Membasuh Muka dengan Dua Tangan Dari Satu 

Cidukan 



. A _ ♦ S 



^ s 



* 1* 



. s , ♦ * J/ B I -r , j* ^ 0, | ^ B .w B <X * J 

J*=-l J"** 1 W9JJ <_/L £■ ^jjl ^jP jl-o ^jJ S.U2P ^jP - S t 



^ 0. 



* * * * 
f s * 



* ,>■ | > > | ^ * _,B . 1 ^ i ® i ^ ■ i > - r > B > , , ^ * 

|J Lgj j Lgj fi.L» 



7 ' A1 Hafizh bericata, “Ubaidillah bin Umair termasuk tokoh tabiin, ayahnya, yakni Umair 
bin Qatadah adalah seorang sahabat. Ucapannya “Mimpi para nabi adalah wahyu” 
diiiwayatkan secara marju ' oleh Imam Muslim, dan di sini akan disebutkan pada kitab ke 
97 dari riwayat Syarik dari Anas. 

■ r B ■■ -■ J 

Saya katakan, bahwa hadits Anas disebutkan pada bab 37 dengan Iafazh fl£ ^ 

(mata terpejam tapi hatinya tetjaga) Dalam lafazhnya tidak ada kalimat jr Vjj 

(mimpi para nabi adalah nyata) sebagaimana yang tersirat dari ucaparmya. Menumt saya, 
kalimat ini juga tidak ada pada lafazh Muslim, baik yang maifu ‘ maupun yang mauqttf y 
dan yang ada adalah yang diriwayatkan secara mauquf pada Ibnu Abbas bin Abi Ashim 
dalam As-Sunnah (nomor 463 yang saya tahkik) dcngan sanad hasan berdasarkan syarat 
MuslinL 

^ Disebutkan secara berambung oleh Abdurrazaq dengan sanad shahik darinya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — |i03 1 




J — ***** ^ o? ^ (►* J***** <J j 5 ^' o Jj ,_Jl \JA 

^ ^ j* y ^ 



+ i* 



6 



; '>x jiii e ii ^ a> oi-f ^ j^i 1 1; 



■ t s t r j^ - ^ ^^i .i 0 r. * r 0 -■* ■ . - * r 



(*-* es^ <>*■*" t/j* o? **j* *^' (*■> **-'ji 

aU' J J!*>j C-jfj I jS\i Jli p is'J~i\ Ju iiss-j \^ m jUii i£^-f 4 *j^ 

> >■ 

/s - „ 

. W»_j£ 




94. Dari Ibnu Abbas, bahwa ia sedang wudhu, dan membasuh 
wajahnya. Mengambil air satu cidukan lalu berkumur dan beristinsyaq 
{memasukkan air ke dalam hidung} . Ia mengambil lagi air satu cidukan 
lalu ia lakukan begini, yaitu air itu dituangkan ke tangan yang satunya 
lalu membasuh wajahnya, kemudian menciduk air lagi dan membasuh 
tangan kanannya, kemudian menciduk satu cidukan dan membasuh 
tangan kirinya, lalu mengusap kepalanya. Ia mengambil lagi seciduk air 
dan menyiramkannya ke kaki kanannya sambil membasuhnya. Kemudian 
menciduk lagi dan membasuh kaki kirinya. Selanjutnya ia berkata, 
"Begitulah aku melihat Rasulullah SAW berwudhu.” 



8. Bab: Membaca Basmalah Pada Setiap Keadaan, Termasuk 
Hendak Melakukan Hubungan Suami Istri 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas, yang akan disebutkan pada 
kitab ke 67 bab 67). 



9. Bab: Ucapan Ketika Masuk Kamar Kecil 



‘\ £l_jj ^j-rv) Jio bi 0 OIS" :J -S® 

> di> jjpf J\ J-jLl) : Ju J^Jj of iljl lil ^sjA ^j-rA 






104 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




95. Anas berkata, “Apabila Nabi SAW masuk (37. 9 dalam riwayat 
mu ‘allaq: datang, 38. 10 dalam riwayat lainnya, “Apabila beliau hendak 
masuk”) ke kamar kecil, beliau mengucapkan, 'Ya AUah, aku berlindung 
kepada-Mu dari syetan jantan dan syetan betina. " 



10. Bab: Menyiapkan Air Di Tempat Buang Hajat 



:Jl_S C Jj' ‘ĕM jii S ‘j!l C)f J 1 1 



" # r ' 

^ C^* } O* 



96. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW masuk ke kamar kecil, 
maka aku letakkan air wudhu untuknya. Lalu Beliau bertanya, "Siapa 
yang meletakkan ini?“ Lalu aku pun memberitahukannya, kemudian 
beliau bersabda, “Ya Allah, berilah ia pemahaman yang mendalam 
dalam urusan agama. ’’ 



11. Bab: Tidak Menghadap Kiblat Ketika Buang Hajat Kecil atau 
Besar Kecuali Dalam Bangunan, Dinding atau Sejenisnya 



J tij -M <Iii j jii : jii Ljfl J ji-w 



" t ** 

d I 






[\ *y(\ £ fS J o iĕ> CjJjj M J Allsjl ^ JaSlk]l 

.jSiii js cj 1 > ux> iiiii lijji :L^f yf ju] 



[Jli 2bl 

97. Dari Abu Ayyub A1 Anshari, berkata, “Rasulullah SAW 



9 Disambungkan oleh A1 Bazzar dengan sanad shahih. 

^Disajnbungkan oleh pengarang dalam Al Adabul Mufrad yang dalam sanadnya terdapat Sa 9 id 
bin Zaid ia orang yang jujur tapi seriug ragu, sebagaimana yang djkatakan oleh A\ Hafizh, 



Mukhtashar Shahih Bukhari — ] 105 M 





bersabda, ‘Apabila salah seorang di antara kalian buang hajat besar, 
maka hendaklah ia tidak menghadap ke kiblat dan tidak pula 
membelakanginya, [akan tetapi 1/103], menghadaplah ke timur atau ke 
barat. ” [Abu Ayyub berkata, “Ketika kami datang ke Syam, kami dapati 
beberapa kamar kecil dibangun menghadap kiblat, lalu kami kembali dan 
memohon ampunan kepada Allah Ta ' ala ” ] 



12. Bab: Orang yang Buang Hajat besar di Atas Dua Batu 



£ \l\ :'d d\ : Jjl' OlT 



* * ^ J A 



J J 



> >■ , . . < , ^ ^ ^ 

V/ J J fl. I K J 



B D y / 0 0 



^ $ «U» ^ Jlii Ui 



L?' 



^ . * 



tr * * e 

r J 



J=-SJ : ^'jJ ^J) UJ ^ Uji 



[*&J' $1 j jl-j 






JT 



J* I I >' 






o a 



jiJl ^ diLiJ : Jlij t^-lkJ (^UJI -XJjj ^j) 

j' / i' ^ 

a y a / / o *>■ v b j 



^ ^j^' O* C^ji ^ luL Jii 



8. Dari Abdullah bin Umar, berkata, “Sesungguhnya orang-orang 
berkata, ‘Jika engkau buang hajat, maka jangan menghadap ke kiblat atau 
baitul maqdis.” Abdullah bin Umar berkata, ‘Pada suatu hari, aku naik ke 
atap rumah kami (dalam riwayat lain: rumah H afshah, untuk suatu 
keperluan 1/46), terlihat olehku Rasulullah SAW sedang buang hajat 
sambil jongkok di atas dua buah batu [membelakangi kiblat] menghadap 
ke arah baitul maqdis (dalam riwayat lain: menghadap ke arah Syam).” Ia 
berkata, “Mungkin engkau termasuk orang-orang yang shalat di atas 
pangkal paha.” Lalu aku katakan, “Demi Allah aku tidak tahu.” 

Malik berkata, “Yakni orang yang shalat namun tidak terangkat 
badannya dari bumi, dan sujud dengan kondisi badan menempel ke 
tanah.” 



1 106 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




13. Bab: Pcrginya Wanita ke Tempat Buang Hajat 



Jj) J& ‘df £ j M y I r'jj f y 



> ij / ^ j 

tT* Jl 



^ s * 





a J 



S J_1 Gt J 



J Oj^ bl ( \y i/v J3 J 1 50 

OlSo 



, ^ J 
J a 



J J 



f4i iWli UJ-I :» yu J >; 



J^ J 






* * * 



'J II E jj &j U %- cji' 



jj :[JUi ^i Jij] liblli iL jL ofjjl c-j 15" j 



['s_j[ Ljui j> ', pjii] L-u^Ji jji J of Jt isi^ ij' 

,i 



99. Dari Aisyah, bahwa para isteri Nabi SAW keluar pada malam 
hari (dalam riwayat lain: dari malam ke malam 7/129) jika mereka 
hendak buang hajat besar di tempat yang tinggi. Sebelumnya Umar 
pemah berkata kepada Nabi SAW, ‘Tutupilah istri-istrimu,” Namun 
Rasulullah SAW tidak melakukannya. Pada suatu malam selepas isya’, 
keluarlah Saudah bintu Zam*ah, salah seorang istri Nabi SAW, yaitu 
seorang wanita yang bertubuh tinggi. la lalu disapa oleh Umar [yang 
ketika itu sedang berada di majelis, seraya berkata], H Kami bisa 
mengenaiimu wahai Saudah!” Umar mengucapkan itu dengan harapan 
Allah menurunkan ketetapan hijab. [Saudah berkata,] “Kemudian Allah 
menurunkan [ayat] hijab.” 11 



14. Bab: Buane Hajat Besar di Rumah 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan di atas, 
yaitu hadits nomor 98). 



uJCtsah ini akan disebutkan dalam kitab ke 65 (Kitab Tafeir) dan perbedaannya dengan yang 
tctsebut di sini, dan Ittsya Allah akan disebutkan pemaduan antara kcduanya, pada kitab kc 33 



bab9- 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 107 B 





15. Bab: Istrnja' (Cebok) Dengan Air 



Jj* 






:}-& U» =4* & ii J > 

Sjlki l£*j] [i v/ ) HS] ul ttorliJ (1 \ l\ 



^ ^ C / 



1*^ jK 



[Sjb^l «LJJjlI <i^C- li^i] ^ ĕjbl [^ Y v/ ^ j «j^ 



*>fl ^ ft > 



■* 



[^j (o jiJl) ] 



100. Dari Anas bin Malik, berkata, “Nabi SAW, apabila keluar 
(dalam riwayat lain: buang hajat besar, l/61)untukbuanghajat,maka 
aku dan seorang budak [kami 1/74] datang [dengan membawa tombak 
kecil 1/127 danj dan membawa seember air. [Ketika beliau selesai buang 
hajat, kami memberikan ember itu] untuk dipakai istinja' (cebok). 



16, Bab: Membawakan Air untuk Bersuci 



,C /j J&\ L?\C ±i : ,b> J juj -rx 



32. 12 Abu Ad-Darda’ berkata, “Bukankah ada di antara kalian 
pemilik sepasang sandal, alat untuk bersuci, dan bantal?” 

(Haditsnya adalah hadits Anas tadi). 



17. Bab: Membawa Tongkat dan Air untuk Istinja' (Cebok) 
(Haditsnya adalah hadits Anas tersebut) 



1 Disebutkan secara bersambung oleh pengarang dalam hadits pada kitab ke 62 bab 21. 



1 108 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





18. Bab: Larangan Istinja' (Cebok) Dengan Tangan Kanan 




JjJj Jli : Jli <.<J "jp ^t ^ Jtl a!p ^ O 



yj $}£Jl ^ lilj ^i L*I V Jt> lil 



/ n' / 



^ d Si / , y 

LaJ j ■ AJLwkJ 

*■* ( ♦* J * -^ *■* 



101. Dari Abu Qatadah, berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 'Jika 
seseorang di antara kalum minum, maka jangantah ia bernafas dalam 
bejana, dan apabila ia masuk ke kamar kecil janganlah ia menyentuh 
(dalam riwayat lain: maka hendaknya ia tidak memegang ) kemaluannya 
dengan tangan kanannya, dan [fika seseorang kalian bersuci maka 
hendaknya 6/250] tidak bersuci (dalam riwayat lain: tidak cebok) dengan 
tangan kanannya '. " 



19. Bab: Hdak Memegang Kemaluan Dengan Tangan Kanan 

Ketika Buang Air Kecil 

(Haditsnya adalah hadits Abu Qatadah yang sebelumnya). 



20. Bab: Istinja' Dengan Batu 



20 ). 



(Hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan pada kitab ke 63 bab 



21. Bab: Larangan Bersuci Dengan Kotoran Bi 






LJ isUJl s fjl J ^ ) jill ^ ^ . T 

j_J5 JjlJji c-uaij cuL of 



icr r j loi :Jl5j j_jl 1 *j aiA Hjj oii-ti 



Mukhtashar Shahih Rukhari — 1 109 I 




102. Dari Abdullah (Ibnu Mas’ud), beikata, “Suatu ketika, Nabi 
SAW hendak buang hajat, maka beliau menyuruhku untuk membawakan 
tiga buah batu, tapi aku hanya mendapatkan dua buah batu. Lalu aku 
mencari yang ketiganya, tapi aku tidak menemukannya. Kemudian aku 
ambil kotoran binatang yang kering, dan aku berikan kepada beliau. 
Akan tetapi beliau hanya mengambil kedua batu itu, sementara 
kotorannya beliau buang seraya berkata, ‘Ini adalah kotor (najis). " 



22. Bab: Berwudhu (Membasuh Setiap Anggota Wudhu) 

Satu kali-satu kali 



U' U' ci& 

■«y •>■ w 




jii jii J - \ * v* 
* ' 



103. Dari Ibnu Abbas, berkata, “Nabi SAW berwudhu dengan 
membasuh masing-masing (anggota wudhu) satu kali.” 



23. Bab: Berwudhu (Membasuh Setiap Anggota Wudhu) 

Dua Kali-dua kali 



H * / 



J' 

a*j* aij* 




6 



i!l of juj J aLi 



9 * 






-\*l 



104. Dari Abdullah bin Zaid, bahwa Nabi SAW berwudhu dengan 
membasuh dua kali-dua kali. 



24. Bab: Berwudhu (Membasuh Setiap Anggota Wudhu) Tiga 

Kali-tiga kali 



ipi oui odk Jj S!f oei Jy of - o 






J *\ — oCi 2iJf : JU (ilp Jj) 



+ + v 






r 



& 



/ 9/ 

i • 




x D 

j' 






l_no| — MukhtasharShahih Bukluui 




o'ji o&j J. jKj (W5) ^ J j-i r 

^ Uj :Jli ^ (^l J» jGj J^j jS p 



# I 



I / 



*Ul 






0*CCJl 



a Jf M ■* n * 

J. /- . * r^ i/ P 



Lr-U- p-»] [YT^o/y C(c*£<j] 



sl^ ^ 






0 j' & 



. \}]Y V :jJLj A ^l JlSj : Jli] *& ^ fji' G 

3,1 V jJ l%J>- f^j*3>"l V? :JU 01— £* tj» jj lJj 01 j»- ,j^ Vjj J _) 




~ +\ + * ** 






"lCaJl l* aJ jip Nl o%,iaJl 



>jk; 



0 0 



105. Dari Humran, mantan budak Utsman, bahwa ia melihat 
Utsman bin Affan minta dibawakan tempat air, (dalam riwayat darinya: 
Aku membawakan air wudhu untuk Utsman, ia duduk di atas bangku, 
Ialu ia wudhu dan menyempumakan wudhunya 7/174) lalu aku tuangkan 
ke telapak tangannya tiga kali kucuran, ia pun mencuci tangannya. 
Kemudian ia mencelupkan tangannya ke dalam tempat air lalu berkumur 
dan beristinsyaq [serta beristintsar, 1/49] kemudian membasuh wajahnya 
(tiga kali), kedua tangannya hingga sikut (tiga kali), lalu mengusap 
kepalanya, dan membasuh kedua kakinya (tiga kali hingga mata kali, lalu 
berkata, [“Aku melihat Nabi SAW berwudhu di tempat duduk ini, beliau 
wudhu, kemudian] Rasulullah SAW bersabda, ' Barang siapa berwudhu 
seperti wudhuku ini, kemudian [masuk ke masjid laluj shalat dua rakaat, 
yang mana dalam shalatnya ia tidak menyibukkan atau membicarakan 
[sesuatu pun 2/235] tentang dirinya, [kemudian duduk], maka akan 
diampuni dosanya yang telah lalu. " [Ia mengatakan bahwa, Nabi SAW 
bersabda, "Janganlah kalian terpedaya. ’] 

Dalam riwayat dari Humran disebutkan: ketika Utsman selesai 



Mukhtashar Shahih Bukhari — | llY| 




wudhu, ia berkata, “Maukah aku ceritakan kepada kalian suatu hadits? 
Seandainya bukan karena suatu ayat, tentu aku tidak akan 
menceritakannya kepada kalian. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 
‘Tidaklah seseorang berwudhu lalu tn enyetrt pu rnakan wudhunya dan 
tnengerjakan shalat, kecuali akan diampuni dosanya antara wudhu itu 
dan shalat hingga ia melaksanakannya'. "Urwah berkata, ‘Bahwa ayat 
yang dimaksud adalah, ‘Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyi- 
kan apa yang telah kami turunkan m {Qs. A1 Baqarah (2); 159} 



25. Bab: Menghirup Air ke Dalam Hidung dan Mengeluarkannya 

Kembali Dalam Wudhu 




39-41. 13 Demikian yang disebutkan oleh Utsman, Abdullah bin 
Zaid dan Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. 




106. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bersabda, “Barang siapa 
berwudhu maka hendaklah menghirup air ke datam hidung dtm 
mengeluarkannya kembali, dan barang siapa bersuci dengan batu maka 
hendaklah menggunakan jumtah yang ganjit. " 



*- — — ■ i. 

a " Saya katakan: adapun yang diriwayatkan dari Utsaman, tclah disebutkan secara bersambung 
pada bab sebelumnya, sedangkan hadits Abdullah bin Zaid akan dtsebutkan pada bab40, 
sementara hadits Ibnu Abbas telah disebutkan secara maushul pada bab 7 dengan lafazh 

(j tanpa menyebutkan menghinip ckngan hidung. Riwayat ini disebutkan dari jaluran 

lain dari Ibnu Abbas secaia nrntju ' dengan lafazh (tnti diriwayatkan oleh 

pengarang dalam “At-TariktT, juga oieh Ath-Thayalusi, Ahmad dan lain-lain, dikeluaikan 
juga dalam “Shahih Ahu DmuT (129). 



1 112 B — MukhtasharShahihBukhari 




26. Bab: Bersuci dengan Batu dalam Jumlah Ganjil 








p ^ 9 




/ ^ a J * 

" * -*'l s * -sf 





J ^ 

.oJU 

*■ 



107. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Apabila seseorang di antara kalian berwudhu, maka hendaklah ia 
memasukkan air ke dalam hidungnya lalu mengeluarkannya kembali. 
Barang siapa bersuci dengan batu, maka hendaklah dalam jumlah yang 
ganjil. Apabila seorang di antara kalian bangun tidur, maka hendaklah 
mencuci tangannya sebelum memasukkannya ke dalam air wudhu, 
karena seseorang itu tidak mengetahui di mana tangannya berada 
semalam. " 



27. Bab: Membasuh Kedua Kaki 14 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar, yang telah disebutkan pada 
kitab ke 3 bab 3 nomor 43). 



2$. Bab: Berkumur-kuinur dalam Wudhu 



S(. ^ B ^ \ ' ' o' * : , J B* ' .&• J . jf.* 

O* 4111 & o* *»' o* 1 -tr-ti 

42-43. iS Demikian yang dikatakan Ibnu Abbas dan Abdullah bin 
Zaid dari Nabi SAW. 



105). 



(Haditsnya adalah hadits Utsman, yang telah disebutkan nomor 



14 Abu Dzar menambahkan, “Dan bukan sekedar mengusap kedua kaki.” 
I5 ' Telah disebutkan takhrijnya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari 



113 




29. Bab: Membasuh Tumit 



<■' 9 J jf + j' 

lil fJUJI J~Ai J - rr 

^ ^ >■ ^ 



33. 16 Ibnu Sirin biasa membasuh tempat cincin saat wudhu. 



^l 3ij 13 £ 015* j :Jl.i iUj — \ * A 



* " 



aLi Jt* ^uii ul ou *>Ji I :jii tS^iJi 0 






.jOl^U&JJjJ :JU JT-j 



4 - 



4 ^ 



108. Muhammad bin Ziyad berkata, “Aku mendengar Abu 
Hurairah -ketika itu ia bersama kami melewati orang-orang yang sedang 

1 7 

wudhu di tempat bersuci- berkata, Sempumakanlah wudhu kalian, 
karena sesungguhnya Abul Qasim SAW telah bersabda, ‘Celakalah 
tumit-tumit yang akan dibakar api neraka " 



30. Bab: Membasub Kedua Kaki yang Mengenakan Sandal, dan 

Tidak Hanya Mengusap Sandalnya Saja. 



. ^ o £ i. 9r , ^ * r + J D D^ | | ^ J t 9 * _ 

W : j** i y. i^' i y. •h? o* ~ ^ ^ 

^ ^ , > *" ^tl- I . f 9 + * f ^ f O 7 . f J -"1> > , A>^ 

(0*' ^ (J? :Jli .l4*JLv2j OAjL>*-^I U»-l jl *J bujl tiAlilj 



J 

cr 



35 tLb^j tjljllIJi VI 015* j^l J» V tii^lj : Jli 



l6 ‘ Disebutkan secara bersambung oleh pengarang (fa\zmAt-Tarikh dengan sanad shahih darinya, 
juga oleh Tbnu Abi Syaibah dengan sanad lain darinya yang seperti itu juga shahih, 

1? - Bagian ini mauquf dari Abu Hurairah, tapi mayfu* dari hadits lbnu Umar. Diriwayatkan oleh 
Imam Muslim {1/147*148) dan Ahmad (2/164, 193, 201). 

18 Saya katakan, ‘Tampaknya ini tidak ditetapkan dalam pandangan pengarang berdasarkan 
syaratnya, yaitu tentang mengusap sandai, namun menunitnya itu benar dari Nabi SAW dan 
dari beberapa sababat Silakah mengecek komentar kami dalam Risalah 'AlaAl Jaurabain 
kaiya A1 Qasimi, halaman 47-50, terbitan Al Maktab Al Islami. 



114 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 








to J i yO.lL ( 



'i t* 



JU5» 






^ JJ j J?M 



s:' ' 



'j'j 



lil 





i' J 1 JJ Jv CU rA ii pi] JB 



j^i m «l» j^j yTj S&ji iiG ‘oS^ 1 



yM •j-&* ^ t v^j a lj ug i^i fc/& >i ^ j4 

J^ — o' s-r' ^G $ JJi JjJ- j oJf, 

^ * A j^ 1 jj Jt 



1 09. Dari Ubaid bin Juraij, bahwasanya ia berkata kepada Abdullah 
bin Umar, “Wahai Abu Abdurrahman, aku melihat engkau melakukan 
empat perkara, dimana aku lihat tak seorang pun di antara sahabatmu 
yang melakukannya.” Ibnu Umar berkata, “Apakah itu wahai Ibnu 
Juraij?” Ibnu Juraij berkata, “Aku lihat engkau tidak menyentuh semua 
sudut Ka’bah kecuali dua sudut yang menghadap ke Yaman. Aku lihat 
engkau memakai sandal sibtiyah (sandal kulit yang tidak berbulu), dan 
aku melihat engkau mencelup pakaian dengan wama kuning sedangkan 
jika di Makkah, orang-orang telah berihram sejak melihat hUal, dan 
engkau tidak berihram hingga hari tarwiyah (8 Dzulhijjah) [Maka 7/48].” 
Abdullah beikata, [kepadanya] “Adapun mengenai sisi-sisi ka’bah itu, 
sesungguhnya aku tidak pemah melihat Rasulullah menyentuh kecuali 
dua sudut yang menghadap ke Yaman. Adapun sandal sibtiyah karena 
sesungguhnya aku melihat Rasulullah memakai sandal yang tidak 
berbulu lalu berwudhu dengan memakai sandal itu, maka aku suka 
memakainya. Mengenai mencelup pakaian dengan wama kuning, karena 
aku melihat Rasulullah mencelup dengan wama tersebut, maka aku suka 
untuk mencelup dengan wama itu. Sedangkan mengenai ihram, karena 
sesungguhnya aku tidak peraah melihat Rasulullah berihram hingga 
kendaraanny-a siap berangkat.” 



Mukhtashar Shahih Bukhari — I lis I 




31. Bab: Mendahulukan yang Kanan Waktu Wudhu dan Mandi 



t 



^ ji y 



iU i . j 01S~ :cJU Cioli- ^ \ * 



4j 

>■ 



i 






51 t^b to jji^j ‘^-yj <Jt [f o wh 

.air 



110. Dari Aisyah, berkata, “Telah menjadi kebiasaan Nabi SAW 
(dalam riwayat lain: senang 6/197) mendahulukan yang kanan 
[semampunya] dalam mengenakan sandal, melangkahkan kaki, bersuci, 
dan dalam segala hal ” 



32. Bab: Mencari Air Wudhu Bila Tiba Waktu Sbalat 



^ 0 



'Sj lJ i_ jJ5 idi ^i c 






cJUj — t i 

44. 19 Aisyah berkata, “Ketika waktu subuh tiba, air dicari tapi tidak 
ada, maka turunlah ketentuan tayamum.” 



*A*i\ i jiJl Jj*-j Oj!j : JV5 jP 









jlj — !l j jS OlST ^LiiJ 

Jj— -'J ‘t J [° v/ \ ?1 aI Jl] [\ V • /l Jj*^-Jl 



4 4 



$1 i^l iiJi ^ jJ' Jj"* j i 



aJI 



4/ ^0 >* - - h' I 

4 . jh* ^ > / . . / n. , . - 0 ^ o £». y f , 0 i . *" 

* — “ ^J* JsJ 0 ji«“ o? (^U : ji> Ij?j) oJ i 



> o j , y x ^ . > , >■ i ^ 0 

jS C4 juU^ 1 jtwS-S C4i5 jl 




19 . 



Ini adalah bagian dari haditsnya yang akan disebutkan secara mauskul pada kitab (ke 7 bab I ). 



1 116 1 — Mnkhtashar Shahih Bukhari 





^ ^ * 



111. Dari Anas bin Malik, berkata, “Aku melihat Rasulullah SAW 
ketika tiba waktu shalat Ashar, sementara orang-orang sedang mencari 
air tapi tidak menemukannya [lalu berdirilah orang yang tinggal di rumah 
dekat masjid 4/170] [menuju keluarganya 1/57] [untuk wudhu, tinggal 
orang-orang yang belum]. Lalu Rasulullah SAW dibaw akan air wudhu, 
dan beliau memasukkan tangannya ke dalam tempat wudhu itu (dalam 
riwayat lain: Lalu Rasulullah SAW dibawakan air dengan tempat air 
yang terbuat dari batu, lalu beliau memasukkan telapak tangannya, tapi 
tempat itu tidak dapat menampung telapak tangan beliau, maka beliau 
pun mengepalkan jari-jarinya lalu memasukkannya ke dalam tempat 
tersebut). Selanjutnya beliau menyuruh orang-orang untuk berwudhu dari 
tempat itu. Aku lihat air mengalir daribawahjari-jaribeliau, sehingga 
mereka pun bisa wudhu semuanya.” [Kami tanyakan, “Berapa jumlah 
kalian pada waktu itu?” la menjawab, “Delapan puluh bahkan lebih.”] 20 



33. Bab: Alr yane Digunakan untuk Mencuci Rambut Manusia 






0 j 



* 

£ 



CJi , J.J — 3J| JkS ct; J, ts-j v oiTj -rt 



• Js. Ji J> C 






.* . ^ 
a I 



^i 

OjIp j lii Jiij -r o 






' I J 



aUi (Jji ajlaj aJLlJI IJL* qLa*v Jlij —Y*\ 






m JR ^ . ■ jr l# , > 

J & w ^ ^ 9 \ Je . ^ J iS 

34. Atha’ berpendapat bahwa tidak mengapa membuat benang 



20 Saya katakan; “Kisah ini adalah selain kedua kisah yang akan disebutkan pada kitab ke 61 bab 
25. Pada aalah satu kisah tereebut disebutkan bahwa jumJah kaum tereebut hampir tiga ratus, 
sementara dalam riwayat lainnya disebutkan bahwa kisah ini terjadi dalam suatu peijalanan 
dekat masjid. 

1 Disebutkan secara bersambung oleh A1 Pakihi <MmnAkhbar Makkah dengan sanad shahih 



MnkhtashnrShnhihRuktuin — 1 117 I 




dan tali dari rambut. Dalam bab ini disebutkan pula tentang jilatan anjing 
dan lewatnya anjing di dalam masjid. 

35. 22 Az-Zuhri berkata, “Jika seekor anjing menjilat air bejana 
seseorang yang tidak mempunyai air wudhu selain itu, maka ia boleh 
berwudhu dengannya.” 

36. Suiyan berkata, “Ini arialah pemahaman yang serupa, dan 
Allah Ta ’ala berfuman, ‘Dan apabila kamu tidak menemukan air, maka 
bertayammumlah kalian. ” Demikian tentang air, yaitu untuk bersuci 
dengannya, yakni berwudhu dan karena alasan tertentu maka bisa 
tayammum.” 




1 12. Dari Ibnu Sirin, berkata, “Aku berkata kepada Abidah, ‘Kami 
memiliki rambut Nabi SAW yang kami peroleh dari Anas atau keluarga 
Anas.’ Ia berkata, ‘Memiliki rambut itu lebih aku sukai daripada dunia 
dan seisinya’.” 




* 



113. Dari Anas, bahwa ketika Rasulullah SAW mencukur 
rambutnya, maka Abu Thalhah adalah orang pertama yang mengambil 
rambut beliau.” 



darinya, yaitu Atha’ Ibnu Abi Rabah. 

21 Diriwayatkan A1 Walid bin Muslim dalam mushannafhya dan okh Ibnu Abdil Barr dari 
jaiumya dengan sanad shahih. 

23 Diriwayalkan oleh AI Walid bin Muslim darinya* yaitu Ats-Tsauri. 



1 118 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




34. Bab: Jika Seekor Anjing Minum Air Dalam Bejana, maka 

Harus Dicuci Tujuh Kali 



9 



isdi V > : Ju S Jj' 01 : Jli ^l 



■C- i4i ^ 

^ jt jr 



114. Dari Abu Hurairah, berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW 
telah bersabda, ‘Jika ada anjingyang minum air dari dalam bejana salah 
seorang di antara kalian, maka hendaklah ia mencuci bejana itu tujuh 
kali. '* 












115. Dari Abdullah (bin Umar), berkata, “Sermgkali anjing-anjing 
keluar masuk masjid di zaman Rasulullah SAW, tapi mereka {para 
sahabat} tidak menyiramkan air untuk itu.” 



35. Bab: Pendapat yang Tidak Mengharuskan Wudhu kecuali 
karena Keluarnya Sesuatu Dari Qubul dan Dubur, Berdasarkan 
Firman Allah Ta ’ala, “ Atau seorang dari kalian keluar dari tempat 
buang air (kamar kecil}.” {Qs. A1 Maa'idah (5): 5} 






illil J>%} o jTi ja j\ ijjJl 0j>5 JA Jlij -rv 



*r & j' J-r 

J V 9 - . + 



* * j * j 



\st\\ ± ^ — 1TA jJl 

/ * ^ jr 

jl — itlj o jJj ja Ss-t 0} Jlij — r ^ s jll jJj o^UOl 



o 






9 jr jr 



9 jf j' # _ -■ o 



MukhtasharShahih Bukhari — 1 119 I 




j* ?&J\ oli Sjjp jlS' 0 fJll jf £ 



* jH 



Jl — Sj - 1 \ A — £>C ^—S Jjz*j -d-j ^Ty Aaya J^-j 



^j-jL-L JlSj ~to-ty y*- oM j jliUJl Jl j L. 









- 1 f yj J^' jtfj ^Uj ;> ilk; J 

* tf f Ja i f * ^ ° t * ^ ^ *■ ** * j Je 

ls*j’ J J -iV rj r^ 1 ^ °j^ j*^ o^ 1 



tl J / B i- . J / ^ J J 0, ^ 



■M i_r^ j^ ij^ 1 1 - 1 “J ^ j^a*» 

J - « 

J^V| 



4 d 

37. Perkataan Atha' tentang oiang yang dari dubumya keluar ulat 
atau kemaluannya mengeluarkan semacam kutu, “Hendaknya ia 
mengulangi wudhunya.” 38. 25 Jabir bin Abdullah berkata, “Jika 
seseorang tertawa di dalam shalatnya, maka hendaklah ia mengulangi 
shalatnya tanpa harus mengulangi wudhunya.” 39. 26 A1 Hasan berkata, 
“Jika seseorang memotong rambutnya atau memotong kukunya, atau 
melepas sepatunya, maka tidak harus mengulangj wudhunya. 40. 27 Abu 
Hurairah berkata, “Tidak ada wudhu kecuali karena hadats.” 4S. 28 
Diceritakan dari Jabir, bahwa ketika Nabi SAW sedang dalam 
peperangan Dzatur Riqa\ seorang laki-laki terkena panah sehingga 
darahnya mengucur, tapi orang itu terus saja ruku’ dan sujudhingga 
shalatnya selesai, 41, A1 Hasan berkata, “Kaum muslimin senantiasa 
terus shalat dalam keadaan terluka” 42-45. 30 Thawus, Muhammad, Atha' 



14 Disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih darinya. 

25 Disebutkan secara bersambung oleb Sa’idbin Manshur dan Daruquthni serta lainnya, dan ini 
memang shahih darinya. 

26 Disebutkan secara bersambung oleh Sa’id bin Manshur dengan sanad shahih darinya, 
berkenaan dengan masalah pertama. Disebutkan secara bersambung pula oleb Ibnu Abi 
Syaibah darinya pada masalah lainnya, dengan sana dshahih. 

27 Disambungkan oleh lsma’il A1 Qadhi ^^mAlAhkain dengan isnads/ioA/Ti darinya secara 
mariu 1 , yaim riwayat dalam hadits dari paman Ubadah bin Tamim. sebagaiamana disebutkan 
padabab4. 

28 Saya katakan, ^Disebutkan secara bersambung oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad 
hasan dari Jabir. Telah ditakhrij dalam Shahih Abu Daud (192). 

79 A1 Hafizh Ibnu Hajar tidak meriwayatkannya. 

30 Atsar Thawus telah disebutkan secara bersambung oleh Ibnu Abi Syaibah dengan isnad yang 
shahih darinya. 

Atsar Muhammad bin Ali, yakni Abu Ja’far A1 Baqir, telah disebutkan secara bersambung 



120 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




dan penduduk Hijaz berpendapat, “Darah tidak mengharuskan wudhu.” 
46. 1 Ibnu Umar pemah memencet jerawatnya lalu mengeluarkan darah, 
tapi ia tidak mengulangi wudhunya. 47. Ibnu Abi Aufa pemah 
meludahkan darah, tapi ia tetap melanjutkan shalatnya. 48-49. 33 Ibnu 
Umar dan A1 Hasan berkata tentang orang yang berbekam, “Ia tidak perlu 
berwudhu kecuali hanya mencuci tempat yang dibekam {yang 
mengeluarkan darah}.” 



411 oup 'J ocui jt af ;>f ojii. j j; 3 & - n n 
w nr (V* jii pir i'ii yr; J s 







411 J 



, / . . J K 1 

J o JJa ^ ^ J ii. >■ i ^ ^ 



J-J Cji 



:l)U4p- JU 



■im. ^ 4ii ^j cji' y LiO ^ 



116. Dari Zaid bin Khalid, ia bertanya kepada Utsman bin Affan, 
aku katakan, “Bagaimana menurutmu jika seorang laki-laki bersetubuh 
[dengan istrinya 1/76] tapi tidak mengeluarkan mani?” Utsman 
menjawab, “Hendaknya ia berwudhu seperti wudhu untuk shalat dan 
mencuci kemaluannya.” Utsman berkata, “Aku mendengar itu dari Nabi 
SAW”, lalu aku tanyakan kepada Ali, Zubair, Thalhah dan Ubaibin 
Ka’ab, mereka pun menyuruh demikian. 34 [Dari Urwah bin Zubair, Abu 



oleh Sumawiyah dalam kitab Al Fawaid. 

Adapun Atha’, yaitu Ibnu Abi Rabah, telah disebutkan secara bersambung oleh Abdunazaq 
dengan sanad shahih darinya. Sedangkan Penduduk Hijaz, telah diriwayatkan oleh 
Abdunazaq dari Abu Hurairah dan Sa’id bin Jubair, oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar 
dan Sa’id bin A1 Musayyab, dan oleh Isma’il A1 Qadhi dari para ahli fikih yang tujuh dari 
penduduk Madinah, dan ini pendapat Malik dan SyaFi‘i, 

31 Disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi (1/141) darijalumyadengan sanad 

shahih darinya, dengan lafazh j Jj JU (kemudian shalat tanpa wudhu lagi). 

Disambungkan oleh Suiyan Ats-Tsauri dalam kitab jami’nya dengan sanadsAoWi darinya, 
yaitu Abduilah bin Ubai Ibnu Aufa, seorang sahabat, putra seorang sahabat RA, 

33 Disebutkan oleh lbnu Abi Syaibah secara bersambung dari keduanya, jugaoleh Syafi’i dan A1 

Baihaqi ( 1/140) dari Ibnu Umar dengan sanad shahih. 

M Say a katakan: Hadits ini disebutkan juga secara marfu* dari Ubay di akhirkitab ke5 f yaitu 
Hadits yang mansukh (dihapus hukumnya) berdasarkan kesepakatan keempat imam dan 
lainnya. Adapun yang menasakhnya sudah jelas. Silakah periksa kitab “Shahih Muslim” 
(1/187). Dalamhal ini terkandung pelajaran yang sangat berharga: Bahwa adakalanya sunnah 
tidak diketahui oleh para tokoh sahabat, dan seringkali tidak diketahui oleh sebagian imam, 
sebagaimana yang pemah ditulis lmam SyaiTi, ‘Tidak ada seorang pun kecuali pendapatnya 



Mukhtashar Shahih Bukhari 



121 




Ayub menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar hal itu dari 
Rasulullah SAW]. 




Jl J-J 1 



^ JUi JJo jui 









^ S JS' jui >1' fr Uu 



J 



lLJ °j jj^f iii s 



*Ul 



117. Dari Ahu Sa’id A1 Khudri, bahwa Rasulullah SAW mengutus 
seorang untuk memanggil seorang laki-laki Anshar. Lalu ia datang 
dengan kepala yang meneteskan air, maka Nabi SAW berkata, "Mungkin 
kami telah membuatmu tergesa-gesa. " Ia menjawah, “Ya.” Rasulullah 
SAW bersabda, “Jika engkau tergesa-gesa atau bersetubuh tanpa 
mengeluarkan mani, maka engkau wajib wudhu . " 



36. Bab: Mewudhukan Orang Lain 



37. Bab: Membaca A1 Qur'an Setelah Berhadats atau Lainnya 










o r 



jH 



^ - / // 
w * 









Oir oi :^Q ^ jCU- Jlij -o'! 



H ^ ^ H' x t* y 

Vlj Jjt-i jtjl 

50. 3S Manshur berkata, dari Ibrahim, “Tidak mengapa membaca 



dihapus oleh simnah Rasulullah SAW. Maka jikalnu anda mengucapkan suatu pendapat, atau 
menghubungkan dengan suatu sumber yang boasal dari Rasulullah SAW, yang bertolak 
belakang dengan pendapat saya, maka yang benar adalah ucapan Rasulullah SAW, dan itu 
adalah pendapat saya.** (Shifatus shalah, hal 29-30, cetakan keenaia, teibitan A1 Maktab AJ 
lslami). Dalam hal ini juga terkandung bantahan yang jelas teihadap sebagiaii muqallid (yang 
hanya meniru tanpa tahu dalil) yang akalnya tidak cukup luas untuk mencapai sebagian Hadits 
yang belum diketahui oleh para guru mereka. Karena itu, mereka membantahnya dengan 
alasan bahwa sang guru harus mengeceknya lebib dulu. 

^ Disebutkan oleh Sa’id bin Manshur dengan sanad shahih secara bersambung darinya. lniyang 
paling benar diantara yang diiiwayatkan oleh Sa’id dari Hammad bin Abi Sulaiman, ia 



1 122 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




{A1 Qur’an} di kamar mandi, dan tidak mengapa pula menulis surat 
tanpa berwudhu.” 51. 36 Hammad berkata, dari Ibrahim, “Jika mereka 
mengenakan kain maka berilah salam, jika tidak maka jangan beri 
salam.” 



38. Bab: Tidak Wudhu kecuati karcna Kesadaran Hilane Cukup 

Berat 






i . # J jr ^ ^ 

^ J ./p .S|. .... i ■ s 



liij Oj, \U> f Ci ^Ul lil* 



“I cj 



^ >■ 



(i /■ ^ 

Ai/ 






OB- ^j ^ 

C. iJa Ju- iju 



OjLiti 4 jT riclsi IaJUI 0^4-* :tzJV5 • tUJLjl 



ii 



aCo» &\ Sj^j JU-K] ^lii (Lff :Jijj ^j) y 

X 1 * 



ijijj ^ia 



j«_Le 



4 



ij P jT> Jltli js-j p lf ail JU,ti f li P l£ _ir> 



^ / 0 J 1 ^ 



J ^ / 




jatUl (Jli^Ls Jbstlu *j txij ppj 



J / 






J - p 



Jl Lli ^STj p tf O]l Jltli C^J p JUsti £fj JJ tf O]l 



Jl — Lti 



J „ J 






J s ^ ,. » 

(jZ* ti\ c 



Jt-JT 

i4oiji 




JliJ 

V j . - " 

J I® J . ^ - r , 

dJill 









5 c^> 



,‘j^iil 

Liii 



berknta, “Aku bertanya kepada Ibrahim tentang meinbaca { A1 Qur' an} di kamar mandi^ dan 
ia menjawab, bahwa itu makruh.” Atsar lainnya disambungkan oleh Abdurrazaq yang 
sanadnya juga shahih. 

36 Disebutkan secara bersambung oleh Ats-Tsauri dalam kitabjami’nya darinya dengan sanad 
hasan. 



MukhtasharShahihBukhari — 1 123 H 




?JL_5 



CUi c 



/ X . . J X i' J 




o J saIj 






a_^tJl j&- lii J IiS VI o J p oJT cj- jj 11 [ : Jjli 



: •( 'J£J Q\ ’Jrj\ j J~ 5sjl J. tjl ii : Jli] 'Ollj 

* x *■ 



' a, *. ° 



*" O' ^ / O 1 X o 1 

0* 



^ y yJ o- O- 

S». ? o ■o' J o" _ ■ \ „ o 



- ;rj\ BU ufj _,j J ’Ji J- jSl J -oJjj cl^lkS J 

i 'gjj iy'ii ?.ii oti i; :Lii tjiokj - ju af ‘o; 



'l. - ■' ( f 

- : Jl ( <ul o* 



: jii -jHs Sij v cit^. ljc; 



jf j_L jjjsii ^ 'o j£l' ^!f ‘Ji > jf UTj jf ^ ^ 

^ * * 

iUi dii] (pCi oJii aju> y ^ j y Si) jiUji 3 uj 

il^ ; iii c. : ij jui [\ . r/r ikc ii JU 



ii_i] (5c-f oiii aii> y cs jif v> jspi / 



S J 



iati ^lj oldL L f ft li- JJI J [y.] JL^i > J^i [ r C? 

lii OJC m f 5 : [llj jui [(L% CU ^j] c [ liu j] £ 5 j CTj 



J ^ o d 






V) j' (jilUl lilj (jj ^j3 :j£ijj jj) ul Cic- 

: J yLj (Vji-^Jl li^j ililp ^ :iJ Jui ~(*C* iC— diJj ^ ^jJ 






*+ * + * I + 



o j^i3i ^," v 



« ^ / 



118. Dari Asma' binti Abu Bakar, berkata, “Aku datang kepada 
Aisyah, istri Nabi SAW, ketika terjadi gerhana matahari. Saat itu orang- 
orang melaksanakan shalat, Aisyah pun sedang shalat, lalu aku bertanya, 
1 Kenapa orang-orang itu?’ Aisyah memberi isyarat dengan tangannya 
(dalam riwayat lain; dengan kepalanya 2/69) ke langit seraya 
mengucapkan, ‘Subhanallah’. Lalu aku berkata, ‘Apa?’ Aisyah 
mengisyaratkan [dengan kepalanya] yang maksudnya ya, maka aku pun 
berdiri. [Rasulullah SAW memanjangkan shalatnya, sangat panjang 



1 124 1 — MukhtasharShahihBukhari 




1*1 

1/211] sampai aku lemas . Sementara ai sampingku aaa tempat bensi 
air, lalu aku membukanya, kemudian] aku menuangkan air di atas 
kepataku, [Nabi SAW kembali berdiri dan memanjangkan shalatnya, lalu 
ruku’ dan memanjangkan ruku’nya, kemudian berdiri dan memanjangkan 
berdirinya, lalu ruku’ dan memanjangkan rukunya, kemudian bangkit 38 
lagi lalu sujud dan memanjangkan sujudnya. Selanjutnya beliau bangkit 
lalu sujud lagi dan memanjangkan sujudnya. Kemudian berdiri lagi dan 
memanjangkan berdirinya. Lalu betiau ruku dan memanjangkan 
ruku’nya, lalu bangkit dan memanjangkan berdirinya. Latu ruku lagi dan 
memanjangkan rukunya. Lalu bangkit kemudian sujud dan 
memanjangkan sujudnya, kemudian bangkit talu sujud tagi dan 
memanjangkan sujudnya 1/181]. [Selesai shalat Rasulullah SAW 
berbalik, sementara matahari sudah terang kambali, lalu beliau 
berkhutbah di hadapan orang-orang]. Beliau memuji Allah dan 
mengagungkan-Nya [dengan pengagungan yang pantas bagi-Nya], latu 
berkata, [‘Amma ba ' du , ' -Asma mengatakan bahwa, para wanita Anshar 
berisik 39 , lalu aku menghampiri mereka untuk menenangkan mereka, aku 
bertanya kepada Aisyah, *Apa yang dikatakan beliau?’ Aisyah 
menjawab,] “Tidak ada sesuatu pun yang belum pemah aku lihat, kecuali 
aku telah melihatnya dari tempatku ini, termasuk surga dan neraka, 
[beliau berkata, "Surga telah sangat dekat denganku, hingga hampir bisa 
aku membawakan seujung darinya kepada kalian, dan telah dekat pula 
neraka denganku, sampai-sampai aku katakan, 'Wahai Tuhanku. apakah 
aku akan bersama mereka? Tampak seorang wanita -aku kira beliau 
mengatakan- yang telah mengurung seekor kucing, lalu aku tanyakan, 
“ Kenapa wanita itu?" mereka {para penghuninya} menjawab, ‘Ta 
mengurung seekor kucing sampai mati kelaparan, ia tidak memberinya 
makan dan tidak pula melepaskannya untuk mencari makan sendiri -aku 
kira betiau berkata- di antara serangga-serangga. " ' M 

"Telah diwahyukan kepadaku, bahwa kalian akan diuji dalam 
kubur yang bobotnya seperti Jitnah dajjal, atau mendekati itu, -aku tidak 
tahu pasti mana yang diucapkan Asma'- [Ketika hal itu disebutkan, kaum 
muslimin pun bergemuruh 2/102] di mana seseorang di antara kalian 
akan didatangkan lalu dikatakan kepadanya, “Apa yang cngkau ketahui 



37 Maksudnya adalah semacam pingsan, tapi tidak sampai pingsan. Ini aikibat terlalu lclah karena 
terialu lama berdiri. Asma' menungkan air ke kepalanya untuk menghilangkannya, 

’ 8 Yakni bangkit dari ruku kedua, dan ini juga panjang, sebagaimana disebutkan dalam beberapa 
Hadits tentang shalat kusuf 

Maksudnya suara-suara berisik yang ddak dapat dipahami. 

40 Yakni serangga-seragga tanah. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — [T25 1 




tentang orang ini? ” Adapun orang yang beriman atau meyaMni, -aku 
tidak tahu pasti mana yang diucapkan Asma'- [ini merupakan keraguan 
Hisyam dalam menuturkan riwayat ini] maka ia akan berkata, “Dia 
Muhamamd, [dia] adalah utusan Allah, dialahyang telah datang kepada 
kami dengan membawa keterangan-keterangan dan petunjuk lalu kami 
menerimanya, beriman kepadanya dan mengilcutinya, [serta 
mem benarkannya] , [dialah Muhammad (tiga kali)]. Lalu dikatakan 
[kepadanya,] “Tidurlah dengan tenang, kami telah mengetahui bahwa 
engkau telah meyakininya. " (dalam riwayat tain: beriman kepadanya) 
Adapun orang munajik atau pendosa -aku tidak tahu pasti mana yang 
benar. Demikian keraguan Hisyam- maka akan dikatakan kepadanya, 
“ 'Apa yang engkau ketahui tentang orang ini? ” la menjawab, “Aku tidak 
tahu. Aku dengar orang-orang mengatakan sesuatu, maka aku pun 
menirukannya " 

[Hisyam berkata, “Fathimah -isterinya- telah mengatakan 
kepadaku, maka aku pun mengingatnya, tapi ia hanya menyebutkan yang 
ketiru saja.”] 

[Asma' mengatakan, 41 “Nabi SAW memerintahkan untuk 
memerdekakan budak ketika teijadinya gerhana matahari.”] 



39. Bab: Mengusap Seluruh Kcpala, Berdasarkan Fiirnan Allah, 

“dan usaplah kepalamu. ** 

{Qs. A1 Maa'idah (5): 6} 



,\yJj ji y.j\ ^ styJT juj -oy 






? — ^ J ^* 1 J _ ® r 



IT w 

Ui 



52. 42 Ibnu A1 Musayyab berkata, “Wanita seperti taki-laki, ia harus 
mengusap kepalanya.” 53 43 Malik pemah ditanya, “Apakah cukup 
membasuh sebagian kepala?” Ia pun berdalih dengan hadits Abdultah bin 



41 Saya katakan: dalam Al Musnad (6/345) disebutkan dengan lafazh (... JjAj) yaitu dengan 

tambahan waw ‘athaf. 

42 Disebutkan secaia bersambung oleh Ibnu Abi Syaibah (1/24). 

43 Juga oleh Ibmi Khuzaiinah dalam kitab shahihnya (1 57). 



126 1 — MukhtasharShahihBukhari 




Zaid. 44 

(Haditsnya adalah hadits Abdullah bin Zaid, yang akan disebutkan 
pada bab berikutnya). 



40. Bab: Membasuh Kaki Hingga Mata Kaki 



oa/ \ y a-jI 'Je [oth ‘J* ^ 

r-i * y ^ Jt. ’& Ois-J ^ J 

*" «> 

I b / | fS ^ i', | ^ # r / , ^ a i 0 - . ^ ^ S|, ^ 

(*-&J W9ja L°V/ \ jAy» jjpi UJi Y^l j-rJl 

* * * + ■* ' 

-jjS JiSi (O v/ \ :SjI jj Jj j) j^il a-U OtJ lH j-ill 

/ ' B-"* , >■ j' 0 " * 0 Si * ' >■ | J' f S t 0«"S y' . t . j | j 

J J t ja * Ja.* jj3l .Jj LT 3 ’ (*■ (u^J* : VjJ c^j) 

^ p [: Vj k y [^ y ou> j* [_ &] 

* * * * * 

o—& ± x - ? <&h J-£ (4 h; 



j ^ jJG Jjj 

* * 

? X y ; I 
* " s i i 

■ aJOj ‘ 



P 5-J J*" ^ «-M 

JJl3 A_lj eA» J^jl Jj jlSi^Jl (j! [°VtO*l/\ 

*j toLii ^Jl CL^j A_fj ^JL£*j IJu] o JL^— i j j y 

+ + + X /> 

Ki Jii li] ^j^ii Ji A&j jS li [SL, fcj ^jJi o&Ji 

h?S. r; l( 1° ' ' 



[^ Alil J j_ J 

1 19. Dari Amr [bin Yahya 1/54], dari ayahnya, “Aku menyaksikan 
[pamanku 1/58] Amr bin Abi Hasan, [ia seringkali berwudhu], bertanya 
kepada Abdullah bin Zaid tentang wudhunya Nabi SAW. Abdullah pun 
minta dibawakan sebuah bejana [kuningan 1/57] berisi air, lalu ia pun 
berwudhu di hadapan mereka seperti wudhunya Nabi SAW. 
Dituangkaniah air dari bejana itu ke telapak tangannya, lalu ia membasuh 



44 Yaitu hadits yang akan disebutkan pada bab berikutnya yang menyebutkan tentang mengusap 
seluruh kepala. Oleh karena itu, Malik mengisyaratkan bahwa tidak cukup bila hanya 
mengusap sebagian kepala, dan ini adalah dalil yang paling kuat 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 127 1 




kedua tangannya tiga kali (dalam riwayat lain: dua kali) 45 , lalu 
memasukkan tangannya ke dalam bejana kemudian beikumur, 
beristinsyaq dan beristintsar [tiga kali dengan] tiga kali cidukan [air] 
[dengan menggunakan satu telapak tangan]. Kemudian memasukkan 
tangannya [dan menciduk air dengan tangannya itu] lalu membasuh 
wajahnya (tiga kali), kemudian membasuh kedua tangannya dua kali [- 
dua kali, 1/56, 57] hingga sikut. Lalu memasukkan lagi tangannya dan 
kemudian mengusap kepalanya dari depan ke arah belakang satu kali, 
[mulai dari bagian depan kepala latu diusapkan ke belakang kemudian 
balik lagi ke bagian depan yang dimana ia memulainya]. Selanjutnya 
membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kakinya. [Selesai itu ia 
berkata, “Begitulah wudhu Rasulullah SAW]. 



41. Bab: Menggunakan Air Sisa Wudhu Orang Lain 



1 J]| XS 



* Q * 



M <y- j-j* sb ~° l 



54.** Jarir bin Abdullah pemah menyuruh keluarganya untuk 
berwudhu dengan sisa air yang dipaka i bersiwak (gosok gigi). 




47. Abu Musa berkata, “Nabi SAW pemah minta dibawakan 
bejana kecil yang mirip tempayan berisi air. Lalu beliau mencuci kedua 
tangannya dan wajahnya talu mengeluarkan air dari mulutnya (ke dalam 
tempat itu}. Kemudian beliau berkata kepada keduanya, “Minumlah 
sebagian air itu dan usapkanlah ke wajah dan leher kalian. ” 



Saya katakan: “Ini ganjil, karena bertentangan dengan riwayat lainnya.” 

Disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Daruquthni (h. 15), ia mengatakan bahwa 
isnadnya shahih. 

' 47 Ini bagian dari Haditsnya yang disambungkan oleh pengarang pada kitab ke 64 bab 58. 



T28 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




-ij-ij JT (ixUj ojs-j — lA 



/ 



/ / 

.aSj^j Jkbji'ijir s J3i ty bij 



48. 48 Urwah mengatakan dari A1 Miswar dan tainnya, dan masing- 
masing saling membenarkan, bahwa apabila Nabi SAW berwudhu, maka 
para sahabat hampir saja saling membunuh untuk mendapatkan sisa air 
wudhunya. 



42. Bab 



(Haditsnya adalah hadits As-Saib bin Yazid, yang akan disebutkan 
pada kitab ke 28 bab 22). 

43. Bab: Berkumur dan Beristinsyaq Dari Satu Cidukan 

(Haditsnya adalah sebagian dari hadits Abdullahbin Yazid, yang 
telah disebutkan di muka, yaitu hadits nomor 119). 



44. Bab: Mengusap Kepala Satu Kali 
(Haditsnya adalah hadits Abdullah bin Yazid tersebut) 



45. Bab: Wudhunya Seorang Laki-Lald Bersama Isterinya, dan 

Sisa Air Wudhu Wanita 




55. 49 Umar pemah berwudhu dengan air panas. 56. 50 Dan dari 



Disambungkan oJeh pengarang pada kitab ke 54 bab 15. 

Disebutkan oleh $a’id bin Manshur dan Abdurrazaq serta yang lainnya, dengan i&nadshahih 
darinya secara beisambung. 

'°$yafi T i dan Abdurrazaq dengan isnad yang orang-orangnya tsiqah menyebutkan secara 
bersambung, tapi riwayat ini terputus, Namun A1 Isma’ili dan A1 Baihaqi dengan sanad jayyid 
menyebutkan secara bersambung juga. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 129 1 




rumah seorang wanita Nashrani. 






aUI OLij 



120. Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia berkata, “Dulu pada 
zaman Rasulullah SAW, kaum laki-laki dan kaum wanita wudhu 
bersama.” 51 



46. Bab: Nabi SAW Menuangkan Air Wudhunya kepada Orang 

yang Pingsan 



O-Jl 



J y 



* J 





I I 



jA, [a/v j] ~\r\ 



•r 




yj^ : $jj (^ĕj) ‘J^j* [^J^ ^J *J"? 



^ J |A 



* ^ 

* 



* 



&&] Jf*' V 0 VA/o S y^ji t ui^ l 



* J . 






0 



ji (A/ a Jj) ^ ? * [«^] [Jli 



A «Ll Jj^ J (U 5 E :«;,jj Jj) tk' 



s 9 J 



+ > X 



y 0« 



<^-b) Jp—$A $ (°'>' Q : Ji'jj yjj) w 






lii [i/v iH ioli] toiili l<& J>j p 5i'jj" 



£ f y^ yj ^ J 1 Jb J> £~» ^ 



r 



^ e J ^ 



.(^"■>Slj[ ^ Jd) cjja 



y XX 



121. Jabir mengatakan, “Rasulullah SAW datang [kepadaku 7/8] 
untuk menjengukku [tanpa menunggang keledai ataupun tunggangan 



51 Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, “dari satu tempat air, semuanya bersud dari 
situ.” Saya katakan, bahwa ini teijadi sebelum turunnya perintah hijab, Adapun setelahnya, 
inaka ditentukan tempat khusus untuk para istri dan wanita yang bukan mahram. 



130 8 — MukhtasharShatiihBukhari 




lainnya], saat itu aku sedang sakit, (dalam riwayat lain: Nabi SAW dan 
Abu Bakar menjengukku di Bani Salamah dengan beijalan kaki. Saat itu 
Nabi SAW mendapatiku 5/178) tidak sadarkan diri [lalu beliau meminta 
air], maka beliau pun berwudhu [dari air tersebut] lalu menuangkan 
(dalam riwayat lain: memercikkan 8/8) kepadaku dari air wudhunya, 
maka aku pun sadar (dalam riwayat lain: maka aku pun sadar) Lalu aku 
berkata, ‘Wahai Rasulullah, untuk siapakah warisan itu? Karena 
sesungguhnya aku tidak meninggalkan ayah dan tidak pula anak. (dalam 
riwayat lain: karena sesungguhnya aku mempunyai beberapa saudara 
perempuan.)” Lalu turunlah ayat faraidh (ayat tentang harta waris}. 
(Dalam riwayat lainnya: Kemudian beliau memercikan air kepadaku, 
maka aku pun sadar, [temyata aku dapati Nabi SAW 7/4], dan berkata, 
‘Apa perintahmu yang harus aku takukan terhadap hartaku, wahai 
Rasulullah? [bagaimana aku membagikan hartaku? tapi beliau tidak 
memberikan jawaban apa-apa kepadaku,] talu turunlah ayat, ‘Allah 
mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak- 
anakmu. ” {Qs. Aali ‘Imraan (4): 11} 



47. Bab: Mandi dan Wudhu dari Bejana, Kayu, dan Batu 



48. Bab: Wudhu dari Bejana Kecil 52 



49. Bab: Wudhu dengan Air Sebanyak Satu Mud 






.!uJL X. 






122. Dari Anas, berkata, “Nabi SAW pemah mandi dengan air 
sebanyak satu sha’ hingga lima mud, dan beliau juga pemah berwudhu 
dengan air sebanyak satu mud.” 



Yaitu tempat air yang terbuat dari kuningan atau batu seperd mangkok. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — fi3il 




50. Bab: Mengusap Khuff {semacam sepatu bot} 




* * 



123. Dari Abdullah bin Umar, dari Sa*d bin Abi Waqqash, dari 
Nabi SAW, bahwa beliau mengusap kedua khuff mitiknya. Abdullah bin 
Umar pemah bertanya kepada Umar tentang hal itu, makaUmarpun 
berkata, “Ya. Jika Sa’ad menceritakan kepadamu tentang sesuatu dari 
Nabi SAW, maka janganlah engkau tanyakan kepada yang lain.” 



*jii J] af 4 






•* * 



/ % + B * 







124, Dari Ja’far bin Am r bin Umayyah Adh-Dhamri, ia berkata, 
“Aku metihat Nabi SAW mengusap surban dan kedua khuffnya.” 



51. Bab: Memasukkan Kedua Kaki {ke Dalam KhutT} daia m 

Keadaan Suci 



(Hadits A1 Mughirah bin Syu’bah, yang akan disebutkan pada kitab 
ke 8 bab 7). 



52. Bab: Tidak Berwudhu karena Makan Daging Domba Atau 

Tepung 



... . r; . ... * jf ',>f 

J^jH tji j ic - ajJI J 01 -jpj j^J jr^- Ji^ 



51. 53 Abu Bakar, Umar, dan Utsman RA pemah memakan itu, dan 



53 . 



Ath-Thabrani dalam Musnad Asy-Syomiyyin Dienyebutkan secara bersambung dengan isnad 



132 1 — MukhtasharShahihBukhari 




mereka tidak berwudhu lagi. 



53. Bab: Berkumur Setelah Makan Tepung dan Tidak Berwudhu 

Lagi 



















0> X' 






J** 





x* 



‘u* 



<■* . r 

Ij 



, ii, p] Ji }ap^.h ^Ad <~ 



X" 



3 J 






125. Dari Suwaid bin An-Nu’man [salah seorang sahabat yang 
mengikuti baiat di bawah pohon 5/66], bahwa pada tahun Khaibar ia 
keluar bersama Rasulullah SAW [menuju Khaibar 6/213]. Ketika telah 
sampai di Shahba', yaitu daerah yang paling dekat (dalam riwayat lain: 
yaitu terrpat yang berdekatan) dengan Khaibar, beliau shalat (dalam 
riwayat lain: mereka shalat) Ashar. Kemudian [Nabi SAW] minta 
dibawakan bekal (dalam riwayat lain: makanan), tapi yang ada hanya roti 
{yang terbuat dari tepunggandum). Maka beliau pun menyuruhnya lalu 
roti itu dibasahi. Kemudian Rasulultah SAW makan, dan kami pun 
makan (dalam riwayat lain: kemudian betiau mengunyanya, maka kami 
pun mengunyah bersama beliau) [lalu kami minum 1/60]. Setelah itu 
beliau berdiri untuk shalat maghrib, [beliau minta dibawakan air] lalu 
berkumur, maka kami pun berkumur. Selanjutnya beliau shalat [bersama 
kami], tanpa berwudhu lagi. 



hasan dari mercka. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 133 1 




126. Dari Maimunah, bahwa Nabi SAW pemah makan paha 
kambing, kemudian beliau shalat tanpa berwudhu lagi. 



54. Bab: Haruskah Berkumur karena Minum Susu 



01 : JLJj 0 










c; ti 



127. Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasutullah SAW minum susu lahi 
beliau berkumur-kumur, kemudian beliau berkata, “Sesungguhnya susu 
itu mengandung lemak . " 



55. Bab: Wudhu karena Tidur, dan Pendapat Orang yang 
Menyatakan Tidak Perlunya Wudhu karena mengantuk Sekali 
atau Dua Kali atau Hilangnya Kesadaran Sebentar 



JLi' jij jJi l'i| : ju @ jl)l jjl j of Jilli > - > r A 






- > 






B ^ ^ «/> 

/ ^ I J' S/ 0 «a D * 









j * 






128. Dari Aisyah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika seorang 
di antara kalian mengantuk ketika ia sedang shalat, maka hendakiah ia 
tidur sampai mengantuknya hilang. Jika seseorang di antara kalian 
shalat dalam keadaan mengantuk, maka dia tidak sadar, dan mungkin 
saja ia mau memohon ampunan, tapi malah mencaci dirinya. " 




fl34 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




129. Dari Anas, dari Nabi SAW, bersabda, "Jika seseorang 
mengantuk ketika shalat, maka hmdaklah ia tidur, sehingga ia 
mengetahui apa yang dibacanya. ” 



56. Bab: Berwudbu Bukan karena Hadats 






* 




130. Dari Anas, mengatakan, bahwasanya Nabi SAW berwudhu 
untuk setiap shalat. Aku berkata, “Bagaimana yang kalian lakukan?” la 
berkata, “Cukup bagi seseorang di antara kita sekali wudhu selama tidak 
berhadats.” 



57. Bab: Termasuk Dosa Besar Bila Buang Air Kecil Ti 

Menjaga Kesucian dari Percikannya 



jr - ^ f 

aJJ| ^-iSl Jtdi 

' r r ” y x 

^ — £ :Jl — 5 tjjir Oijiij oCiij [^/x — ' 

f / *■ y 



:S»jj Jj) * o# ^4 v oir c[aVv ^3 3Vj] 



a — 1 



J ^ 



i l^jj) [^j] 









a 



J — * ls^ Cr^ 9 -?* i^J) o* 

of :jl ; ?lii ci r ^ J)l J^ U' :i3 J-Si S^Lf J 



a ■ . — . >■ J o— — . ^ * 



B £ — 0 •£ / . 

1 " * | 1 1 | 1 ^ '^ 4 '' * I i - '' i" ' 

,U**J Jl jl U*--J j|J Li u^p 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 135 1 




121. Dari Ibnu Abbas, berkata, “Suatu ketika, Nabi SAW melewati 
sebuah kebun di antara kebun-kebun Madinah, lalu beliau mendengar 
suara dua orang yang tengah disiksa di dalam kubur mereka, maka Nabi 
SAW bersabda, [ “Sesungguhnya keduanya 2/99 ] sedang disiksa. 
Keduanya tidak disiksa karena dosa besar {dalam anggapan 
keduanya}. " Kemudian beliau berkata, [‘‘Padahal demddan, itukarena 
dosa besar 7/86], salah seorang dari keduanya {disiksa} karena tidak 
menjaga kesucian dari percikan kencingnya (dalam riwayat lain: dari air 
kencing ) sementara yang seorang lagi karena sering mengadu domba. ” 
Selanjutnya beliau minta diambilkan pelepah kurma [yang masih basah] 
(dalam riwayat lain: dahan kurma] lalu beliau membelahnya menjadi dua, 
(dalam riwayat lain: memecahnya menjadi dua) dan masing-masing 
diletakkan di atas kedua kuburan tersebut Ditanyakan kepadanya, 
“Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu?” Nabi SAW 
menjawab, “Mudah-mudahan bisa meringankan siksa mereka selama 
belum mengering. ” 



58. Bab: Membersihkan Kencing 



m ‘J* JUj - i a 

48. 54 Nabi SAW berkata kepada penghuni kuburan, bahwa ia tidak 
menjaga kesucian dari percikan air kencingnya. Beliau tidak menyebut- 
kan selain kencing manusia. 



60. Bab: Nabi SAW dan Para Sababat Membiarkan Seorang 
Badui yang Kencing di Masjid Sampai Selesai Kencingnya 

(Bagian dari hadits Anas, yang akan disebutkan pada bab 62) 



i4 Saya katakan: Tetah disebutkan secara bersambung oleh pengarang padabab sebetumnya. 



1 1361 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




61. Bab: Menyiram (Bekas) Kencing di Masjid 



Ir' — ifjd J-Jji j jii s ^i>f : jii i>;> J>-\rr 







Jll jUi (^. r/v Ali Jjl jlii ^j) 



Cjli f.L* ^ t C. jjjj ^ t^ij* [ f ] 



' ' /' 



!? / o* e 






(^J Oi^^* 



132. Dari Abu Hurairah, berkata, “Seorang badui berdiri lalu 
kencing di dalam masjid, lalu orang-orang mencegahnya (dalam riwayat 
lain: lalu orang-orang menuju ke arahnya untuk menangkapnya di situ 
7/102), tapi Nabi SAW berkata kepada mereka, ‘Tiiarkan dia, dan 
siramkan seember air pada kencingnya, atau setimba air. Sesungguhnya 
kalian diutus untuk memberi kemudahan, dan katian tidak diutus untuk 
membuat kesulitan . " 



62. Bab: Menyiramkan Air pada Air Kencing 



t-bd 



0 



ji usb, j jd Li>f fii :jis 




(*l\/\ «>j :Jlii :<^>f ji> jj) *J)I .» 










y» >f il£ [a • /v »' 




133. Dari Anas bin Malik, berkata, “Datang seorang badui lalu 
kencing di salah satu sudut masjid, maka orang-orang membentaknya. 
Namun Nabi SAW mencegah mereka. (Dalam riwayat lain: beliau 
berkata, “Biarkan dia, 1/61) \jangantah katian membentaknya. "J. Setelah 
ia menyelesaikan kencingnya, Nabi SAW memerintahkan untuk 
diambilkan setimba (dalam riwayat lain: seember) air untuk disiramkan 
(dalam riwayat lain: dituangkan) di atasnya.” 



MukhtasharShahihBukhari — 1 137 B 




63. Bab: Kencing Bayi Laki-Laki 



oi — Ji\ oir] :ciu Qif 'J-\n 

•r * / 



# i 



: j— i*jj ^r.;) J». J J I ' ° "'/y — 9 

:\_a Ljd iiii cjij? ji jd (v\/v 

> ^ ^ I' y y* *■ / 

[iU u 



134. Dari Aisyah, Ummul Mukminin, bahwa ia berkata, [“Nabi 
SAW pemah diserahi anak-anak lalu beliau pun mendoakan mereka. Lalu 
7/136] Rasulullah SAW diserahi seorang anak (dalam riwayat lain: 
meletakkan seorang anak di pangkuannya untuk ditahnik 55 7/76), tetapi 
tiba-tiba anak itu kencing dan mengenai pakaian beliau. Lalu beliau 
minta diambilkan air, kemudian beliau memercikkannya, [beliau tidak 
mencucinya].” 








r * ^ , y y 






/ y 



-+ a 1 ^ I «. I ^ I | Q * 4 ^ Ol ^ 

^uJ LpJU 4 j jpj JLi 0^t> U 4J-P 



6 ^ fl i Bi/ i" . 



133. Dari Ummu Qais binti Mihshan, bahwa ia membawa anaknya 
yang masih kecil dan belum memakan makanan apa-apa kepada 
Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mendudukkannya di atas 
pangkuannya, dan tiba-tiba anak itu kencing di atas pakaiannya. Beliau 
lalu minta diambilkan air, dan memercikkannya (dalam riwayat lain: 
memercikkan padanya) dan tidak mencucinya. 



i5 Tahnik adalah mengoleskan madu alau kurma yang telah dihaluskan ke muhit bayi bagian 
alas. 



1 138 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





64. Bab: Kenclng 



iri atau Jongkok 



(Hadits Hudzaifah pada bab 66) 



65. Bab: Kencing di Samping Teman atau Beriindung di Balik 

Dinding 



(Haditsnya adalah bagian hadits Hudzaifah tersebut) 



66. Bab: Kencing di Tempat Pembuangan Sampah 



J^>' ^ ;\ Oir : J15 Jjij j ^ - \r\ 



i £ 



Jl — Si 



i + j' t 




[^] 



f '■>! ^ ^ ^! : Jj^j 

S X- * 

r i ' ^ ^ ^ ( ^ St, . ^ o 'i * | > e f J J 

^ L» I j L 4dlp 4Ji)l Lil j | ‘ — ji AIJ ! 4 jSj Jl>- 

X" 

i Ui" ^LSi t ^ 



- r" * 



jJ 1 9 f ,J>- A*AP JLP t«Ss(iJ ^JI jtiu <U> OJLili 



t» cLi 




136. Dari Abu Wail, berkata, “Abu Musa AI Asy’ari sangat keras 
terhadap masalah kencing, ia berkata, ‘Sesungguhnya bani Israil,jika 
pakaian seorang di antara mereka terkena air kencing, maka mereka 
memotongnya,’ lalu Hudzaifah berkata, ‘Mudah-mudahan ia bisa diam. 
[Aku ingat, kala itu aku bersama Nabi SAW beijalan-jalan, lalu beliau 
menghampiri tempat pembuangan sampah 56 orang-orang di balik sebuah 
dinding. Beliau berdiri seperti berdirinya seseorang di antara kalian, lalu 
beliau kencing [sambil berdiri], maka aku menjauh dari beliau. Tapi 
beliau mengisyaratkan kepadaku, maka aku pun menghampirinya, dan 
berdiri di sampingnya sampai beliau selesai], [kemudian beliau minta 



16 Yaitu tempat sampah di halaman perkampungan untuk para penduduknya. Biasanya tempat 
tersebut mudah digunakan untuk buang air kecil, karena percikannya tidak mengenai 
orangnya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 139 B 




dibawakan air, maka aku pun membawakannya, latu beliau pun 
berwudhu].” 



67. Bab: Mencuci Darah 



jC» jl oili- :cJU y* - > rv 



>Lt sf>l aUI J C :cJUi (U*-j j*Lp aUI 






* * 



x »■ >. 



U ? i V :jjLj aUI JL aUI JUi S^CoJl 



^ J f A' >] HCJ ^POi 



* I i'- * l'-f 



tiJGl lili 



^ * 



(Y^/ ) Uj^5 'X\ 3J ^j) ^>>f blj [A il\ 1*j 






SiC= JSO Ji Jlij :Jli Jt ^ ^JI 



,ci j iu> 



137. Dari Aisyah, berkata, “Fathimah binti Abi Hubaisydatang 
kepada Nabi SAW dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku seorang wanita 
yang haid tapi tidak kunjung suci. Apakah aku harus meninggalkan 
shalat?’ Rasulullah SAW bersabda, “Tidak, karena itu adalah penyakit, 
itu bukan haid. Jika datang saat haidmu maka tinggalkanlah shalat 
{sejumlah hari yang biasanya engkau mengalami haid 1/84], dan jika 
masa itu telah berlalu (dalam riwayat lain: jika jumlah tersebut telah 
terlewati 1/84) maka cucilah darah darimu kemudian shalatlah, dan 
berwudhulah untuk setiap shalat sampai tiba waktunya. ’’ 



1 140 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




68. Bab: Mencuci Mani dan Mengeriknya, serta Mencuci yang 

Terkena Sesuatu dari Wanita 



L. lyal ^ LJl Lit- : Jii jCJ oULL Ji- - > T A 



* • t , * 



1* * * * 



J aUI aJJi J jLj ^ iL»pl LJT :LJUi V v >Jl 



/ „> #4, 



0 /* s ** 



/ jr 



. t UJl £Aj yj jLiJl Jlj StsCaJl (jJj 



138. Dari S u lai man bin Yasar, berkata, “Aku bertanya kepada 
Aisyah tentang mani yang mengenai pakaian?” Ia menjawab, “Aku 
mencucinya dari pakaian Rasulullah SAW, lalu beliau keluar untuk 
shalat, sementara air bekas cucian itu masih tampak di kainnya.” 



69. Bab: Mencuci Bekas Junub atau Lainnya tetapi Bekasnya 

Tidak Hilang 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah sebelumnya) 



70. Bab: Kencing Unta, Binatang Ternak, Kambing dan 

Kandangnya 



:J| — si 




J\ hjj J b i/, JrJ yJ J^>3 _oA 







£ 










58. 57 Abu Musa pemah shalat di Darul Barid dan tempat 
pembuangan sampah, sementara tanah Iapang berada di sampingnya. Ia 
berkata, “Baik di sini maupun di sana, sama saja.” 



ST ' Disambungkan oleh Abu Na*im, guninya At Bukhari, daiam Kitabus Shalah dengan sanad 
shohih darinya, dan juga oleh Sufyan Ats-Tsauri darinya seperti hadits tersebut. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 141 1 




(j— ? [' Wv OlS'] :Jli iUC* ^ [> - \ 

■* * / / 

t^->' J*] [v y/i aiC] (V « /® *£> j ^j) 

' ^ ^ ^ T * 

( Wa : ^ i jj ^j) ji-j 



‘[' — tfji] JiJyj Jif JSo ^ij t p> >f b ? l <5ll y U :»yui 






('>^^1 :Cljj jj) 'jj=*' [— »] [jitaJ' '‘/'S'] (.— i) 

i &f iit j>-j i; Jui] [iUj o[ ijis \°J^ il £ ^jjj 



j 



/ / > ^ 



i" jli>fi [f 'jji [jjJJb 'JkL- ’jf |J 5 Jbr' L. : Jii tic. 



?S-UaJ' Jj' iyt jf yj t/^S* : ^*JJ ijj) rjb (>"J J* - i>^ 

>V >r “ ^ y 1 

lL*f j»J 'y>*] 'j^B^ <X&Q \ J ityyj jrj 'ji >i ^fj (' ^v/Y 
-* r + 

' iL-*l [ly^j ( ^irf -x( }J Js> ^ ^ [^T, 



jj) '>£-'j (Jlj J]l Jj yil '^p'j tjB [y^LCl 



Oi - 



0 ^ ^ «» * * 



A — L' JJ t>l] <y>a]' :jd'jj jj) i>J' ^ (^ji" :ji'jj 



^ D ^ x'x' 



* «« 



: JJ ^ j) C^J 1 l (»^ t,s! [>W'] J ^ 1 J j' t,s! [(*-£- J 

J a J ° ^ ^ po «'■ r' ^"1 B r . / $|. 

~*J (H — f-S^' Cf** Lf-ft y“W 

li ^L«*j (^i rjjtjj ^j) ^4-^' 0 Jj^J : ^Jj jj) 



V r" 0 



# ^ 

jyiJ j jSliLj o yj' ' jiJlj t [y^*jj>o jj (j] t(l^» (^L>^i 



-T 



O I f n <*p|£^ 






(Sji-J^l 'oj^i : Jj*> >J) [jjCi; f jC J 4^ Lj> 

f " «■ " * 

4'? &] A’& &i J [jj> Jt W J-l 




J' i] [bCi >J^I ^ '>-j] -ij—jJ aL' 'jij^J -> 'jj^J 

1— T> Sit -u^ J« * of ^ ^ r*- 



1 142 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




i } l!f : jia ,iii &iS M ^i liii 

J> — f i»f bvr iui y i; iii-i JfcJ : siis JV3] [ii* 



*■ # ^ ^ A f 

i' o ^ > ,<■* 0 * <■' Ji ^ i/ 5* 



iU> 



<3il 







>4 e 

# * 



*3i 01 liiij :S^l3 Jli] -o * 



x* 

0 






' ' , ' 



139. Dari Anas, ia berkata, “Datang orang-orang [di antara mereka 
ada yang sakit 7/13] dari suku Ukl atau Urainah (dalam riwayat lain: dan 
suku Urainah) [mereka berdelapan 4/22] [kepada Nabi SAW dan mereka 
mengaku Islam (dalam riwayat lain: kemudian mereka memeluk Islam 
8/19), mereka berkata, “Wahai Nabi Allah, kami orang-oiang yang 
sengsara, tapi kami bukan orang-orang diaun], [berilah kami tempat dan 
berilah kami makan], [mereka bertempat di beranda], lalu mereka tidak 
suka tinggal (dalam riwayat lain: mereka tidak coook dengan tempat) di 
Madinah, (dalam riwayat lain: Ketika mereka bangun pagi, mereka 
mengatakan, “madinah tidak nyaman”], [lalu mereka berkata, “Wahai 
Rasulullah, antarlah kami dengan kendaraan!” 58 beliau berkata, “Aku 
ddak menemukannya untuk kalian, kecuali kalian menemukan kumpulan 
unta 59 ] [dan penggembala], lalu Nabi SAW menyuruh untuk membawa 
beberapa unta yang banyak air susunya, (dalam riwayat iain: Nabi SAW 
mengecualikan mereka untuk membawa unta sedekah, 2/137) agar 
mereka dapat meminum air kencing dan air susunya. Setelah mereka 
mereka bertolak, [mereka pun meminum air kencing dan susunya]. 
Setelah mereka sehat kembali (dalam riwayat lain: setelah tubuh mereka 
segar kembali) [dan tubuh mereka gemuk] [mereka kembali kufur setelah 
Isiam, lalu] mereka membunuh penggembala yang ditugasi Nabi SAW, 
dan menghalau temaknya (dalam riwayat lain: unta-untanya). Berita ini 
sampai (dalam riwayat lain: teriakan) kepada Nabi SAW di pagi hari, lalu 
beliau mengutus [utusan] mencari jejak mereka, ketika hari muiai siang 
(dalam riwayat lain: ketika hari mulai bergerak) rnereka sudah 
tertangkap, [lalu beliau memerintahkan agar mereka] dipotong tangan 
dan kakinya, mata mereka ditusuk (dalam riwayat lain: dicukil), (dalam 
riwayat lain: kemudian beliau memerintahkan untuk memanaskan paku 
besi lalu ditusukkan pada mereka), [namun mereka tidak distrika dengan 
itu]. Selanjutnya mereka dijemur di bawah terik panas matahari, dan 
ketika mereka minta minum, mereka tidak diberi minum. [Kemudian aku 



'yakni unta. 

- Yaitu sekumputan unta yangjumlahnya antara dua hingga sembilan. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — li43| 





melihat salah seorang di antara mereka mengisap tanah dengan lidahnya 
(dalam riwayat lain: menggigit batu) [sampai mereka mati dalam keadaan 
seperti itu].Abu Qilabah mengatakan, “Mereka [adalah kaum yang] telah 
mencuri, membunuh, kufur setelah beriman dan memerangi Allah dan 
Rasul-Nya, [serta membuat kerusakan di muka bumi.”] [Salam bin 
Miskin mengatakan, “Diceritakan kepadaku, bahwa al Hajjaj berkata 
kepada Anas, “Diceritakan kepadaku tentang kerasnya hukumanNabi 
SAW, lalu aku menceritakan itu sehingga sampai kepada A1 Hasan, ia 
pun berkata, “Aku harap ia tidak menceritakannya.” [Qatadah 
mengatakan, “Diceritakan kepadaku oleh Muhammad bin Sirin, bahwa 
itu teijadi sebelum turunnya ayat hudud (hukuman),”] 50. 60 [Qatadah 
beikata, “Dis am p aikan kepada kami, bahwa setelah itu Nabi SAW 
menganjuikan untuk bersedekah dan melarang yang semacam itu.”] 








140. Dari Anas, ia berkata, “Nabi SAW pemah mengerjakan shalat 
di kandang domba sebelum dibangutmya masjid.” 



71. Bab: Najis Yang Jatuh Ke Dalam Minyak Samin Atau Ai 



-t . y jf jf pL p' c 'Ji ii >jii jiij -o* 

f dif j ^i -n .gdi Ji ii : iid- juj 






* 

# 4 . 






X? -tr-tY .L-t y. ojjj Sf 



' 60 Ungkapan ini disambungkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Qatadah dari A1 Hasan dari 
Hiyaj bin Imran bin Imran bin Hushain dan dari Samrah secara mariu’ tanpa lafazh (db 
Sanadnya kuat sebagaimana disebutkan oleh A1 Hafizh IbnuHajar(7/369). 



1 1441 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




Artinya, Az-Zuhri berkata, ‘Tidak apa-apa dengan air selama rasa, 
bau atau wamanya tidak berubah.” 60. 1 A1 Hammad berkata, “Tidak apa- 
apa dengan bulu bangkai. 61. Az-Zuhri beikata sehubungan dengan 
tulang bangkai -seperti gajah dan semisalnya, “Aku mendapatkan para 
ulama dahulu menggunakannya sebagai sisir dan menjadikannya sebagai 
minyak rambut, tanpa mempermasalahkannya.” 62-63. 3 Ibnu Sirin dan 
Ibrahim berkata, ‘Tidak mengapa memperd agan gkan gading.” 








4 

:aAjj \jtj3 :Jlii c 



* c -■ 



* 



M 






&SJ oii :Olij Ji] I Jk'j M Cj 



* i ^ ^ o ^ 




141, Dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, bahwa Rasulullah S AW 
pemah ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Beliau 
menjawab, " Lemparkanlah tikus itu (dalam riwayat lain: Ambillah tikus 
itu) dan buanglah minyak yang disekitamya, lalu makantah minyak 
samin itu” [Dikatakan kepada Sutyan, bahwa Ma’mar menceritakan 
kepadanya dari Zuhri, dari Sa’id bin Musayyab, dan dari Abu Hurairah. 
Laiu Sulyan berkata, u Aku tidak mendengar Zuhri mengatakannya, tapi 
dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, dari Maimunah, dariNabiSAW, dan 
aku memang pemah mendengar darinya beberapa kali.” 6/232J 4 

61 Di&ebutkan oleh Abdurrazaq dengan sanad shahih darinya secaia bersambung, yaitu 
Hammad bin Abu Sulaiman A1 Faqih, 
w A1 Hafizh tidak mengeluaikannya_ 

61 Atsar Ibnu Sirin disambungkan seperti itu oleb Abdunazaq, sedangkan atsar Ibrahim tidak 
dikeluaikan oleh A1 Hafizh, dan beliau menjelaskan bahwa As-Sarakhsi tidak 
menyebutkan Ibrahim dalam riwayatnya, dan para perawi tidak banyak meriwayatkan dari 
AlPirabri 

64 Saya katakan: Sufyah *yakni lbnu Ayyinah- mengisyaiatkan keraguan Ma*mar dalam 
meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari lbnu A1 Musayyab* dari Abi Huiaiiah, dan 
mengisyaiatkai) bahwa riwayat yang beisih {tidak ada keraguannya) adalah yang 
diriwayatkannya dari az Zuhri itu -dan didengar darinya berkali-kali- dari Ubaidillah dari 
Ibnu Abbas dari Maimunah. Karena itu, At-Tirmidzi menukil dari Al Bukhari, bahwa 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 145 1 





i - ■ * i d * t, ** Ts* 'u- * s i. - f » ' 

<J, 1*4^' (^s JT :Jb ^>1 Ojtj» ^l ^ - \ i Y 









Aill J*; 1- J As~l V O^U (^**^ (^^'j > u)j) 



/ X 1 

D 0 J x+ 



x" x y 

jX X" 



X* 



il — '<L£ jP&Jl (*_jj (Y . i/f Nt -<£> J* ^ Js-\ 

* X- X ■* ' ^ ' 



£ + ' 



* f 



y> j:jl>4 J) ->> C^I jy 0>I & 4Li5 

' w " ^ * ' 

.^JC*Ji (\rWt 



0 / j J / ^ J y , * 

» i. . e i . o . . jp *£ 



142. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Setiap 
luka yang diderita oleh seorang muslim di jalan Allah (dalam riwayat 
lain: *'Demi Dzatyang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang 
terluka ji sabilillah -Allah lebih mengetahui siapa yang terluka fi 
sabilillah- kecuali 3/204) Pada hari kiamat nanti luka itu akan seperti 
semula, jika ditusuk akan mengeluarkan darah. Wamannya wama darah 
(merah), namun aromanya adalah aroma (dalam riwayat lain: baunya 
adalah bau ) minyak kesturi. " 



72. Bab: Air yang Tidak Mengalir (Tergenang) 



* * 



^ a ^ ^ a 

» + »i' > 



f > J . / 

|X * . 1» J 



•iti jt—i V ^ jJi .liJi | Jt 



143. Dari Abu Hurairah, bahwasanya ia mendengar Rasulullah 
S AW bersabda, "Hendaknya seseorang di antara kalilan tidak buang air 
kecil di airyang tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. ” 



jalur Mu’ammar ini salah» adapun riwayat yang bersih {tidak ada keraguannya) adalah 
riwayat Az*Zuhri dari jalur Maimunah. A1 Hafizh mengatakan, “Adz-Dzahli menyatakan 
bahwa kedua jalan teisebut adalah shahih” Demikian kecenderingan pendapat A1 Hafizh* 
Adapun menunit saya adalah seperti pendapat pengarang, sebagaimana yang telah saya 
teliti dalam kitab^d/i-DAo'^ (1532). 



1 146 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





73. Bab: Apabila Diletakkan Kotoran atau Bangkai Di Punggung 
Orang yang Sedang Shalat, Maka Shalatnya Tidak Batal 




' _ . " >■ " __ J* J- jr 

^J ( J*J Jiy Jt tJb b I J** ui' 'J' 5 J “1 * 



D / 



/ . » . " 

£»> j J 



jl r> J-H>‘ SH— j' -Vi-T JiSC. 



. V dpf ju p jf jtjj' >J jf 



0 ^ 



64. 5 Apabila Ibnu Umar melihat darah menempel pada pakaiannya, 
maka ia m enan g gal kann ya kemudian meianjutkan shalatnya. 6S-66. 6 Ibnu 
A1 Musayyab dan Asy-Sya’bi mengatakan, “Jika seseorang sedang 
shalat, sementara ada darah atau bekas junub di pakaiannya, atau temyata 
ia menghadap ke arah selain kiblat, atau bertayammum {karena tidak 
mendapatkan air yang cukup untuk bersuci} , lalu ia shalat, namun setelah 
selesai shalat ia mendapatkan air {yang cukup untuk bersuci}, maka ia 
tidak periu mengulang shalatnya. 



O Jl JLP OlT Ol 4 j0j>- 



S o 






m ^ M ,j*j^* ^ jjTj [rrt/r JJp 

" 0 

it O J 4 <t Jf J J ^ 

-e-^i Jjj* ^j^j IJ ~ij> j* a^j J^- y.' '-*i'jj l3j) 



j-t £5 [ i n / \ V>' Jl a# 2 vf| (& 



J J 






>■ > 



J D 






> > > 



l# 

lll 



Jtr-b* <J* Ji Jj) uri 

AJ [v \j i JaX* ,^1 (jj Cip] 



S > J 



if ii d J jii- => Jt fj) a^. > >3 



^_ij) Ji J-Jj OjSiJi: ijJm jb U£. ^ ias- y 



> J 



J > > > 



> > > ^ 



65 Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah secara bersambung dengai sanad shahih darinya. 

66 65-66. Abdurrazaq dan Sa’id bin Manshur serta Ibnu Abi Syaibah secara bersambung 
dengan sanad shahih dari keduanya secara terpisah. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 147 B 





4 . ' 

J&r \ ^ 



J J 



+ V 



kij-i» y a 



X\ 









4 / 
«-• ' n «i* 



>■ 



>■ 



jy^i yj-!li Wjj 3j) CWi 5it Zlj Sl 



O /Jj X 






f» ^ / 

Q i 0 > o ^ ^ i . 



1 ° ^ ° i"'*. 

. h ] ■ 



« h!'-' _ > 

. K' O K- J > 



*(*'k“ J ' p-te^ ^-^»'j] (j* OJJ-jJai J CUlJli (cfj 

K* K'/ / 

ji — -i] ku-Ij aUI Jj-«j pij [iAJi Jp u-pj :5jIjj i^j 

4-1p 4 UI aUI J L*-U [o/o LpJi 



/ / x / 



ui lil li ^ ^ii oiy . jo!> idi $# : jii ( nCU» 



£li£_. 



-> 0 



/ j 1 y y 



^ -H 






in*, [A* a idi 












( k # / 'J * f f. * ^ 0 t*" |/ 

t^U 1 yi ((^' j' ^j^' tjj t^lj IJjljj t)j) v*j t^» (ji ^JjJlj 



^ ^JLJly :[Ai Jtf J®l ^ SjllPj 

' r -* / 

t . /3 t^b i_Ji i_JLaJl , j , XX <Ul J J- , Op '*, 



K- O - 



> > 



0 



P ' 

1,0 ^ ^ 0 



■[&~ 



0 / 0 J 






K-K* 



J* . ^ ,k y 









^ ai j j- j jii . [ijU- u>; oir j t ^iiji 

foi ^UJI L\xj u 






> » 






V P 



144. Dari Abdullah bin Mas’ud, bahwa ketika Nabi SAW 
melaksanakan shalat di Baitullah, [di bawah naungan Ka’bah, 3/234] ada 
Abu Jahal dan beberapa kawannya sedang duduk. Salah seorang mereka 
berkata kepada yang lainnya: (dalam riwayat lain: ada Abu Jahal dan 
beberapa orang Quraisy -sementara ada sembelihan di salah satu sudut 
Ka’bah-) [‘Tidakkah kalian melihat orang yang menunjukkan diri ini? 
1/131] Siapa di antara kalian yang mau membawakan kantong (isi perut) 
sembelihan bani Fulan, (dalam riwayat lain: membawakan isi 
sembelihan, darahnya dan kantongnya) lalu melemparkannya di atas 
punggung Muhammad ketika ia sujud?” Lalu beranjaklah orang paiing 



148 j — Mukhtashar Shahih Bukhari 




celaka di antara mereka, [Uqban bin Abi Mui’th 4/71] lalu kembali 
dengan membawa itu. Ia mulai mengintai, sampai ketika Nabi SAW 
sujud ia meletakkanya di atas punggung beliau di antara kedua 
pundaknya. Aku sendiri melihat peristiwa itu, namun aku tidak bisa 
berbuat apa-apa untuk mencegahnya. Setelah itu mereka tertawa 
terpingkai-pingkal dan sambil dorong-mendorong di antara mereka 
(dalam riwayat lain: sampai miring-miring dan sempoyongan, sehingga 
saling bergeser tempat di antara mereka) [karena sangat dalamnya tawa 
mereka]. Sementara itu Rasulullah SAW tetap sujud sampai Fathimah 
menghampirinya (dalam riwayat lain: sampai ada seseorang, yaitu 
Juwairiyah yang beranjak menuju Fathimah, lalu berusaha ) membuang 
kotoran itu dari punggung beliau. [Kemudian Fathimah menoleh ke arah 
mereka dan mencaci mereka. Dalam riwayat lain: Ia membentak 
menanyakan siapa yang berbuat itu]. Selanjutnya beliau men gan g ka t 
kepalanya, lalu [menghadap ke Ka’bah dan berdoa 5/5] (dalam riwayat 
lain: Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan shalatnya) beliau berkata, 
“Ya Allah, lakukan sesuatu terhadap Quraisy. " tiga kali. Hal ini 
menyesakkan dada mereka, karena beliau mendoakan keburukan bagi 
mereka. Dalam pandangan mereka, doa di negeri itu adalah doa yang 
dikabulkan. Kemudian beliau menyebutkan, “Ya Allah lakukan sesuatu 
terhadap Abu Jahal [bin HisyamJ, lakukan sesuatu terhadap Utbah bin 
Rabi 'ah, Syaibah bin Rabi 'ah, Al Walid bin Utbah, Umayyah (dalam 
riwayat lain: dan Ubay dalam riwayat lainnya lagi: atau Ubay ) bin 
Khalaf, Uqbah bin Mui’th dan Imarah bin Al Walid. ” [Abdullah} 
berkata, “Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku 
melihat orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu 
terpelanting ke lubang, yaitu lubang Badar. (dalam riwayat lain: Sungguh 
aku melihat mereka terbunuh dalam perang Badar [kemudian mereka 
ditarik], ialu dilemparkan ke dalam sumur, kecuali Umayyah atau Ubay, 
karena ia seorang yang gemuk, maka ketika orang-orang menyeretnya, 
terpotong-potonglah tubuhnya sebelum dilemparkan ke daiam sumur, 
[mereka telah dirubah oleh matahari ketika hari sangat panas]. 
[Kemudian Rasulullah SAW bersabda , " Laknat menyertai orang-orang 
ycmg ada di dalam lubang itu. " 



74. Bab: Ludah, Ingus, dan Sejenisnya yang Mengenai 



©I !■* # S 



z z o >■ ^ e i. z „ o > 



J ^ 1UI Olj^j jiLj-Jl j. ij> JU -0\ 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 149 1 




* f ^ 

/ ^ / j/ 









cik; aUi jg yi ^j; ^ (^oJJi ?*) & 



/ o ^ ^ ^ ^ . 

I' * *y ll/ , # J 



.•aWj l^ illii ^ Jij LiT VI 






51. 7 Urwah berkata, dari ,A1 Miswar dan Marwan, “Nabi SAW 
keluar pada masa perdamaian Hudaibiyah -demikian ia menuturkan 
hadits- Tidaklah Nabi SAW berdahak dan mengeluarkan dahak kecuali 
jatuh ke tangan seseorang di antara mereka (para sahabat} , lalu orang itu 
menggosokkannya ke wajah dan kulitnya. 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas bin Malik, yang akan 
disebutkan pada kitab ke 8 bab 29). 



75. Bab: Larangan Wudhu dengan Air Perasan Anggur atau 

Sesuatu yang Memabukkan 



Jjfj 1 4i ^ J — t A — t V 



Ji\j S& «>jil ' M ‘J\ LJ 'JJl\ juj -H 



67-68. 8 Ai Hasan dan Abu Ya’la tidak menyukai hal itu. 

69. 9 Atha’ berkata, ‘Tayamum lebih aku sukai daripada berwudhu 
dengan air perasan anggur atau susu. ” 



76. Bab: Wanita Mencuci Darah pada Wajah Ayahnya 



JJj Ji I op J JU j -v 



70. 10 Abu A1 Aliyah berkata, “Usaplah ka kik u yang sakit ini.” 



67 ' Ini adalab bagian dari hadits panjang tentang perdamaian Hudaibiyah, yang akan 
disebutkan pada kitab ke 54 bab 15. 

68 67 dan 68. Atsar Al Hasan disambungkan oleh lbmi Abi Syaibah dan Abdunazaq dari dua 
jalur darinya seperti itiL Adapun atsar Abu AI Aliyah disambungkan oleh Abu Daud dan 
Abu Ubaid dengan sanad shahih darinya seperti itu. Ini disebutkan dalam shahih Abi 
Daud (87). 

w ’ Disebutjakan juga secara bersambung oleh Abdu Daud juga. Lihat kitab shahihnya (77). 

70 Disebutkan oleh Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih darinya secara 



1 150 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





(Haditsnya adalah hadits Saha! bin Sa’ad, pada kitab 64 A1 
Maghazi bab ke24) 



77. Bab: Siwak 



& a» 'Jk & L, y jiSj -OT 

52. 11 Ibnu Abbas berkata, “Ketika aku menginap di rumah Nabi 
SAW, beliau membersihkan giginya (dengan siwak}.” 12 







145. Dari Hudzaifah, dia berkata, “Nabi SAW apabila bangun malam 
[untuk shalat tahajjud 2/45], maka beliau menggosok mulutnya dengan 
siwak. 



78. Bab: Memberikan Siwak kepada yang Lebih Besar 



; cilij-o iipf Jj : jii m of 'J J\ oi -or 

:y_J J-ii tiljd 

•t^? Ji ^ 



bersambung. 

TL Telah disebutkan oleh pengarang pada hadits nomor 92. 

^ Saya katakan, “Hadits L>f Sf jJ) dikeluarkan oleh pengarang pada kiiab 1 1, yang 

insya AUah akan discbutkan pada bab 9. 



MukhtasharShahihBukhari — Itsi j 




53.' Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "Akumimpi 
bersiwak, lalu datanglah dua orang laki-laki kepadaku. Salah satunya 
lebih besar, maka aku akcm memberikan siwak itu kepada yang lebih 
kecil. Kemudian dikatakan kepadaku, ‘Serahkan kepada yang lebih 
besar. " Lalu aku pun menyerahhannya kepadayang lebih besar. " 



79. Bab: Keutamaan Orang yang Tidur dalam Keadaan 

Berwudhu 



* * 



lil -j 4&I ^l : J13 jli ^ cljJl ^ - ) i 1 



* + * * 



iiL, ji j bCjj •! 



lT-JI 



L' ^ ^ $-*-jj (Jijl cJlL-IJ c-LL- 1 |*-fUl) 



v iL4i Jij 4i c? 4 LtJ j 4i is 4 4i 









iLlLj ci>1 c^jJi JjubC 14L1 ijGi ^i iii. ^ ti 

x X 1 / y " if ^ 



; :*> yij) 4i iub' Li 4 [i 4 ] A ci.jf ysjJi 



>t j [|>! 01 j] sjJi ji ( M v/v 

^JUI) ji-j aIIp 4ui JLL yi s* r^ £ 



Ini mu'cdlaq menuiut pengarang. Imam Muslim telah menyambungkannya di dua 
terripat dalam kitab shahihnya (7/57 dan 8/229), namun luput pada A1 Hafizh, serta 
mencukupkan pada Abu Awwanah, Abu Na’im, dan Al Baihaqi saja, yaitu dalam 
Sunan Al Baihaqi (1/40) ia mengatkaan, “Al Bukhari mengambilnya sebagai penguat” 



152 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





146. Dari A1 Barra' bin Azib, dia berkata, “Nabi SAW bericata 
kepadaku, ‘Jika engkau menghampiri tempat tidurmu, maka wudhulah 
seperti wudhu untuk shalat, lalu berbaringlah ke sebelah kanan 
kemudian ucapkanlah, ‘Ya Allah, aku serahkan jjiwaku kepada-Mu, 
aku hadapkan 8/196] wajahku kepada-Mu, aku serahkan urusanku 
kepada-Mu, dan aku menyandarkan punggungku kepada-Mu karena 
berharap {mendapatkan rahmat-Mu} dan cemas {terhadap siksa-Mu 
bila melakukan kesalahan}. Tidak ada tempat perlindungan dan 
penyelamatan dari {ancaman}-Mu kecuali kepada-Mu. Ya Allah, aku 
beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan {kebenaran} 
Nabi-Mu yang telah Engkau utus. " [Karena sesungguhnya kamuj jika 
kamu meninggal dunia pada malam itu {di waktu tidur}, maka kamu 
(dalam riwayat lain: akan meninggal dunia 7/147) dengan memegang 
fltrah {agama Islam}. Tapi jika kamu masih bangun pagi, maka pagi itu 
kamu akan mendapatkan pahalaj. Jadikanlah itu sebagai akhir katimat 
yang kamu ucapkan. ' Lalu aku mengulanginya di hadapan Nabi SAW. 
Ketika ucapanku sampai pada ‘ Ya Allah, aku beriman pada Htab yang 
telah Engkau turunkan " lalu aku teruskan, ‘Dan Rasul-Mu ” (dalam 
riwayat lain: lalu aku teruskan ketika menghafalkannya, dan Rasul-Mu 
yang telah Engkau utus ’ beliau berkata, 'Bukan itu, tapi dan Nabi-Mu 
yang telah Engkau utus. " 



MukhtasharShahihBukhari — 1 1 53 1 




5. KITAB MANDI 



Allah bertlrman. 




“Apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah 
mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan 
(basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub 
maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali 
dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu 
tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik 
(bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu, Allah tidak 
hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan 
menyempumakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur” {Qs. 
A1 Maa' idah (5):6} 



Dalam ayat Iainnya Allah juga berfirman, 

ij J- Jj&L. ‘j } i/> s i j£T ^jJi i*f u; 

j, |U-Ss" bij ijLaf J, y v j ijljis 



• t 
i\ 




r 

\% iir <Iil 01 ^ Jy. \ l 



f 0 



f " 

.\jj* 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 155 1 




“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang 
kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu 
ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan 
junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi, Dan jika 
kamu sakit atau sedang datam musajir atau kembali dari tempat buang 
air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak 
mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik 
(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha 
Pemaa/lagi Maha Pengampun {Qs. An-Nisaa' (4): 43} 



1. Bab: Wudhu Sebelum Mandi 



^ 3 Jp - > i V 

i ir p jiSi \x jjhJi jiii i3i iir 

* 

\ jLS fr di J> £o,\ j !i siCiJ 



> S 



£ y 



(VY/) tJjj I ^ ^ ^j) s- 

.aIS" o-AW Js- fr Ql ^dj 



* «■’ 



147. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa apabila Nabi SAW 
mandi karena junub, maka beliau memulai dengan mencuci kedua 
tangannya kemudian berwudhu seperti wudhu untuk shalat. Selanjutnya 
beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu menyela-nyela 
p ang kaJ rambutnya, lalu (dalam riwayat lain: hingga apabila beliau 
merasa sudah membasahi kulit kepalanya, beliau 1/72) menyiram 
kepalanya tiga kali cidukan dengan kedua tangannya. Setelah itu 
barulah beliau membasuh seluruh kulitnya (badannya). 



156 1 — MukhtasharShahihBukhari 




2. Bab: Mandinya Suami Bersama Istrinya 



«In jL uf jJif Lir :'cJi 5 ijjii -i tA 



^ ^ n > ^ ^ 



ITjII cjiHU;] c3ytJi J^J [s- 1 *' V*f] f^3 Jt 

olJ" \{s'j — j 3 ) (vr/^ -X_\jj ^j) [v*/\ 



i 0 -^ 'jTj^ s^h j jiy 



# ' s A, 



a * 



J *■ « K 



(N®t/ AC^ 



148. Dari Aisyah, dia berkata, “Aku pemah mandi bersama Nabi 
SAW dalam satu bak mandi, [saat itu kami junub 1/78] yang terbuat dari 
tembaga yang biasa disebut faraq, [di situ tangan kami saling bergantian 
1/70] (dalam riwayat lain: kami sama-sama menciduk darinya 1/72) 2 
(dalam riwayat lain: Tempat mandi itu telah disediakan untukku dan 
untuk Rasulullah SAW, lalu kami masuk bersama ke dalamnya. 8/1 54) 



3. Bab: Mandi dengan Air Sebanyak Satu Sha’ atau Seukuran 

itu 



glli bili iini >f, bl cii :JU cL J U 






$ 3 J J 3 ) * J *3 J^ U' S~* i 

/ n' ^ / a <f jf v J> 

4 — ‘ti 3 ’ — ^ J 4 — -«tj J* c-L-ipli ( jA> : aaLl* 



Saya katakan; “Ibou Khuzaimab menambahkan redaksi hadits tersebut dalam kitab 
shahihnya (nomor 251 cetakan Beirut) dari jalur lain darinya dengan sanad jayyid, 
“Aisyah berkata, ‘Beltau memulamya dengan menuangkan air pada kedua tangannya 
sebelum memasukkaimya ke dalam air f .” 



MukhtasharShahiliBukliari — 1 157 1 




149. Dari Abu Salamah, dia berkata, “Aku bersama saudara laki-laki 
Aisyah datang ke nunah Aisyah, lalu saudaranya itu bertanya 
kepadanya tentang mandinya Nabi SAW, maka Aisyah minta 
dibawakan tempat air yang dapat menampung (54. 3 dalam suatu riwayat 
mu’aUaq (tergantung): sekitar) satu shak, lalu ia mandi dan menyiram 
kepalanya. Saat itu ada hijab antara kami dan dia. 



—o 



^ ' * ■ r, ° ^ f o A _ 






; jij : jui iyk; : jia tjLiJijP !ytJ 



r ^ ^ jir :> jui i^' 

jr4l yil— * => U jli : ju ^>f ^j) > l 2 f 



JliJi 'uJT : JU - JaSJi j 

t\ ji-j ^ ^l JlT ? illSJl 






£ _ ^ 



fr # J 



B J 









^ *r 4 J 



?| ^ ^ ^ N I ^ I . ^ ^ J t B , J 5 (. j ( 0 

^il J JLu .oA-oe- jjL- pj (Jj-lj (jU 

^ >rf (jb. j Sii Jt» ^li jir :ila ,>iii 






Oj^ 



1 50. Dari Abu Ja’far, bahwa ia sedang berada di rumah Jabir bin 
Abdullah -dan ayahnya- yang saat itu ada juga beberapa orang Iainnya. 
Mereka bertanya kepadanya tentang mandi. Ia berkata, “Cukup satu sha’ 
untukmu,” Seorang laki-laki berkata, “Itu tidak cukup untukku.” Jabir 



AJ Hafizh tidak mentakhrijnya. Namun Imam Ahmad telah menyebutkannya secara 
bcrsambung (6/143), demikian juga Imam Muslim (1/176). 



1 158 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





berkata, “Itu cukup bagi orang yang rambutnya lebih banyak dan lebih 
baik dari kamu. Kemudian ia me ngimami kami dengan mengenakan 
satu baju.” (Darinya melalui jalur lain disebutkan: Ia mengatakan 
bahwa, “Jabir berkata kepadanya, “Telah datang kepadaku sepupumu - 
maksudnya adalah A1 Hasan bin Muhammad bin A1 Hanariyah- ia 
berkata, ‘Bagaimana cara mandi junub?’ Aku kataka n, ‘Nabi SAW 
menga mhil tiga telapak dan menyiram kepalanya, kemudian membasahi 
seluruh tubuhnya.’ AI Hasan berkata kepadaku, ‘Aku berambut 
banyak?’ Aku katakan, “Rambut Nabi SAW lebih banyak daripada 
rambutkamu*.” 






ij*** j j J~>j «Ul JL* (ja' _ ^ ® ^ 



:Ijj — J ji' A J15 .£r\j ^l ^ M~3C 



* / 







151. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW dan Maimunah pemah 
mandi dari satu tempat air. 

Abu Abdullah berkata, “Ibnu Uyainah mengatakan dari Ibnu 
Abbas, dari Maimunah dan yang benar adalah yang diriwayatkan Abu 
Nu^aim.” 4 



4. Bab: Orang yang Menyiram Kepalanya Tiga Kali 




Saya katakan, “Maksudnya, bahwa riwayat dari Ibnu Abbas yang tanpa menyebutkan 
Maimumah adaJab riwayat shahih^ Adapun riwayat Ibnu Ayytnah yang disebutkan dan 
Ibnu Abbas, dari Maimunab, adalah riwayat yang syadz (janggal) ” 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 159 1 





152 . Jubair bin Muth’im berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Adapun aku, maka aku menyiram kepalaku tiga kalL ‘ seraya 
mengisyaratkan dengan kedua tangannya .” 3 



5. Bab: Mandi Satu Kali 



■ * # #l l / J 6 ' B || „ J 0 /* * u 



j o /- 



„ i' J o / 



,[1 aA jOi J] ^ ii j a» 



y— ?J) »js— f li* J-i* J» [* 44 i] j/f ^ ‘WI jf 






„ ^ . 0 f «I J / / > / / ^ J f ( / ^/ ( / ^ „/f 

^'jj u!j) l (<^ a *' ot ^j : ^'jj 

iV \ f\ Joj' — sJl US tV ■ f\ JaJliJl 



/ / / 




* •** .1 
uuyw 1 



" ^ / 

^ / 0 -/ & (, 

J (►> 



#/ / o 



P J] [U^J jl (>v] (V Y 



;"• /. J f s . -- .-' t ' 

** i j ws* ♦» 






’/ : }iljJ Jj) [V)/) WJ ^»l_, *i“\J 

}_:& J>J ‘J .-uJ. ji >uf J ( W l A-j # 5*0 

/ / / / 

*=LP :j 3 jj t^j) ^ J^ t/ r 

/ / * / 

(fc&I J jji Cj iiTjlIi l(j'J>^ (^ij) (tiiji JJj iUS*i Idjl JUi 



k B/ / ^ ' t 0/ / ^ /* | [ 0| , 

AjJj j» j jUajU 



* * 



Saya katakan: Hadits ini hanya sebagian. Itu tmirat dari ungkapan {Vjt L«t) “Adapun 
aku” Adapun bagian yang tidak disebutkati di sini, dalam riwayat Muslim (1/178) 
disebutkan: Dari Jubair, ia berkata, “Mereka membicarakan tentang mandi di hadapan 
Rasulullah, dan salah seorang mereka borkata, ‘Adapun aku, aku mencuci kqjalaku 
dcmikian-deinikian.™ RasuluHah SAW bersabda, “Adapun aku ... dst * 



1 160 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




1 53. Dari Maimunah, dia berkata, “Aku meletakkan ((telam riwayat 
lain: menuangkan) air untuk mandi Nabi [karenajunub 1/68], [laluaku 
menutupnya], maka beliau pun mulai mencuci kedua tangannya dua 
atau tiga kali, kemudian menyiramkan air [dengan tangan kanannya] ke 
tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya (dalam riwayat lain: 
kemaluannya dan bagian lainnya yang terkena kotoran) Kemudian 
mengusap tangannya dengan tanah (dalam riwayat lain: ketnudian 
menggosokan tangannya pada dinding 1/70, dalam riwayat lain: dengan 
tangan atau dinding 1/71, 72) [sebanyak dua atau tiga kali], [lalu beliau 
membasuhnya] Lalu berkumur, beristinsyaq, membasuh wajah dan 
kedua tangannya [serta membasuh kepalanya tiga kali 1/71], (dalam 
riwayat lain: beliau wudhu seperti wudhu untuk shalat kecuali kakinya 
1/68), kemudian menyiram tubuhnya, dan bergeser dari tempatnya 
kemudian membasuh kedua kakinya. [Setelah itu beliau diberi sapu 
tangan {handuk} tapi beliau tidak memakainya (dalam riwayatlain: 
maka aku berikan kain, tapi beliau memberi tanda begini, yang 
maksudnya bahwa beliau tidak memerlukannya), (dalam riwayat lain: 
lalu aku memberinya kain, tapi beliau tidak mengambilnya, beliau 
rrmlah mengibaskan {sisa-sisa air di tubuhnya} dengan kedua 
tangannya.” 



6. Bab: Orang yang Memulai dengan Hilab atau Harum 

haruman ketika Mandi 



j :A\ il} JL] Jji jt* jisi : ^jii 



'Ji\ J\j ^ f'4 ii-ti J^\ ^ lil loJi ^ 

(*-> 



154. Diriwayatkan dari Aisyah berkata, “Nabi SAW kalau mandi 
junub meminta sesuatu seperti hilab. Lalu beliau mengambilnya dengan 
telapak tangan dan memulainya dengan kepala sebelah kanan, kemudian 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 161 1 




sebelah kiri, kemudian menyiram air di atas kepalanya dengan kedua 
tangan.” 



7. Bab: Berkumur dan Memasukkan Air ke dalam Hidung 

Ketika Mandi Junub 

(Haditsnya adalah hadits Maimunah tadi) 



8. Bab: Menggosok Tangan dengan Tanah agar Lebih Bersih 
(Haditsnya adalah hadits Maimunah tadi). 



9. Bab: Bolehkah Seseorang yang sedang Junub Memasukkan 
Tangannya ke Dalam Air Mandi Sebelum Mencucinya, Jika 
Tidak Ada Kotoran Lain di Taneannya Selain Junub? 



(» — 'j Jrt — *** o>. o*' L? -vx-v^ 



s * 



Uj UL yS jt\ j j»Jj -Vt“Vr Usjj" pj 

* S 



71-72. 6 Ibnu Umar dan AJ Barra' bin Azib pemah mamasukkan 
tangannya ke dalam air sebelum mencucinya, kemudian berwudhu. 73- 
74. 7 Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak mempermasalahkan bekas 
percikan air mandi junub. 



6 ' 7 1 , 72. Atsar Ibtiu Umar disambungkao oleh Sa’id bin Manshur yang semakna dengan 

hadits tersebut. Adapun atsar A1 Barra' disebutkan secaia bersambung oleh Ibnu Abi 
Syaibah. 

7 ' 73, 74. Atsar Ibnu Umar disehutkan secar bersambung oteh Abdunazaq yang semakna 



162 1 — MukhtasharShahihBukhari 






*!■* 



"J 5 



Jii jj JJh 'iir 



[jJJI ^| -«« a»-lj eCj 0lL_3j 4}Cj ^ 

155. Dari Anas bin Malik, dia berkata, ‘Nabi SAW dan salah seorang 

A 

istrinya peraah mandi dalam satu tempat air.” 55- [karena junub.] 

10. Bab: Memisahkan Mandi dan Wudhu 



t ^ I ' S _ - . - - o - o. . ^ . t ^ ^ « ®. I j.‘. V 

(_«f L» Ajl -Vo 

+ * 

15 ? diceritakan dari Ibnu Umar, bahwa ia pemah mencuci kedua 
kakinya setelah air wudhunya kering. 



11. Bab: Menyiramkan Air dengan Tangan Kanan ke Tangan 

Kiri Ketika Mandi Junub 



(Haditsnya adalah hadits Maimunah yang telah disebutkan) 



12. Bab: Mengulangi Senggama, dan Menggiiir Beberapa Istri 

dengan Sekali Mandi 



dengan itu, adapun atsar Ibnu Abbas disambuugkan oleh Ibrm Abi Syaibab darinya dan 
Abdurrazaq melahii jalur laiu darinya pula. 

8 ' Tambaban ini mu *aUaq menurul pengamng, dan A1 Haflzh sendiri ddak 
mengduaikamiya. 

9 Syafi’i (nomor 70) menyebutkan dengan sanad shahih darinya secara bersambung. 
Namun disebutkan bahwa ia berwudhu di pasar tanpa membasuh kedua kakinya» 
kemudian ia masuk ke masjid dan mengusap khuHhya, lalu dialat dengan mengenakan 
kkuff. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 163 1 







!j) 



: JU jJ ^ 



*,*..*•£ t *,„ > \'i‘ * *tf' .'„' 

j» j>*A 7y*2' o' : J J* j5 Jj 4-iolp cJU- 





< # , 
c 



/ 



S' o^-> J?> gl iui :'cJiii (VT/( Q. ci5i 




■"> 



1 56. Dari Muhammad bin A1 Muntasyir, dia bericata, “Aku bercerita 
kepada Aisyah, (dalani riwayat lain: Aku menceritakan perkataan Ibnu 
Umar, ‘Aku tidak suka melakukan ihram pada pagi hari dengan 
memercikkan wewangian.’ 1/72) 10 , Aisyah berkata, ‘Semoga Allah 
merahmati Abu Abdurrahman. Aku pemah memakaikan wewangian 
kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mendatangi istri-istrinya, dan pada 
pagi harrnya beliau ihram dan bau wangi teisebut masih tercium 
darinya.” 



j A 4 'X j & «ui bir : jii jjjJi; j J, - > « v 

** * / i' 

. J0J jil ^ ^ Jjp Jt 



— 3J2J jl — cJJ :Jtf ( \ w/*\ J <j j) 



if ^ ^ 

L 



.OySU Sy ^pf l!r : Jl5 



1 57. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Nabi SAW menggilir istri- 
istrinya pada jam satu malam dan siang, padahal jumlah mereka sebelas 



10 Saya katakan: Muslim menambahkan redaksi hadits (4/12-13); “Aku melumuri dengan 
Cer, karena lebib aku sukai daripada melakukan itu. 1 ’ 

Saya katakan, bahwa Ibrabim An-Nakha’i dart lainnya mengingkari ini, mengikuti 
Aisyah, sebagaimaoa akao disebutkan pada kitab ke 25 bab 1 8. 



164 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





orang.” (dalam riwayat lain: sembilan orang 6/117). Aku berkata kepada 
Anas, “Apakah beliau kuat?” Ia menjawab, “Kami pemah diberitahu, 
bahwa beliau diberi kekuatan tiga puluh orang.” 



13. Bab: Mencuci Madzi dan Berwudhu karena Keluarnya 

Madzi 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ali, yang telah disebutkan 
pada nomor 87) 



14. Bab: Orang yang Memakai Wewangin Lalu Mandi, tetapi 

Aromanya MasihAda 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah disebutkan) 



1S. Bab: Menyela-nyela Rambut Hingga Ketika Merasa Telah 
Membasahi Kulit Kepalanya, maka la Menyiramnya 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah disebutkan, yaitu 
hadits nomor 147). 



16. Bab: Wudhu karena Junub, lalu Mandi dengan Membasuh 
Seluruh Tubuh Tanpa Membasuh Anggota Wudhu 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Maimunah, yang telah 
disebutkan pada nomor 153). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — iTesJ 




17. Bab Jika Seseorang Teringat Dalam Masjid Bahwa Ia 
Sedang Junub Lalu Keluar Dan Tidak Bertayamum 



\ — iCj j — atajl cJjij : Jl5 oJJ» ls^ — ^ ® ^ 



JJ ^ 



r j — iij £ J) Jc. jl)i di 






# J 









> ^ J# 



[(J^] JLS» ^JSs- o^Cai fl5 lli» [) oa/ ) 

[j_;] % z iLtjj di p> Jj jliu ii. j fj [liii Jp dd] 



p,, .-r, r ^r 

.4JU> uJLai 



158. Dari Abu Hurairah, dia beikata, “Ketika shalat hendak dimulai 
dan shaf-shaf pun telah diluruskan, keluarlah Rasulullah SAW kepada 
kami, [beliau maju ke depan, padahai beliau junub 1/157]. Setelah 
beliau berdiri di tempat shalatnya, beliau teringat bahwa dirinya junub, 
maka beliau berkata kepada kami, “ Tetaplah di tempat kctlian.” [Maka 
kami pun tetap pada posisi keadaan semula], sementara beliau kembali 
pulang ialu mandi. Kemudian keluar lagi kepada kami, sementara 
kepalanya masih menetes [kan air], lalu bertakbir, maka kami pun shalat 
bersamanya.” 1 1 



18. Bab: Mengibaskan Air dengan Tangan Setelab Mandi Junub 
(Haditsnya «dalah dadits Mainumah tersebut) 



1 '■ Saya katakan: “Ada kisah lain yang diriwayatkan oleh Bakrah Ats-Tsaqafi dan lainnya. 
Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Nabi SAW bertakbir kemudian mengisyaratkan 
mereka supaya tetap di tempat Lalu beliau pergi mandi, dan setelah itu beliau kembali 
dan shalat mengimami mereka. Riwayat ini dikeluarkan oleh Abu Daud dan lainnya. 
Saya telah mengeluarkannya dan meneliti keshahihannya dalam Shahih Abi Daud 
( 226 ). 



1 166 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





19. Bab: Memulai dengan Menggosok Kepala Bagian Kanan 

ketika Mandi 




J» <s'sh\ lijij ^sii Ji li* Jil s 1; i^r, &; 

•j^Al 



159. Dari Aisyah, dia bcrkata, “Apabila salah seorang dari kami 
junub, maka ia menciduk air dengan kedua tangannya tiga kali dan 
menyiramkan ke kepalanya. Kemudian mulai menggosok kepala bagian 
kanan dengan tangannya, lalu bagian lainnya dengan tangan kiri.” 



20. Bab: Bab Mandi Telanjang Sendirian di Tempat Sepi, dan 
bagi yang Menutup Diri adalah Lebih Baik 



j— £ «i» jk yi pi & 4 & ^ ‘j % jij 

-^I y & Sill 



* * 



56- 12 Bahz berkata dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi S AW, 
“ Rasa malu kepada Allah lebih utama dari rasa malu kepada martusia. " 




1Z Disebutkan secara bereambung oleh imam penyusun kitab Sunan dan lainnya, dari 
Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, yaitu MiTawiyahbin Haidah. Sanadnya 
hasan. Saya telah mengehiaricannya daJam Adab Az-Zqfqf (hak 36). 



MukhtasharShahihBukhari — Ii67 1 





* 



160. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Ketika 
Ayyub sedangmandi telanjang, tiba-tiba jatuhlah [kaki 8/197] belalang 
emas padanya, maka Ayyub memasukkannya ke dalam pakaiannya. 
Lalu berserulah Rabbnya, 'Wahai Ayyub, bukankah Aku telah 
mencukupimu dengan apa yang engkau lihat? * Ayyub menjawab, ‘Tentu 
demi kemuliaan-Mu [wahai Tuhanku], tapi aku tidak pemah merasa 
tidak butuh terhadap berkah-Mu '. " 



21. Bab: Menggunakan Tutup ketika Mandi agar Tidak Terlihat 

Orang Lain 



22. Bab 



161. Hadits ini telah disebutkan dimuka dengan nomor 86. 



23. Bab Keringat Orang yang Junub dan Orang Muslim 

Tidaklah Najis 



4 ^ 




i#* 








168 1 — MukhtasharShahihBukhari 




jlM :JUi .ijty 

* 

162. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bertemu 
dengannya di salah satu jalanan Madinah. Saat itu ia dalam keadaan 
junub. [“Beliau meraih tanganku, maka aku pun betjalan bersama beliau 
sampai duduk 1/75], lalu aku menjauh darinya.” Abu Hurairah beranjak 
lalu mandi, kemudian datang lagi, (dalam riwayat lain: kemudian aku 
kembali, sementara beliau sedang duduk,) Beliau bertanya, “Darimana 
kamu wahai Abu Hurairah?” Aku menjawab, “Akujunub, karenaitu 
aku tidak mau duduk bersamamu dalam keadaan tidak suci.” Beliau 
bersabda, “Subhanallah { Maha Suci Allah} [wahai Abu HurairahJ, 
sesungguhnya orang beriman {mukmin} itu tidaklah najis. “ 





24. Bab Orang yang Junub Keluar dan Berjalan di Pasar, serta 

di (Tempat) Lainnya 



r 



r 9 ^ |/ / /0 ^ IRi' 

j ojj £ij j&Jj jUL 










76. 13 Atha' berkata, “Orang yang junub itu boleh berbekam, 
memcrtong kuku, dan mencukur rambutnya, sekalipun ia belum 
berwudhu.” 



1 V Abdurrazaq menydnutkaimya secara bersambung dengan sanad shahih darinya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — LL 69 | 




25. Bab Orang Junub yang Berdiam di Rumah Jika Berwudhu 

Sebelum Mandi (Wajib) 



^Jll A J jt- 'J. 










a A ‘Ji jJU ili 





163. Dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khaththab bertanya 
kepada Rasulullah SAW, “Bolehkah seseorang di antara kami tidur 
dalam keadaan junub?” Beliau menjawab, ‘Boleh, jika seseorang di 
antara kalian telah berwudhu, maka ia boleh tidur sekalipun dalam 
keadaan junub.” (dalam riwayatlainmelaluijalurberbeda: Wudhulah 
dan cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah . ') 



26. Bab: Orang Junub Berwudhu Kemudian Tidur 



j( lij jj 1* j Jp <dJl JJ J^Jl ;cJli lidlp - \ t 

ii f s , 'i *' • ' ' + •• '•''." 

jJkj f - 



* 



164. Dari Aisyah, dia beikata, "Adalah Nabi SAW, apabila beliau 
hendak tidur, sementara beliau junub, maka beliau mencuci 
kemaluannya dan berwudhu seperti wudhu untuk shalat.” 



27. Bab: Bertemunya Dua Kemaluan 



kliliju Jt» y I ;Xi J - u 






1 170 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 







t 





165. Dari Abu Hurairab, dari Nabi SAW, beliau bcrsabda, "Jika 
seseorang menggauli istrinya, maka ia wajib mandi. ” 



28. Bab: Mencuci Bagian yang Terkena Sesuatu yang Keluar 

dari Kemaluan Wanita 



li| jill JjLj i; : JU ‘Ji j 'J ^ 1 VI 

*, jr U ,,, s ; * , , * ., ", ; •. .J . :: 

jJUsjj *J 4^ ol j*JI j»* L» J— j»j :JL» 1 (Ju ol j*i I 



£ tJi >fill illii jliil 



J ju 



166. Dari Ubay bin Ka’ab, dia berkata, “Wahai Rasulullah, 
bagaimana jika seorang laki-laki menggauli istrinya tapi tidak 
mengeluarkan mani?” Beliau menjawab, "Mencuci bagian-bagian yang 
bersentuhan dengannya, kemudian berwudhu, barulah ia boleh 
shalat. " ,4 



Abu Abdillah berkata, “Untuk kehati-hatian lebih baik mandi. 
Itulah kesimpulan terakhir, kami menjelaskannya karena adanya 
perbedaan pendapat.” 



14 Saya katakan; “Ini telah disebutkan pada kitab ke 4 (wuhdu) seperti redaksi hadits 
tersebut dari hadits Utsman dan lainnya dengan nomor 1 1 6. Tapi ini mansukh dengan 
hadits-hadits lain yang bisa anda lihat dalam kitab Muntaqa dan lainnya. Silakancek 
komentar saya tertiadap hadits nomor 1 18 (khab 4 bab 35). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — Il7i 1 




6. KITAB HAID 



Allah Ta 'ala berBrman, 



s. 



Sl Ji > ji ^ ial 

U4j 0*$' iil 01 A 



‘‘ Mereka bertanya kepadamu tentang kaid. Katakanlah, "Haid itu 
adalah suatu kotoran ’’. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan 
diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, 
sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah 
mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai 
orang-orang yang mensucikan diri’." {Qs. A1 Baqarah (2): 222} 



1. Bab: Bagaimana Permulaan Haid? 



^il olIT Jjs- <5il lii r^Sl Jyj -©v 





57. 15 Sabda Nabi SAW, "Ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan 
Allah bagi para wanita keturunan Adam. “ 



t5 ' Ini bagian dari hadits Aisyah yang akan disebutkan pada bab 7 hadits nomor 178. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 173 1 



77. Sebagian ulama beikata, “Pertama kali teijadinya haid 
adalah pada bani israil.” 

Abu Abdullah berkata, “Akan tetapi hadits Nabi SAW lebih 
banyak” 



2. Bab: Perintah bagi Para Wanita Ketika Nifas (Haid) 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah yang akan disebutkan 
pada nomor 178). 



3. Bab: Wanita Haid Mencuci Kepala Suaminya dan Menyisir 

Rambutnya 



' 'f‘ •'(i ** !* £ * f t, * 1 * \ a * 0 ' . a .. 



h iUi J^J ^ ^ J^ JUi 



<_r 






i‘ ^ biii ^ ! >f ius >>f ji 



« — J .7*0.) 1 j «J* 1 J j* - j 



0 y 






* 



J ( va/\ ^ :jf> ^y) jj^ 

^ J ^ ** - 1 



ie AL Hafizh berkata, ‘Tampaknya ia mengisyaratkan pada riwayat yang dikeluaikan oleh 
Abdinrazaq dari Ibnu Mas’ud dengan isnads/ia/ii/i. la berkata, ‘Para lelaki dan wanita 
bani Israil shalat bersama-sama, yang wanita biasa mengikuti laki-lakL Latu Allah 
menetapkan haid pada mereka dan melarang mereka kc masjid,” Adajuga riwayat dari 
Aisyah yang seperti hadits ini. 



174 1 — MukhtasharShahihBukhari 




j-Uja 4>*>- g* >j 4^-ij V^J (T o ^/ Y gj-^i :jJjj gJj) 

■j^y- t>j 

167. Dari Urwah, bahwa ia pemah ditanya seseorang, “Bolehkah 
wanita haid melayaniku?” atau “Bolehkah wanita junub mendekatiku?” 
Urwah menjawab, “Semua itu boleh bagiku, semua itu boleh 
melayaniku, dan itu tidak apa-apa bagi seseorang. Aisyah telah 
menceritakan kepadaku, bahwa ia pemah menyisir rambut Rasulullah 
SAW padahal ia sedang haid, dan saat itu Rasulullah SAW sedang 
[beri’tikaf 1/78] di masjid. Beliau mendekatkan (dalam riwayat lain: 
mengulurkan) kepalanya kepada Aisyah, sementara Aisyah berada di 
kamamya, lalu ia menyisir rambut beliau, padahal Aisyah sedang haid.” 



4. Bab: Suami Membaca A1 Qur'an di Pangkuan Istrinya yang 

Sedang Haid 



OO J i^* Jl JjIj — VA 









1 T 

78. Abu Wail pemah menyuruh pelayannya yang sedang haid 
kepada Abu Razin, ialu pembantunya membawa mushaf untuknya 
seraya memegangnya pada pengikatnya. 




17 

Ibnu Abi Syaibah menyebutkan secara bersambung dengan sanad shahih darinya. 



MukhtasharShahih Bukhari — Ii75| 




168. Dari Aisyah, “Nabi SAW biasa bersandar di pangkuanku, 
sementara aku sedang haid, kemudian beliau membaca A1 Qur'an.” 



5. Bab: Orang yang Menamakan Nifas dengan Haid 



« Ul b-j :cJl5 -uJU- jl oJb- CiJ ^ 



, Q *■ 



* m & * * 
a J 9i s' 



! (^j) Jt jJJ-j Up 4iJl JLo 



^JLJl — »] : Jl — 5 t oii-ti cJUUli il (AT/ ) 



s LiJi ^ tJJJ :Lii [yrr/Y 

tJ-s-lj ^ o^b-iL JJ-j aIIp -ojI (jC» M (J"Ljj L? 

^ > B' ^ / " 

0l5Tj 



169. Dari Ummu Salamah, dia berkata., “Ketika aku sedang berbaring 
bersama Nabi SAW di atas kain (dalam riwayat lain: di atas alas), tiba- 
tiba aku haid, maka aku segera keluar dan mengambil pakaian haidku. 
Beliau bertanya: [‘Ada apa denganmu, 2/332] apakah engkau nifasT 
Aku jawab, ‘Ya.’ Beliau memanggilku, maka aku kembali berbaring 
bersama beliau di atas alas. [Ia dan Rasulullah SAW pemah mandi dari 
satu tempat air, dan beliau menciumnya, padahal beliau sedang 
berpuasa.] 



176 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




6. Bab: Bercumbu dengan Wanita Haid 



J Jjj lijti Cdli- \zJ& ISI UlJb-l :cjis 

/ > 

^ J ' jS of Ii>f u>g' y ji.j Ji ii! Jt jii 



Di ^ 



X* * 

, ii jk JiJi iir iir Z]\ :^iu 

*y * 

& 



170. Telah diriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, “Biasanya salah 
seorang diantara kami (istri-istri Nabi) jika dalam keadaan haid lalu 
Rasulullah SAW bermaksud bercumbu dengannya, maka beliau SAW 
memerintahkan istrinya tersebut untuk memakai kain sesaat setelah 
keluar haid, kemudian beliau SAW bercumbu dengannya.” Aisyah 
berkata, “Siapakah di antara kalian yang dapat mengendalikan nafsunya 
sebagaimana Rasulullah SAW sanggup mengendalikannya?” 



lil jU ^ Jji Ju isi Oir :tzJ& L>£ ^-)V) 






‘ut 'j^i J 



171. Dari Maimunah, dia berkata, “Apabila Rasuiuilah SAW hendak 
bercumbu dengan salah seorang istrinya yang sedang haid, beliau 
menyuruhnya mengenakan kain.” 



7. Bab: Wanita Haid Meninggalkan Puasa 



(Haditsnya adalah hadits Abu Sa’id A1 Khudri, yang akan 
disebutkan pada kitab ke 24 bab 44) 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 177 M 




8. Bab: Wanita Haid Melaksanakan Seluiuh Manasik Haji 

kecuali Thawaf di Baitullah (Ka’bah) 



u* 



i* u Ji O^ Sl J - VA 



i_Iii iLj aIji JL JJh oir, - #A ct 

*■ ^ ^ jf 

ll ~j 01 y*Ji aIUp ^l cJlij — 4jL^-l J5 




01 Ol. a ■ - jjl 1 (j^Lp- ^jjl Juj “1 • OjP-Lj «-* jw^! OjJ\-3 

" / ^ ^ v y 



4_il (, — Lo aJ lili ji j kSs Aiil J^> yil J5> 



A ** ^ jH 



JL-Jj . isi (jUT Jl -lK)l Jif L) J >-> 










/ A 

'* *s'i* 

■ m. A • ■*? 



-*■ 4 ^ 






* - 



, ji>ii > iuoi t 
iJui Jiij cLi ifj ^ J| :JJ| Jiij -1 , Ju' Vj 



(Li ji» JLl A' J iJ >fc i'j) ji j 



79. 18 Ibrahim berkata, "Tidak mengapa wanita haid membaca 

ayat A1 Qur' an.” 80. 19 Ibnu Abbas berpendapat, bahwa tidak mengapa 

orang junub membaca A1 Qur'an. 58. 20 Nabi SAW senantiasa berdzikir 

*% | 

kepada Allah dalam setiap kondisi. 59. Ummu Athiyah bencata, “Kami 



|g. f 

Ad-Darimi (1/235) menyebutkan secaia bersambung dengan sanad hasan darinya. Ia 
adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakh’l A1 Faqih. 

,9t Ibnu A1 Mundzir juga menyebutkan secara bersambung dengan lafazh, <t Sesungguhnya 
Ibnu Abbas membaca A1 Qur'an dan mengulangnya, sementara ia junub ” 

Wm Juga Imam Muslim (1/194) dan lainnya dari hadits Aisyahu Dikeluarkan pula dalam 
Skahih Abu Daud ( 14) dalam Ash-Shahihah (406). Telah tetap riwayat darinya, bahwa 
ia mmiqyah saudaranya, Asma\ padahal ia sedang haid. Dikeluarkan oleh Ad-Darimi 
(1/235) yang sanadnya shahih. 

21 ' Ini adalah bagian dari haditsnya yang maushul, akan disehutkan pada bab 24. 



178 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



{kaum wanita} diperintahkan untuk sama-sama bertakbir {dalam dalam 
hari raya} sebagaimana takbirnya kaum laki-laki dan berdoa’.” 60. 22 
Ibnu Abbas berkata, “Abu Sufyan memberitahukan kepadaku, bahwa 
Heraklius telah mendapat surat dari Nabi SAW, lalu dia membacanya. 
Isi surat tersebut, “Dengart menyebut nama Allah yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Hai ahli kitab, marilah kita sama-sama 
berpegang pada kalimat yangsama'. ” {Qs. Aali ‘Imraan (3):64} 61. 23 
Atha' berkata, dari Jabir, “Ketika Aisyah sedang haid, ia melaksanakan 
seluruh manasik haji selain diawaf di Baitullah dan tidak mengeijakan 
shalat” 81. 24 A1 Hakam berkata, “Sungguh aku pemah menyembelih 
dalam keadaan junub, karena Allah ‘Azza wa Jalla telah bertirman, 
‘Janganlah kamu memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah 
padanya {ketika menyembelihnya } *. ” {Qs. A1 n’aam (6): 121 } 

(Haditsnya adalah sebagian dari hadits Aisyah, yang akan 
disebutkan, yaitu hadits nomor 178). 

9. Bab: Istihadhah. 25 

(Haditsnya adalah hadits Fathimah binti Abi Hubaisy yang telah 
disebutkan, yaitu Hadits nomor 137). 



Ini adalah bagian dari hadits yang mengisahkan Hiraklius dengan Abu Sufyan. 
Pengarang telah menyebutkan secara bersambung pada kitab ke 56 bab 102. 

~ 3 ' Ini adalah bagian dari hadits Jabir dalam kisah Aisyah yang maushul, yang akan 
disebutkan pada kitab ke 94 bab 3. 

24 A1 Baghawi dalam Al Ja’diyat menyebutkan secara maushul dengan sanad shahih 
darinya. Ia adalah A1 Hakam bin Utaibah A1 Kufi A1 Faqih, 

23 Istihadhah ialah keluamya darah yangterus menerus pada seorang wanita tanpa henti 
sama sekali, atau berhenti hanya sebentar, sehari atau dua hari saja dalam sebulan. 



MukhtasharShahihBukhari — 1 179 1 



10. Bab: Mencuci Darah 



S^-il cl - :cJU 0 && l Xh J ^ ^-Wr 

'Ujj cill j jLj L' :U'lii ?|JLj 4ii Jll ill J 



jii J _Aj jui f£U5 a5" Ji?ji fi)i i*y jU lli 

^ — j *w? jiili ^ ^ v^jj lil ipJL^j aJIp aJLJI 



M J * >■ £ i j£/ y ^ 

^ . -i T * JL . 



^ J| S i , / J A / Sj'! 



I -" 1 | * * ' ~c ~ u ' t -'| * v * l - ' 'l ' * t' *" '* “'( 

c.\ Jh 4 ^jtu |*J t^I^Lj ^j) . 4 -J |*J ftV*j 4 >L^d 



# *■ 



oWi 



/ *-P 






172. Dari Asma' binti Abu Bakar, bahwasanya ia berkata, “Ada 
seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Wanita itu 
berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana caranya bila pakaian salah 
seorang di antara kami {kaum wanita} terkena dwah haid, apa yang 
harus ia lakukan?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Jika pakaian salah 
seorang di antara kalian terkena darah haid, maka hendaklah ia 
menggosoknya kemudian members ihkannya dengan air. Setelah itu ia 
boleh mengerjakan shalat dengan pakaian itu. ” (Dalam riwayat lain: 
‘‘Kemudian ia menggosoknya dengan air dan memercikkannya. Lalu ia 
boleh mengerjakan shalat dengan pakaian itu. " 1/63) 




* & i * . 

(*-* 



' ui^t cJir :cJu && y-wr 









_ , _ > + 

A*s I */r * o^jw> * i j AjLtJc^ ^ r? J uP L^j^j 



173. Dari Aisyah, diaberkata, “Seseorang di antara kami {kaum 
wanita} haid, ia pun menggosok darah dari pakaiannya setelah suci dari 



180 1 — MukhtasharShahihBukhari 




haid. Kemudian mencucinya dan membilasnya 26 , lalu ia pun 
mengerjakan shalat dengan pakaian itu.” 



11. Bab: I’tikaf bagi wanita yang Mengalami Istihadhah 




* > - > 



°vJlT 






£' 






lii oLT ;oJLai 



174. Dari Aisyah, “Salah seorang istri Nabi SAW beri’tikaf 
bersama beliau, padahal wanita itu mengalami istihadhah. la melihat 
adanya darah [dan yang berwama kuning]. Mungkin ia meletakkan 
tempat di bawahnya untuk menampung darah, [sedangkan ia 
mengeijakan shalat].” Ikrimah menyebutkan, bahwa ketika Aisyah 
melihat air yang kuning, ia berkata, “Ini seperti yang pemah si tulanah 
alami.” 



26 Yakni mencuci bagian lainsya yang tidak terkena darah. Dalam riwayat Ibnu 
Khuzaimah (276) disebutkan; “Kemutiian menggosoknya tiengan sedikit air dan 
membasahi sduruhnya {yang tidak lerkena darah}, lalu shalat tiengan pakaian 
tersebut” Sanadnya hasan. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 18l1l 




12. Bab: Bolehkan Seorang Wanita Mengerjakan Shalat dengan 
Mengenakan Pakaian yang Pernah Dipakainya ketika Haid 



5 *^>J o IT C. - WO 



l*U9 






B M ' ' 



.li y&J s-lJS' liU 






175. Dari Aisyah, berkata, “Tidaklah salah seorang di antara kam i 
kecuali memiliki satu kain dipakai saat haid. Apabila kain tersebut 
terkena sedikit darah, maka dibasahi dengan ludahnya lalu digosok 
dengan kukunya.” 



13. Bab: Wanita Menggunakan Wewangian ketika Mandi Suci 

dari Haid 



f » dr-! 1 i/y ^ Cf- ,U3 * J> tSij» I J*S) f* u* - ’ V*\ 



B * 



j, * 0 , |T 1 ^ J O ^ ^ j 

9 ' , * 0 > i, t. P 't. . . -S 



oJidi f£\ oir Oi ci^ ai 



cr^ y» Jt :&j Jj) ^ (VA/Y j «jt 



^ — ; oiJ lW ^ ^j) ^ o av/i 

^ * ' 

r Jj (J* ^i <jy fjjb 

e y' ' ' 

^i 0? ur~* ^J : ^ l JJ v5^‘ \j ^J 'j^J 






0 t . .. . * Jfl / .#0 



C / / 



^ 0 



, Ih. 



SJ VI IPjJ-i iTj? lr?i V J li i 



>■ 



;i_4 ^ -j, i5> ii| >ii ilf 13 

[va/\ di fjW . jjsJi * i$ o* > iS-j tJ ubf X 



1 182 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




176. Dari Ummu Athiyah (dari jalur Muhammad bin Sirin, ia 
berkata, “Seorang anak Ummu Athiyah RA meninggal dunia. Pada hari 
ketiganya, ia meminta wewangian berwama kekuning-kuningan, 
kemndian ia mengusapkannya ke tubuhnya, 2/78) Ia berkata, “Kami 
dilarang (dalam riwayat lain: 62. 27 Nabi SAW melarang 6/187) untuk 
berkabung (dalam riwayat lain: Tidak halal bagi wanita yang beriman 
kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung) terhadap mayat lebih dari 
tiga hari, kecuali terhadap mayat suami, yaitu selama empat bulan 
sepuluh hari, dengan tidak bercelak, tidak memakai wewangian (dalam 
riwayat lain: tidak menyentuh wewangian, kecuali jika telah dekat masa 
sucinya dan apabila ia telah bersuci) dan tidak mengenakan pakaian 
yang dicelup, kecuali kain dingin. Namun telah diringankan kqiada 
kami, yaitu ketika suci, tatkala seseorang di antara kami mandi setelah 
habis masa haidnya dengan menggunakan setetes minyak pewangi. 
Selain itu kami dilarang mengiring jenazah, [namun beliau tidak 
menekankan hal tersebut pada kami.” 2/78] 



Riwayat ini mu’a)laq dalam susunan pengarang di sini, namun telah disambungkannya 
dalam kitab Atk-Thalaq (6/187) dan telah disambungkan pula oleh A1 Baihaqi. Namun 
semua ini luput dan A1 Hafizh dalam syaiahnya. Kalimat teiakhir yang disebutkannya 
adalah "jenazah". Bahkan ada keraguan, sehingga tidak perlu dijelaskan di sini. Beliau 
pun beikata, “Dikeluarkan oleh A1 Isma’ili dengan lafezh (Ai J^j uu). ‘Rasulullah 

melarang kami’.” Seandainya Uramu Athiyah menyebutkan lafazh ini, tentu tidakperlu 
dikaitkan dengan A1 Isma’ili. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — Il83| 




14. Bab: Wanita Menggosok Badannya Saat Mandi Bersuci dari 
Haid dan Cara Ia Mandi serta MengambU Kapas atau Kain 
yang Diberi Wewangian untuk Membersitakan Bekas Darah 







177. Dad Aisyah, bahwa seorang wanita [dari golongan Anshar] 
bertanya kepada Nabi SAW tentang cara mandi suci dari haid. Lalu 
beliau menyuruhnya mandi, beliau berkata, "Ambillah kain yang telah 
diberi wewangian, lalu bersucilah dengannya [(tiga kali). ” Nabi SAW 
merasa malu, maka beliau pun memalingkan wajahnya. Atau mungkin 
beliau berkata, ‘Wudhulah dengan itu. '] Wanita itu bertanya lagi, 
“Bagaimana aku bersuci dengannya?” Beliau berkata, "Subhanallah, 
bersucilah. ” [Aisyah berkata; “Aku mengerti apa yang dimaksud oleh 
Rasulullah SAW.” 8/159], [segera aku pegang wanita ituj lalu aku tarik, 
seraya kukatakan, “Bngkau gunakan untuk membersihkan bekas darah.” 



1 184 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




15. Bab : Mandi (Bersuci) dari Haid 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah disebutkan) 

16. Bab: Menyisir Rambut ketika Mandi setelah Haid 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah, yang akan 
disebutkan setelahnya) 

17. Bab: Mengurai Rambut ketika Mandi (Bersuci) dari Haid 






^ — ij) iA — ^t-WA 






F — $ Vi isj Vj] (v/l & j* 'J& Jl 5 cr^, : ^Jj 



> / -» 1 1 ' 



: ^Lj sjJj ju p «jJu imiC] 



y' J 0 . f 5 ^ 



^ r j M P & O* _D y' 4 > / r 

tr s t 'h ' ti i 'i* B . 



^ J?^- LS^ J?^ * e J*** £* ‘ J^J 3 



Ajb>wal ASl J y * J £ jiti ; cJJi L lli ja] t [ \ t i / 0 



^ / / 



D 



#*•" 



# ^ ^ f 



tf $ 



’~-&i JJ] :JJL, JAj <[' ° >/T 



a j _ * * / 0 »x * , fl / . j . 

ji ULi : J-J jj Jj) J^ ^ J* of Uf [-» ^ L 



L_jjuf J J\ 1 c*i <s ii ^ oir j;j , jili s^i 

# ^ i ** ^ - *i | ' r e " / ii» ĕ. 

J*> dr* (*4-^ J^^J •>*** (■ J^^ 

t 5^_J J_it iyir X&zjj Jil SJJj :cJli] .[i'jSj 



Mukhtashar Shahih Bukhari — [ 185 1 







d IdT, [s^S I j' ai ^ ^ ^ 









r> ■ [id~J] [^ j> ^l s>i 



■+ + # 



* * 
."■ I y . ^ 




^ :#jj ^j) ji-j A^i- 4 JI ^iil J\ o>l i 



!&) — iia iJ >I£j C* : JUi t JjL-j ^lip Jil Jb» < 5)1 J>j 



^ / » 



dJLJy c 



t[v<\/\ ^uJl y~\ p J -&\j- 'J>irJ\ :£JS 

:iuJ5 [\rre/*v ?siliif| djAi £j ju ti>iii UlJJ tiLi^A 



(Y * y/y Jj — J j ^Ai :juljj ^j) *Ai :JU tJWS/ [^] 



* % 



* tH 0 ■ *■ *■ K'j' ,/ / .il/ ^ . / * 

*J> u LUp 4)11 






(Vv/\ fjT cJ-j; Jp Jil aJT (JJt, :b\jj Jj) *Ja lii dl :jJ> 



i U t ®> J M 
*>( " m 



t C J &\Z st'il oil JJl 



'j g, y» »'j ;>p (Y • */Y ^Uijl :Ujj ^j) ^ii 



KV d J 



/ K' 



f <0)1 



* < \ 
* 

u 



> J* 



i td^- ^ :^’jJ tj-3) <-£~ u - j?b yj?r^*J 



;> £ Si oi > >‘i ji' e> [_i] : Jii] 1 ( i^j^' 



J' 

jK •* 

J « 



A K* * 



il 



L> 



u> t^' r^] -^uui [w\/y ^ 



K* K- 



j «tH JJj iijpj £•» oJj ^ ^j 



0 >■ K' J- V > 

0 "'i. > . I - " i ^ 



t [ \ T^/\ Ajb*w?lj AjL1*J ^ 4j^* jLS^ (jliai 



* " * B . " . 






1 ^-*] jki t >; of && 

JLJ :Liu] t jliLli jx^\ jJj J 4$Jj ,'jjj\ JC JSL' jj > 



1 186 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




. * i | ^ OfD J . , » | Oi ^ J* , I^ i, . 10 / 

L. j* L> f|| i* - L fl * j **' I aJL*^ 4 ^jL£' 4 j^l J 

^ ■ 

Lit ^ :”cii [\ \a/a i^L^ ^ ^ cJfcjj c^Ji ci- 



: ciii] t [c/^Jai 'jj* i£-ji 



$ - 






^ £/£i :cJu] [opL 






Jit 



r [t j lui ?tii c. :cili t >; >j)i di 'ys> 



* * ^ ^ 




Jil ‘-ls'}^ Jtj \Av/y £p :jjljj ^j) 






6 — 



jtJl u 



:J^ Jli [J2b] ji 



** y* 

j] - [v/i ^lj :jui cpj J p-uij 



/■ / 






r 



chAVv> 3 ify] 



B ^ ^ 



/* 



J3_J] 5-J^Ji a_JJ jl T li) ^ [>\ i yi3i ^ 



d 



i ^ 5 i t ii j^-' l; :cii 5 ] t [ ^ djJj ts i^JJi 



^ss-L JLUCisl £*- ji : jjjL ^ 3 j) £-*■ jlj t 



^ ^ -F 



0 *- » |F (</ 



?a^* li^^U cJi» Jj :JU (\tjt ?^>Jl jji (*Jj tĕj*pj 

cj^. jf(i lf i2l jl clii^j] ^f £ ^iiu : Jli ci- :uii 

[r • i /t dUJ jf jji jt ijsJj] c [ ijt j ur jiruj; j 



[^a/y 






'i3i ilfl ,[r ^ /r U, LJiU-j] 



j_J)l ll'(i [(jJSLcli iJlljj ^j) ,^-li vi jj li : Liii] 



AI J^j b' : Jui c )iii Jj JU'J\ xj i; jX.j & * cP 






? 1 .J&httJtjr.sB iF 0i^ ^ 



MukhtasharShahihBukhari — 1 187 j 



(j — Lc 'it 'jitk «5)1 J j~>j iljl CS :j>J* (jjj) IJi 

^ ^ ^ y T ^ 



[\ \ */v 



» ^ 



* / 






•[<^l] [^r^' ‘(J - ^ V : J^ Itlili VjUSl fy, 

* * + 

l^(_ r^l’ : JU» J? J J 2J-> liii :Jli] 



y ^ ^ t. ?i ?| * I ^ ^ ^ ". S t i ^ T J £ I O * " I ^T i -" ■# 



* / ^ ^ O a , ^ 



J^ 



; Jt J Ji Qi-(i] ,J3 i J 

i* 

JliU :Jii ^ur-mA sj li Jlij] 



/■ / 




lii J^J t [tz£J5 J] ^ 

^uiii :1 ^p «5)1 ^>j ^iSli- Luilj] t[j>*^-j 






j ^ <" ^ 



lijaili :3 jIjj ^j) [l^ j*J S-Wai lif jf 

-j / T jf 



*r *, 



C$ Jf 



LJUi 



*■ ^ * 



/ * 



/ / /^ » / 



l^X>«->- a&l 



^ +S 



[^ y£> Vj iii JJ 

Sj^JJlj lijl ^j t oliL S^iiL l>f iyisr ^JUl Lsii :cJu] 

of J — *j ( \ i *\/\ t£ >^1 : jjljj ^j) lJ?-'j Lilj^ IjiLU (J tljli- jJ 



fTiil — Mukhtashar Shahih Bukhari 




* * 



r^- jjaji ij * & i^j 



[) l^/Y tib-l 







*-*U> Lr* J ( j-& ‘JtO^I L5? S?-% && :oiu] 

■*■ *■ *r 

• (Jl S~j t tpllajl 5*50 ji 



178. Dari Aisyah, dia berkata, “Kami keluar memenuhi seruan pada 
bulan Dzulhijjah, (dalam riwayat lain: selama lima malam terakhir 
bulan Dzulhijjah 4/7) [Kami mengira bahwa itu adalah pelaksanaan haji 
2/151]. [Lalu kami berihram untuk umrah, kemudian Rasululah S AW 
berkata kepada kami, 'Barang siapa memiliki hadyu { hewan 
sembelihan}, maka hendaklah ia berihram untuk haji sekaligus umrah, 
kemudian tidak melepaskan ihramnya sampai selesai dari keduanya, 
5/124]. [Lalu kami berhenti di Sarif. Ketika itu Rasulullah SAW keluar 
menuju para sahabatnya, 2/150] dan berkata, 'Siapa [di antara kalian 
yang tidak memiliH hadyu lalu] ia ingin berihram untuk umrah, maka 
hendaklah ia berihram, (dalam riwayat lain: lalu ia ingin 
menjadikannya umrah maka hendaklah ia melakukannya. Dan 
barangsiapa yang memiliki hadyu maka hendaknya tidak melakukan 
{tapi melanjutkan haji, dan hayunya disembelih nanti}), karena 
seandainya aku tidak membawa hadyu, tentu aku berihram untuk 
umrah. " Lalu sebagian mereka berihram untuk umrah dan sebagian 
lainnya berihram untuk haji. [Sebagian kami berihram untuk haji 
sekaligus umrah]. [Adapun Rasulullah SAW dan beberapa orang 
sahabatnya, mereka adalah orang-orang yang kuat. Mereka membawa 
hadyu sehingga mereka tidak memperhitungkan umrah.] Akusendiri 
termasuk yang berihram untuk umrah [aku tidak membawa hadyu], 
[tiba-tiba aku haid]. Ketika sampai pada hari Arafah, saat itu aku sedang 
haid, maka aku mengadu kepada Nabi SAW (dalam riwayat lain: Ketika 
Rasulullah SAW datang ke tempatku, aku sedang menangis, maka 
beliau bertanya, t Kenapa engkau menangis? ' Aku jawab, [‘ Aku senang 
-demi Allah- jika tidak melaksanakan haji pada tahun ini. 1/79] Aku 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 189 1 




pemah mendengar ucapanmu kepada para sahabatmu, karena itu aku 
terhalangi untuk umraL’ Beliau berkata, 'Kenapct kamu? [ apakah 
engkau nifas (haid)? * 6/235]. Aku jawab, [ E Ya], aku sedang tidak 
shalat.’ Beliau berkata, 'Itu tidak membuatmu berbahaya, (dalam 
riwayat lain: Itu tidak membahayakanmu, 2/202 ) karena engkau adalah 
wanita keturunan Adam, Allah telah menetapkan bagimu apa yang telah 
ditetapkan-Nya untuk kaum wanita. (dalam riwayat lain: Ini adalah 
ketentuan (dalam riwayat lain: sesuatu) yang telah ditetapkan Allah 
untuk kaum wanita, 1/77) maka tinggalkanlah (dalam riwayat iain: 
lewatkanlah 2/202) umrahmu, uraikanlah rambutmu dan bersisirlah, 
lalu berihramlah untuk haji, (dalam riwayat lain: jadikanlah ibadahmu 
untuk hajimu. Mudah-mudahan Allah kelak akan mengaruniakan umrah 
kepadamu ”) [Beliau melanjutkan, ‘[LaluJ lakukan apa yang dilakukan 
oleh jama ' ah haji, hanya saja jangan melakukan thawaf di Ka ’bah 28 
sampai engkau bersuci. ” 2/171] Lalu aku pun melakukan itu. 
[Kemudian Nabi SAW datang, lalu thawaf di Ka’bah, di antara bukit 
Shafa dan Marwah, belum tahallul sementara beliau membawa hadyu. 
Lalu istri-istri beliau dan para sahabatnya yang bersamanya melakukan 
thawaf, 2/196] [Nabi menyuruh orang yang tidak membawa hadyu 
untuk bertahallul, maka bertahalullah [beberapa di antara mereka] yang 
tidak membawa hadyu, dan karena istri-istri beiiau pun tidak ada yang 
membawa hadyu sehingga mereka pun bertahallul. [Rasulullah SAW 
berkata, ‘Seandainya aku menghadapi masalahku ini dahulu, dan bukan 
sekarang, tentulah aku tidak akan membawa hadyu, dan tentu aku akan 
bertahallul dengan orang-orang ketika mereka bertahallul. ’ 8/128]. 
Kemudian aku pun tidak melakukan thawaf di Ka’bah.] [Kemudian 
kami keluar dalam pelaksanaan haji, sehingga ketika kami sampai di 
Mina, aku sudah suci.] [Tibalah haji nahar dengan menyembelih sapi, ia 
bertanya, ‘Apa ini ? ' Mereka menjawab, ‘Rasulullah SAW menyembelih 
(dalam riwayat lain: berkurban) untuk para istrinya [dengan seekor 
sapi]. -Yahya berkata, “Aku ceritakan hadits ini kepada AI Qasim bin 



Jabir menambahkan dalam haditsnya "i j), Haditsnya akan disebutkan pada akhir 

kitab, yaitu pada kitab ke 94 bab 3. Telah disebutkan secara mu 'altaq, yaitu nomor 61 . 



1 190 1 — MukhtasharShahihBukhari 



Muhammad, ia pun berkata, ‘Demi Allah, hadits ini sampai kepadamu 
seperti adanya,’ 4/7]- [Kemudian aku keluar dari Mina, dan thawaf di 
Ka’bah [pada hari nahr (kurban) 2/198], selanjutnya aku keluar bersama 
beliau pada hari nafar lainnya] Pada malam hashbah [kami sampai di 
Muhashab, maka kami berhenti bersama beliau]. [la berkata, ‘Wahai 
Rasulullah, orang-orang kembali dengan membawa umrah dan haji, 
sementara aku pulang hanya dengan membawahaji.’ (Dalam riwayat 
lain: ‘Para sahabatmu kembali dengan pahala haji dan umrah, sementara 
aku tidak lebih dari haji.’ 4/14). Beliau berkata, ‘Tidakkah engkau 
thawaf beberapa malam ketika kita sampai di Makkah?" ^ku 
menjawab, “Tidak.” Beliau berkata lagi, “Kalau begitu, berangkatlah 
bersama saudaramu [untuk memboncengmu ] ke Tan ’im, lalu 
berihramlah untuk umrah, kemudian waktumu demikian dan demikian. 
[Namun demikian, itu sesuai dengan persediaan bekalmu atau 
kekuatanmu. 2/201]’” 

[Shariyah binti Huyay haid 2/196] [pada malam nafar, maka 
2/198] [ia berkata, “Kenapa aku menghambat mereka.” (dalam riwayat 
lain: menghambat kalian), [ketika Nabi SAW menginginkannya seperti 
layaknya yang diinginkan seorang laki-laki terhadap istrinya, maka aku 
katakan, ‘Wahai Rasulullah, ia sedang haid], (dalam riwayat lain: ketika 
Rasulullah SAW hendak bertolak, tiba-tiba tampak Shariyah di pintu 
tandunya tampak berduka 6/184) [sedih karena ia mendapatkan haid, 
maka 7/110] [beliau berkata [kepadanya], Apakah ia menghambat 
kami?’ [Apakah ia tidak boleh tlrawaf pada hari nahr?” ia berkata, “Aku 
katakan, Begitu*. Beliau berkata, ‘ Tidak apa-apa, berangkatlah ] [kalau 
begitu) ’”. 

[Ia berkata, “Lalu beliau memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar 
seraya berkata, * Berangkatlah bersama saudarimu dari tanah suci, lalu 
berihramlah untuk umrah, kemudian selesaikanlah dan kembalilah 
kalian ke sini. Aku akan menunggu kalian berdua sampai datang 
kembali kepadaku Ia melanjutkan] Lalu aku pun pergi keTan’im, 
[Abdurrahman memboncengnya di atas unta 29 6/141] 63. 0 [Ia 



29 



Yakni tenda yang ditelakkan di ujung tandu, Jadi maksud ucapannya (membawanya 



MukhtasharShahihBukhari — |i9i 1 



membawanya dengan tandu 2/141-142], Aisyah melanjutkan, “Lalu aku 
berihram untuk umrah menggantikan umrahku [yang tidak aku 
laksanakan], [hingga ketika aku selesai, dan telah menyelesaikan 
thawaf, aku kembali pada dini hari], [Aisyah RA berkata, “Nabi SAW 
menemuiku [pada malam hari], beliau naik dari Makkah sementara aku 
turun, aku yang naik dan beliau yang turun], (dalam riwayat lain: Beliau 
menantinya di puncak Makkah hingga iakembali)’. [Beliau bertanya, 
'Sudah selesaikak kalianT' Aku jawab, ‘Ya.’] [Beliau berkata, “ Ini 
pengganti umrahmu,] [Allah telah memenuhi haji dan umrahnya, dan 
dengan begitu tidak ada sesuatu pun yang harus diberikan, tidak hadyu, 
tidak shadaqah dan tidakpula puasa.]. 

[Aisyah berkata, “Maka mereka yang telah berihram untuk umrah 
di Ka’bah telah melakukan thawaf, juga di antara bukit Shafa dan 
Marwah, kemudian mereka bertahallul. Selanjutnya melakukan thawaf 
satu kali (dalam riwayat lain: thawaf lainnya 2/168) setelah kembali dari 
Mina. Adapun jamaah yang mengerjakan haji sekaligus umrah, mereka 
melakukan thawaf satu kali.” 2/149] 31 

[Aisyah berkata, “Beliau mengizinkan kepada para sahabatnya 
untuk melanjutkan petjalanan, maka orang-orang pun berangkat [juga 
orang-orang yang thawaf di Ka’bah sebelum shalat subuh, kemudian 
keluar] dan beijalan menuju Madinah.”] 



dengan tandu) adalah menempatkaiuiya di ujung tandu. Dengan demikian 
Abdurrahtnan memboncengnya yang ia sendiri di atas tandu. Demikian dijelaskan 
dalam A1 Fath. 

^ 0 ' !ni tambahan mu’allaq pada susunan pengarang. Telah disambungkan oleh Abu 
Nu’ajm dalam kitab mustakhraj-nya. 

Saya katakan bahwa t selain thawaf antara bukit Shafa dan Marwah, sebagaimana 
disebutkan dalam hadits Jabir pada riwayat Muslim. Demikianjika dilihatdari segi 
riwayat serupa sebagaimana hadits ini, dan demikian pula dalam hal tidak dikaitkan 
dengan hadits serupa, sebagaimana dalam riwayat Malik mengenai hadits ini. Adapun 
yang mengeijakan tamattu*, maka melakukan thawaf lainnya antara Shafa dan Marwah, 
sebagaimana rilnya hadits ini dan hadits mu 'allaq lbnu Abbas, yang akan disebutkan 
dalam kitab ini juga. 



1921 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





18. Bab: Hal yang Kejadiannya Sempurna dan Tidak Sempurna 



(Haditsnya adalah hadits Anas, yang akan disebutkan pada kitab 
ke 82 bab 1) 



19. Bab: Bagaimana Wanita Haid Melaksanakan Ihram Haji 

dan Umrah? 



(Haditsnya adalah sebagian dari hadits Aisyah, yang telah 
disebutkan sebelumnya). 



20. Bab: Awal dan Akhir Masa Haid 







82. 32 Beberapa wanita memberikan bungkusan kapas yang 
terdapat noda kekuning-kuningan. Aisyah berkata, “Janganlah kalian 
terburu-bum sebelum kalian melihat cairah putih.” Maksudnya, jangan 
terbum-bum menduga bahwa haid telah habis. 83. 33 Diceritakan kepada 



iz Malik dalam kitab Al Muwathlha ' (1/77-78) menyebutkan secara bersambung dengan 
sanad hasem darinya. 

13 luga oleh Malik, namun ada catatan pada sanadnya yang dijelaskan oleh A1 Hafizh. 
Dan bintu Zaid ini tidak diketahui namanya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 1 93 1 




Putri Z aid bin Tsabit, bahwa ada beberapa wanita yang menggunakan 
lampu di malam hari untuk mengetahui kesucian {dari haid}. Laluia 
berkata, “Tidak selayaknya paia wanita melakukan petbuatan itu,” Ia 
pun mencela mereka. 

(Haditsnya adalah sebagian dari hadits binti Abi Hubaisy yang 
telah disebutkan, yaitu hadits nomor 137). 



21. Bab: Wanita Haid Tidak Perlu Mengqadha’ Shalat yang 

Dit in gg alka nnya karena Haid 



4. 

* 



Ilp aUI ^Jl jp «Ul jS*- JlSj-to-it 






.S^Udll 



64-65. 35 Jabir dan Abu Sa’id berkata, dari Nabi SAW, “ { Wanita 
haid harus} meninggalkan shalat.” 



13} q ^ ^Ui cJii sfci of - WS 



^ x" 



Si A Jt y 1 £ 'J~J & ijj>f :LJia 



.ii :^j'u jf n l> L' yS jJLj 



y* i' J9 > 



179. Dari Mu’adzah, bahwa seorang wanita berkata kepada 
Aisyah, “Apa cukup seseorang diantarakita mengeijakan shalat hanya 



34 ‘ Ibnu Bathal berkata, “Karena haL itu menyebabkan dosa dan keburakan, dan itu 
tercela” 

35 ' 64-65. Hadits Jabir akan disebutkan pada kitab ke 94 bab 3, yaitu mengenai haidnya 

Aisyah ketika haji, Dalam riwayat ini disebutkan; u Ia tidak melakukan thawaf dan tidak 
pula shalat” Adapun hadits Abu Sa’id adalah hadits maushul yang akan disebutkan 
pada kitab ke 24 bab 44, dalam haditsnya ini disebutkan; “Bukankah wanita jika sedang 
haid tidak shalat dan tidak puasa?” 



1 194 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




pada waktu suci?” Aisyah menjawab, “Apakah engkau seorang 
haruriyah? Kami mengalami haid di masa Nabi SAW, namun beliau 
tidak memerintahkan itu kepada kami.” Atau ia berkata, “Kami tidak 
melakukannja.” 



22. Bab: Tidur Bersama Wanita Haid yang Mengenakan 

Pakaiannya 



(Haditsnya adalah hadits Ummu Salamah, yang telah disebutkan 
pada nomor 169). 



23. Bab: Mengenakan Pakaian Khusus untuk Haid 



(Haditsnya adalah Ummu Salamah tersebut). 



24. Bab: Wanita Haid Menghadiri Shalat Dua Hari Raya dan 
Dakwah Kaum Muslimin, namun Mereka Menjauhi Tempat 

Pelaksanaan Shalat 



' * . 
01 1 



:cJu [<i/y coj - y a 



_ _ * __ / / / / // # . 
r, . i ^ ^ ^ ij . ^ > 

(i-J 4* O* ’ C 



\ — 2T ;c-!U cJlTj [Sj>] S>i >2 

«I» jk yil jA oiti ^l Ji fjij ^l 



[\ vr/T _J] ? e >j S/ jf Od» 0 >2 lil ‘Ji Uloi-1 Jif 



*r t . * * # 



MukhtasharShahihBukhari — 1 195 1 




Uji 'pS\ : jii 



* ° ■ *■ ■*" 






r • y d ry. 



j — ill I^Jt- [ — s L^lj]] tLL ^l cLLlj CLii [iwub- ilJ'J | 



VI ‘Sjz 2 y tiis-j -p ± ‘cJii ?[iiT j] ±.j ± iii Js 



rf 



jf jjj — iji ^'j^j £^4 [—0 : 



j ; 



oj±gj [o±i> f J [^>5 tii] ^iiJi ^r/i j;i>Ii 

^ > 

L' :if'J.I -cJli] J± I J^Jl j j3u'j 0rt>J' ^Jl 



[^r/^ jLJUs- Lg.~Jii (JlS ?t^LJUs- LgJ 






// J / 

•** 



^ * * 

b J j* J B 



ii [j=u'U-l] -Jui ?j±j| Jja : ±i. ±|j 



/ / / 



y ±-3; iS- :±IJ Iji jjijj ^j) ?iir [411] 'j lir [4ij] ' 




^ O J Ay' . ^ O B '■/"'h e> B , ' B > ' J* > 

cr~ uC J*- fj* 



00 > 



e > ^ 



B ^ ^ . 

6 > ># > 



> 

O . >■ 






^ > . , / , / O _ > -K 1- _ > jr B - J^, 

> > , e > o^b .> J t e J e > e e b ?>*/, , > |> £ /**• 

Jj Oj5!-ji (^Wi Ojt-Jjj (Vf J^j Oj^ tjj-Ujl 




/ / / 



(V/? c^ll il[i 



180- Dari Hafshah [binti Sirin 2/9], dia berkata, “Kami pernah 
melarang para gadis kami untuk keluar mengikuti shalat dua hari raya. 
Lalu datanglah seorang wanita yang kemudian singgah di bangunan 
bani Khalaf, [aku menghampirinya] , ia menceritakan tentang saudarinya 
-yang mana suami saudarinya itu pemah ikut berperang bersama Nabi 
SAW sebanyak dua belas kali [peperangan], ‘Saudariku ikut 
bersamanya {suaminya} sebanyak enam kali pepeiangan. ’ -Selanjutnya 
ia berkata, ‘Kami mengobati orang-orang yang terluka dan mengurus 
yang sakit. Saudariku bertanya kepada Nabi SAW, “Apakah boleh 
seseorang di antara kami {kaum wanita} tidak keluar rumahkarena 
tidak memiliki jilbab?” [Maka 2/172] Beliau menjawab, ‘ Hendaknya 



1 196 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




temannya memakaikannya dari jilbab yang dimilikinya, dan hendaknya 
ia ikut dalam kebaikan dan pertemuan kaum muslimin.' [Hafshah 
berkata]: “Ketika Utnmu Athiyah datang, [aku memberinya, lalu] aku 
bertanya kepadanya, ‘Apakah engkah pemah mendengar dari Nabi 
SAW [tentang yang demikian?] Ia menjawab, 'Ya, ayahku sebagai 
tebusannya -ia tidak menyebutkannya kecuali beikata, ‘Ayahku sebagai 
tebusannya- aku mendengar beliau berkata, 

“[Hendaknya] para gadis dan perawan ” Atau “Para gadis yang 
masih perawan [ini keraguan dari Ayyub] dan wanita haid keluar [pada 
dua hari rayaj. Hendabiya mereka ikut dalam kebaikan dan perayaan 
kaum mukminin, namun hendaknya para wanita haid menjauh dari 
tempat pelaksanaan shalat. [Seorang wanita berkata, ‘Wahai 
Rasulullah, ada di antara kami yang tidak memiliki jilbab.’ Beliau 
berkata, ‘Hendaknya temannya memakaikan jilbab miliknya. ’ 1/93]. 
Hafshah berkata, aku bertanya, ‘Apakah wanita haid juga?’ Ia 
menjawab, ‘Bukankah [wanita haid] juga wukuf di Arafah, 
[menyaksikan] ini dan [menyaksikan] ini?’ (Dalam riwayat lain darinya, 
ia berkata, ‘Kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya, sehingga 
kami menyuruh para gadis untuk keluar dari kamamya, bahkan kami 
menyuruh para wanita haid untuk keluar. Mereka bertempat di belakang 
orang-orang (para jamaah). Para wanita itu ikut bertakbir bersama takbir 
mereka, dan berdoa bersama doa mereka mengharapkan keberkahan 
hari tersebut.” 2/7) 

25. Bab: Jika Wanita Mengalami Tiga Kali Haid Dalam Sebulan 
dan Apa yang Dibolehkan bagi Wanita Waktu Haid atau Hamil 

serta Apa yang Mungkin Dikerjakan pada Masa Haid 



Berdasarkan rirman Allah, “Dan tidak halal bagi mereka untuk 
menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka.” 
{Qs. Al Baqarah (2): 228}. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 197 B 







U1 ^ ^ o Jl :pi^J J* o* /^J -Ao-Al 



H* ^ /j A^ / jr 

I t ^ ||rt * H ? J o ^ , ,L ,i # / ,/ ,^9f JA ^ fl J « 

Jl5j — A*l \S% C**^l>- QJl 4lJi ^ 



0 



^ JlSj “AA Jl5 4jj — AY .dJlS^ L* lijlyf 

uij^r W ^ 1 - 1 : 5ri' u* sr** -M 



r r 

.dJJJu j&f lc£\ :Jli ? f lJ CJU, Ui> oL; JoJi ^7 sf^il JP 



84, 85. 36 Diceritakan dari Ali dan Syuraih, “Jika seorang wanita 
bisa membuktikan dengan kesaksian keluarganya yang diridhai 
agamanya, bahwa ia mengalami haid tiga kali dalam sebulan, maka ia 
bisa dipercaya. 86. Atha' berkata, “Masa sucinya adalah seperti 
biasanya.” 87. 38 Demikian juga yang dikatakan (brahim. 88. 39 Atha' 
berkata, “Haid berlangsung dalam satu hari sampai lima belas hari.” 
89. Mu’tamir berkata, dari ayahnya, ”Aku bertanya kepada Ibnu Sirin 
tentang wanita yang melihat darah setelah lima hari masuk tnasa suci. 
Ibnu Sirin menjawab, “Para wanita lebih mengetahui tentang hal itu.” 



(Haditsnya adalah hadits Fatimah binti Abu Hubaisy yang teiah 
disebutkan pada nomor 137). 



34 84, 85. Disebutkan secara bersambung oleh Ad-Darimi (1/212-213) dengan sanad 

shahih dari keduanya seperti itu. 

Abdurrazaq menyebutkan bersambung dengan sannd shahih darinya. 

3B - Djsambungkan oleh Abdurrazaq juga dengan sanad shahih darinya. 

39 Ad-Darimi (1/212, 211) juga menyebutkannya secara bersarnbung secara terpisah 

seperti itu, dan sanad “ hasan , adapun sanad lainnya shahih. 

Ad-Darimi (1/202) dengan sanad sbahihjuga mneybutkan dengan bersambung , 



198 1 — MukhtasharShahihBukhari 




26. Bab: Cairan Kuning dan Coklat selain dalam Masa Haid 






/ B 1 

a jA*a]\ 






181- Dari Ummu Athiyah, dia berkata, “Kami dahulu tidak 
me ngangga p apa-apa darah yang kekuning-kuningan atau coklat 
(sesudah masa suci).” 



27. Bab: Darah (Penyakit) Istihadhah 









1 









? \ & Jh Jlu jit j 



> - 

y*j 



j' Bi* 






a 

c 




. J& J«^u 'Jii) : JUi J-3u °jf dJdl 

# ^ - p 



182. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa Ummu Habibah 
mengalami istihadhah selama tujuh tahun, lalu ia bertanya kepada 
Rasulullah SAW tentang hal tersebut. Lalu beliau menyuruhnya mandi. 
Beliau berkata, U ltu adalah darah penyakit" Lalu Ummu Habibah 
mandi setiap kali akan mengerjakan shalat. 



2$. Bab: Wanita Mengalami Haid setelah Thawaf I fadha h 



j — : ijt' Cj s ' At" 



Jj_i ‘J\ fjli] (M«/t ‘oilit :J?jj ^j) 



MukhtasharShahihBukhari — 1 199 1 





183- Dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Telah diberi 
rukhshah (keringanan) bagi wanita yang sedang haid untuk kembali 
(meninggalkan mina) apabila mengalami haid” (Dalam riwayat lain: 
ketika thawaf ifadhah 2/195). [la mengatakan,] 41 Pada mulanya Ibnu 
Umar mengatakan, bahwa wanita tersebut tidak boleh meninggalkan 
Mina. Namun [kemudian] aku mendengarkannya mengatakan, “Wanita 
tersebut boleh meninggalkan Mina, karena Rasulullah SAW 
memberikan keringanan bagi mereka.” 



29. Bab: Jika Wanita yang Mengalami Istihadhah Melihat 

Tanda Suci 














&U c 



Jil 

90- Ibnu Abbas berkata, "Hendaknya ia mandi dan mengeijakan 
shalat walaupun {sucinya} hanya sesaat, dan bagi suaminya boleh 
menggaulinya jika ia telah shalat, namun shalat itu lebih utama/’ 



4L Yakni Thawus. 

41 Ad-Darimi (1/203) telah menyebutkan secara bersambung dengan samd shahih darinya 
seperti itu, tanpa menyebutkan tentang “menggauli” Akan tetapi ia mengeluarkan 
bagian tersebut (1/207) dengan sanad dha’if darinya. Diriwayatkan juga oleh 
Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah sebelumnya. 



1 200 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



30. Bab: Shalat atas Wanita yang Meninggal dalam Keadaan 

Nifas dan Sunnahnya 



Jh f.\jj x'jj y*j) $y\ o' o 'J* -\ At 



X 



?JJ jj) >: J Uiii (M / r ;f>! Ji ii 












.l$k**j (J^-j LS &» (^' (^-^j 



184. Dari Samurah bin Jundub, bahwa seorang wanita (dalam 
riwayat lain: “Aku shalat di belakang Nabi SAW ketika menshalati 
seorang wanita 1/91) yang meninggal karena melahirkan (dalam riwayat 
lain: dalam keadaan nifas). Nabi SAW menshalatinya, dan beliau berdiri 
[atasnya] di tengah-tengah mayatnya.” 



MukhtasharShahihBiikhari — I201 1 




7. K3TAB TAYAMUM 



1. Bab: Firman Allah Ta ’ala, “Jika kamu tidak menemukan air, 
maka bertayamumlah dengan tanah yang baik {bersih}. sapulah 
mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah itu." {Qs. Al Maa'idah (5): 
6} 










Jj/, £ :cis y» pj ^ -Uo 












0 V 



0 

/ i > 







Ji i jL? j ^iSi fisfj Jii # ji» j ji, j f JC fj jij 










« j 



* - 







0 4-JUl Jj-j :jUi Jd J4 ^ 0 4L1 

Jf liijiJ. cJia ? J4 \j. 






(.5— !j) i^J^ ^ 01 






> > 









> . 0 



01 — Sf! il^iJ! ^ ^ 



0 J _ > >■ > > 



{*' — ^ : ^'jj ^j) dt?- ^ jLl J j*“ j fUa lS J i $1& Jjl Jj- 



J*"J 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 203 1 




J £ 







* $\ il & SJ] 



* + 



* ** 



1,-SS J jt g' }&k~; j jt ii jiiJt ‘j iri jui 



Lr-^ u>f a> J,) «s~ s iiJi i?J(i Ji ti- iJi ĕJ 






* -- 




<&i ^ 0^1 \J\ aio'ii 



— ■ {*-6** ,_rJj o^CaJl j»4iS" jifi iliii-y j [o i/y Lgii» <>] 



il J>f l SJ'j J\ 'SSj> [t Y • /l JL] l£j 



* * 

' A 



X* + 



j3j u in > t i> & *ji> >; rci jui tr i3i li 



[J — »*■] J [U->C. ^] VI [ii] *~*j& >f lilj 






■(*';. :3»jj jj) i> « 



185- Dari Aisyah istri Nabi SAW, dia beikata, “Kami pemah ikut 
bersama Rasulullah SAW pada salah satu pcrjalanannya. Ketika kami 
sampai di Baida' atau Dzatul Jaisy [saat kami memasuki Madinah, 
5/187], tiba-tiba aku kehilangan kalung, [maka Nabi SAW 
menghentikan untanya dan turun]. Kemudian Rasulullah SAW berkenan 
mencarinya, dan orang-orang pun ikut berhenti. Saat itu mereka tidak 
berada di tempat yang ada aimya [dan mereka pun tidak membawa air. 
4/195] [Kemudian beliau meletakkan kepalanya di pangkuanku dan 
tertidur], maka orang-orang mendatangi Abu Bakar Ash-Shiddiq dan 
berkata, ‘Tidakkah engkau lihat apa yang dilakukan Aisyah? Ia telah 
menghentikan Rasulullah SAW dan orang banyak, padahal mereka tidak 
di tempat yang ada aimya dan tidak membawa air.” Maka Abu Bakar 
{menghampiriku} , sementara Rasulullah SAW tengah tertidur di 
pangkuanku, ia berkata, ‘Engkau telah menahan Rasulullah SAW dan 
orang banyak, padahal tidak ada air di sini dan mereka pun tidak 
membawa air\” Aisyah menceritakan, “Abu Bakar mencercaku dan 
mengatakan apa yang dikehendaki Allah untuk mengatakannya. Ia pun 



1 204 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




menampar wajahku dengan tangannya, (dalam riwayat lain: ia pun 
memukulku dengan keras seraya berkata, ‘Apakah engkau menahan 
orang-orang ini karena kalung?’ Aku tidak bisa berbuat apa-apa karena 
keberadaan Rasulullah SAW sekalipun itu terasa menyakitkanku), aku 
tidak dapat bergerak sedikit pun karena Rasulullah SAW berada di 
pangkuanku. Rasulullah SAW terbangun ketika (dalam riwayatlain: 
Rasulullah SAW tertidur hingga) menjelang pagi dan tidak menemukan 
air, maka Allah menumnkan ayat tayamum, akhimya mereka pun 
bertayamum. Usaid bin Hudhair berkala, ‘Itu berkah pertama kalian 
wahai keluarga Abu Bakar.” Aisyah berkata, “Kemudian kami mencari 
unta yang tadinya aku tunggangi. Setelah kami temukan, maka kami 
dapati kalung itu berada di bawahnya.” (dalamjalurlaindisebutkan, 
dari Aisyah, bahwa ia meminjam kalung dari Asma', tiba-tiba kalung itu 
hilang, maka Rasulullah SAW menyuruh seorang laki-laki [untuk 
mencarinya 7/54], dan orang itu pun menemukannya. Tiba-tiba 
datanglah waktu shalat, padahal saat itu mereka tidak berada di tempat 
yang ada aimya, maka mereka pun shalat [tanpa wudhu 4/220]. 
Kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, lalu Allah 
menurunkan ayat tayamum. Usaid bin Hudhair berkata kepada Aisyah, 
“Semoga Allah membalaskan kebaikan bagimu. Demi Allah, tidaklah 
engkau mengalami perkara yang tidak engkau sukai, kecuali Allah 
memberikan untukmu [jalan keluamya], dan [menjadikan] kebaikan 
bagi kaum muslimin di dalamnya.” (Dalam riwayat lain; kebeikahan). 




Mukhtashar Shahih Bukhari — |20s| 




1 86. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda, “Aku 
telah diberikan lima perkara yang belum pernah diberikan kepada 
seorang pun [di antara para nabi 1/113] sebelumku: Aku ditolong 
( dimenangkan ) dengan ditanamkannya rasa takut pada diri musuh 
sejauh perjalanan satu bulan, dijadikan btmi bagiku sebagai masjid 
dan mensucikan ( untuk tayamumj Siapapun di antara umatkuyang 
masuk waktu shalat, maka hendaklah ia shalat { di mana sajaj. Selain 
itu telah dihalalkan harta rampasan perang bagiku, yang mana 
sebelumku tidak dihalalkan bagi seorang pun, dan aku diberi syafaat. 
Kemudian bahwa setiap nabi diutus secara khusus kepada kaumnya, 
namun aku diutus untuk seluruh manusia (di dalam satu riwayat semua 
manusia ). " 



2. Bab: Jika Tidak Menemukan Air dan Debu 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah, yang disebutkan sebelumnya 
melaluijalur lain). 



3. Bab: Bertayamum datam Keadaan Mukim (Tidak Bepergian) 
Jika Tidak Mendapatkan Air dan Khawatir Kehabisan Waktu 

Shalat 



* * J t J 

Vj *Jl 



>■ 






* m 




JiJ ' 






} I » k $ ^ k~t b / i * 

o*' J**'j ~^ r : ^j^ i y •*** 



/ J J fl £ i. rt >■ ., # j, " t. ^ ^ r u ^ * * * 



>■ 



B > r 



% * 



>9 > J * 












" ^ “ I w 



1 2D6 1 — MukhtasharShahihBukhari 




91. 43 Demikian yang diungkapkan Atha*. 92. 144 AlHasan berkata 
tentang orang sakit yang mempunyai air tapi tidak ada orang yang dapat 
membantunya untuk wudhu, maka ia boleh bertayamum. 93. 45 Ketika 
Ibnu Umar kembali dari kebunnya di Jurut 46 , datanglah waktu shalat 
ashar (saat itu ia berada di tempat Marbid A1 Ghanam) 47 , maka ia pun 
mengeijakan shalat. Kemudian ia masuk Madinah, sementara matahari 
masih tinggi, nam un ia tidak mengulangi shalatnya. 



J’ 

* 



' ; uf : jii ji j r 



* + 

* r 



o* A JJi j?f JjiJi j jui ’^jA\ CU Ji 



J' 

0 ^ 9 




+ j' 

1 j ^ ^ H / yy D 

s s h ■i-' ' ' ■ I* ' I' * i J i ^ 



/ ^ J 

o i 



* 



4-ip Jj 4jJj j jJ J jljjtJI 



187. Dari Umair, maula (budakyang dimerdekakan) Ibnu Abbas, 
berkata, “Aku datang bersama Abdullah bin Yasar, maula Maimunah, 
istri Nabi SAW. Ketika kami menemui Abu Juhaim bin A1 Harits bin 
Ash-Shimmah A1 Anshari, Abu Juhaim berkata, “Ketika Nabi SAW 
datang dari arah sumur jamal, seseorang berpapasan dengannya 



43 ‘ Disebutkan Abdurrazaq secara bersambung dari jalur shahih dan Ibnu Abi Syaibah dari 
jalur lainnya. 

441 Begitujugalsma'il A1 Qadhi dalam AI Ahkam dari jalur yang sAoA/A. 

Asy-Syafi’i (125) menyebutkan secara bersambung dengan sanadAaycw darinya, dan ia 
menambahkan: Tayamum lalu mengusap wajah dan kedua tangannya, lalu shalat 

Ashar,” A1 Hafizh berkata, “Saya tidak menemukan sebab tidak disebutkannya 
tayamum, padahal itu yang dimaksud dalam bab ini ” 

461 Suatu tempat di Madinah, dimana mereka berkumpul di situ bila hendak mdakukan 
peperangan. Ibnu Ishaq berkata, “Jaraknya sekitar satu farsakh dari Madinah,” 

47 DaJam naskah lain tertulis, “Marbad An-Na"am”. Ada juga yang menyelnitkan, 
“Maibad", yaitu nama suatu tempat yang jaiaknya sekitar satu mil dari Madinah. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — ) 207 1 





kcmudian orang itu mengucapkan salam kepada beliau, namun Nabi 
SAW tidak menjawab salamnya, hingga ketika beliau sampai di sebuah 
tembok, beliau mengusap wajah dan kedua tangannya, ketnudian beliau 
menjawab salam orang tersebut.” 



4. Bab: Apakah Orang yang Bertayamum Meniup Debu Di 

Telapak Tangannya? 









ildl JJS c4if J\ : Jul 



i-J ijt : #jj <jj) & $ "/' x J 

a lrf £fj C& icJtj ll (AA/ 










[oLisij tyTj iu_c oir n?i M ^ ® J/3i 



i 









# ^ /■ 



A ^ jH 0 . ■H r j» ^ ^ 



l88.DariAbdurrahmanbin Abza, dia berkata, “Seorang laki-laki 
datang kepada Umar bin Khaththab dan berkata, ‘Aku junub tapi tidak 
menemukan air.’ Lalu Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin 
Khaththab, ‘Masih ing atkab engkau, ketika kita dalam suatu peijalanan 
(dalam riwayat lain: dalam suatu peperangan, lalu kita junub 1/88), aku 
dan engkau. Saat itu engkau tidak shalat, sementara aku bersuci dengan 
debu lalu aku shalat. Kemudian aku ceritakan hal itu kepada Nabi SAW, 
lalu Nabi SAW berkata, “Sebenamya cukup bagimu [wajah dan dua 
telapak tanganj, seperti ini , " seraya Nabi SAW menepukkan kedua 
telapak tangannya di tanah, lalu meniupnya (dalam riwayat lain: 



f 20» | — Mukhtashar Shahih Bukhari 




meludahinya), kemudian mengusapkannya pada wajah dan kedua 
telapak tangan.” 48 



5. Bab: Tayamum adalah Mengusap Wajah dan Kedua Telapak 

Tangan 






* 




189. Dari Ammar, dia berkata, “Tanah yang bersih {suci} adalah 
sarana untuk bersuci bagi setiap muslim, yang mencukupinya sebagai 
pengganti air.” 

(Haditsnya adalah kisah Ammar bersama Umar, yang telah 
disebutkan tadi). 



Saya katakan: Pada riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya (266, 267) 
disebutkan secara ringkas. Tayamum: Satu tepukan debu untuk wajah dan kedua 
telapak tangan). 




Mukhtesbar Shahih Bukhari 



6 . Bab: 66. 49 Tanah yang Bersih {Suci} sebagai Sarana untuk 
Bersuci Secukupnya bagi Seorang Muslim, sebagai Pengganti 

Air 



\jr — Oi' f»j (*J L. <J U J 



r * . x j 



ĕ!>OJL; ^-L' N Jljj _< n ■ (* - * -"■ * j*j 






X* H- 



94. 50 A1 Hasan berkata, “Cukuplah baginya tayamum selama tidak 
berhadats.” 95. 51 Ibnu Abbas pernah mengimami shalat, padahal ia 
hanya bertayamum. 96. 52 Yahya bin Sa’id berkata, “Tidak apa-apa 
mengeijakan shalat di atas tanah yang gersang dan bertayamum dengan 
tanah itu.” 






M 'ĕ > J, iS- :JU Ol> -M . 

/ ^ ^ ^ ^ a/ i» J 

^ _ . o. * -r- . 5f j 



i jlp a* 5 j ** 5 j j tJlJl i 



jI : jjljj hs.i. -l ^ Jjl j!5"j y- V} i £ 5j( 



^ J ^ ^ 






(i— j — j (» ^ ■<■■■. - j ~ O^i |*j O^i j*J (\ 'l ^/i 



^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 



Ini adalah lafazh hadits maiju' yang dikehiaikan oleh A1 Bazzar dari Abu Hurairah. 
Dishahihkan oleh lbnu al Qiththan. Hanya saja Ad-Daruquthni membenarkan 
kemursalannya. Akan tetapi riwayat ini ada penguatnya, yaitu hadits marfu 5 Abu Dzar 
yang seperti redaksi hadits tersebut, yang dishahihkan oleh banyak ahli hadits. Saya 
telah mengeluarkannya dalam ShahihAbu Daud (357). 

^ 0- Abdurrazaq, Ibnu Abi Syaibah, Sa'id bm Manshur, dan Hammad bin Salamah, dalam 
mushannafhya menyebutkan secara bersambung dengan sanad shahih dari 
periwayatannya. 

51 Ibnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi menyebutkan secara bersambung dengan sanad 
shahih dari periwayatannya, 

52 ‘ A1 Hafizh tidak meriwayatkannya. 



210 1 — Mukhtashar Sbahih Bukhari 




* ^ / 






m a 



Oj — t JaSjj j*J iil 111 ^oJl OL5Tj (£jl t-jUaiJi (ji 



# • J * * 



J^' J$ ***"] *5^y C5* ^ u* (JjOj S/ t-Jaj^Lj 

u /p Jii^i dii Pj>, ^ j^J ,«/, 



'J-& Jij ui tJ J 3 i 'J& -iliL oir,- ^di 



j 1 > , ^ i , ^ / - » , . > ^ 

I* ° I l^ I' tjt% * '|| _* ^ t, I * ✓"'* S 1 1 J 

f " ' LaJ 3 * jjpjrj^ ^n P ^ 1 1 li**f J 



iS JS 



* *Sj . ^ f 'o / 



tjjUsy Si > 3JJ Si : ju ;^<j Ol i£i 



S3 / 



j ^JLj IpJj JjJ Ju*ju jU*j cJjiJjLS 



j' ^ j* j* t >■ 

^ ^ O t j i > 



Jl» ^ 



" jW Ji-^j 'jk lit <C hie ji!l liii tu $h jUi 

# "' * + + r 

^>\ — i>f : Ji — S (Vfj 5 J' £® O? 0^3 G iiiw U) : Jli t^iil 



/ /■ 



■H - J? *r ^ 4 



JL' t yu p] Zl& '4f iOi : JU , t U M J 

>i!i 4 jau ya: -js sy, j. & sj'j jM » ‘Js> 



/ " <* , " Wf yl , " " r * * ■ r " >■ ° 

, J* . * J- /jF J> / P J' J . J |, , / / , I'' - '* * ^ I. 

Lpi j -t_JjP fb^j jjl < 1 ) 15 — LJjU U-Jj ( iia*JI •*« 



. O ^ .x jf j 



* r 

* S X- 



j£ * S * 



J O 



I* 



[d_lVj &c] sf^i ob (Uikiii <frUii caJu gii) : jus o!u 



X* jX 



, x X 



^LJJI yf :di vui J^; > tfr u ^ ^ & 

* # ' 

D / / _ B / #x #x O ^ ^ jX 



X X x_ 



,UJl :LJIS [?,aij iJLiil Ji; :U1S «U V i!i : cJUi] 

jr * * / 

:U — S 'i/l S (li ji>- U jijj (dj ^jj :^j'jj (^jj) ^LJl «j-* ^j— *f 



> / 

^ / f* ^ 



ji_L' ciu M *jji j p'j J :Sii rj Ji ^ju .lij 



IMukhtashar Shahih Bukhari — 1 211 1 




t^j) <J\ ^ ^ltaJl a J 



^ -H" 



(l^-H lik -1 ^ clbi li>f ^ l^C' JJ5 ?iil SjJj &j :cJu 



^l^i) jJ j£LU 

*t 3 * ^ 1 ^ ^ 

*r ~ jf 

t ^ h *■''■*'*■', fl ^ ^ ^ ^ o ^5 / . i' ^ ■ * i ^ • i 

yv\ ^lmuJ LgJl JL>- Ljjl tuijJU»- ^JJl 

f Xf 






A J > 



x* 



> / 




B f # / 1-' ^ Ti i^ "f ° . ' ^ / i(| ^ ^ 

j' 0 i^j^ 1 ftl j 3 ’ U* H tj* 3 ® L5^’ 

/ ^ ^ ^ 

kJ t i jk-ij i jLi i^i ^ 'ij^i jiUj u4ii jf 



vcj 0#!)( lii? :fijj Jj) «& ^ 



X* H' 



LLuul 4 cLa^ 



C 

^ i £ 



J — r' OlST J (l^iJ jli jj 4jf 'Jj tSjblj J°A JS ^^i i\Zjj 



L-t JS L »ii : ju t a Iji JrusJi &c*f ^jJi j^i of *iu 



X» 

•i jBf li' All pj J^' £ J\ &? M .z& 

■■9jj Jj) <fe ^ os- i& &> iif di jjd dj 





t _ (d I ji^J d I jiJri) jia (t jJl Jj IiSj 



a h 



^ li ^ULi UUi» l^J 1 






* 



y* jr *r JT 

3 5 J*"* (>rf 



/ * 



^ t + 



■* cJ*J) -d j>5 'j^jj lijd-j 



5 j Q_Ji( (lfl£.f tsil J» illl jdj 



w X 0 / 

/'V i4 Ui' - ^ 



f * 



Wjj 



y * * * 



0%Srj ^ :iJUh cju ?tf*i l; dJLL^ U :1^15 J£i cJ-S-l 






-* * * 



0 >■ 



4_jI aL| IJLSTj (iT ^JjuU t^L^aJl aJ (Jli (^jJl l*JU& ^3 L*Ajj 






1 212 1 — MukhtasharShahih Bukhari 




Jj CLJij '*Z4> cii> «iij .ii oi' o# ^ 






i- jJli J ji' ' i?! jf -» j tillii yJJ ,i2ji J i4£i> 

>■ T > y > 



O >" > > 



# ^j* - ls^ Jj-Wi L O jtl ...- ' l [l jti-j L-S'] 



' ^ c:y ciia .l > ^jji f yji o j^4 'Jj oO^ 

** 

pd»li |J>J J^i lxJ> ji-jJ f.Sf ji i!)f (jJ 







(i^iLrj :^jj ^j) lf sc^i ^ ijLoi 



!i! 0* J Jrf (fc») J?» jff lL 






•jy.jh s-’^* J*f o? a jj (Oi*jU^l) J15j -<w 



#✓ 



190. Darilmran, diaberkata, “Kami pemah bersama Nabi SAW 
dalam suatu perjalanan. Saat itu kami beijalan pada malam hari. Pada 
akhir malam, kami tertidur. Tidak ada tidur yang lebih nyaman bagi 
musarir daripada tidur tersebut, sehingga kami tidak terbangun kecuali 
karena panasnya sinar matahari. Orang yang pertama kali bangun adalah 
Fulan, (dalam riwayat lain: Abu Bakar 4/169), lalu Fulan, lalu Pulan - 
mereka disebut oleh Abu Raja\ namun Auf lupa-, kemudian yang 
keempat adalah Umar bin Khaththab. Adapun Nabi SAW, apabila 
beliau sedang tidur, tidak dibangunkan, sampai beliau bangun sendiri, 
karena kami tidak tahu apa yang sedang teijadi dalam tidur beliau. 
[Kemudian Abu Bakar duduk di dekat kepala beliau, dan bertakbir 
dengan mengeraskan suaranya]. Ketika Umar bangun dan melihat apa 
yang dialami oleh orang-orang, karena ia seorang yang keras, maka ia 
pun bertakbir dan mengeraskan suaranya. Ia terus bertakbir dan 
mengeraskan suaranya sampai Nabi SAW terbangun karena suaranya. 
Setelah beliau terbangun, orang-orang mengadu kepada beliau tentang 
apa yang mereka alami, maka beliau bersabda, “ Tidak ada bahaya dan 
tidak ada yang membahayakan, beranjaklah kalian Lalu mereka pun 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 213 1 




mulai beranjak. Beliau beijalan tidak jauh, lalu turun. Kemudian beliau 
minta air wudhu, lalu beliau pun berwudhu. Selanjutnya seruan shalat 
pun dikumandangkan, dan beliau pun shalat bersama orang-orang. 
Begitu shalat selesai dilaksanakan, temyata ada seseorang yang 
menyendiri dan tidak ikut shalat bersama mereka, maka beliau bertanya, 
“Hai Fulan, apa yang menghalangimu untuk shalat bersama orang- 
orang ?" Ia menjawab, “Akujunub, tapi tidak menemukan air.” Beliau 
berkata, “ Hendaknya kamu menggunakan tanah, karena tanak (debu) 
itu cukup bagimu [Kemudian orang itu pun shalat], selanjutnya Nabi 
SAW beijalan, [Rasulullah SAW menempatkanku pada kendaraan di 
hadapannya]. Orang-orang mengadukan rasa haus kepada beliau, maka 
beliau turun lalu memanggil si fiilan -disebutkan namanya oleh Abu 
Raja', namun Auf lupa- dan beliau pun memanggil Ali, seraya berkata, 
“Pergilah kalian berdua untuk mencari air. " Lalu mereka berdua pergi 
dan bertemu dengan seorang wanita [yang sedang menjulurkan kakinya] 
di antara dua tempat penyimpanan air yang terbuat dari kulit, atau di 
atas permukaannya, atau di atas untanya. Mereka berkata kepadanya, 
“Di mana ada air?” [Wanita itu menjawab, “Tidak ada air,” Kami 
katakan, “Berapa jauh keluargamu dari tempat air?]” Wanita itu 
menjawab, “Janjiku untuk mendapatkan air ini kemarin, aku baru bisa 
membawanya saat ini, (dalam riwayat lain: “{Jarakpeijalanan} sehari 
semalam”), kaiena tidak ada orang lain yang dapat melakukannya.” 
Mereka berkata lagi, “Kalau begitu, pergilah engkau.” Wanita itu balik 
bertanya, “Ke mana?” Mereka menjawab, “Ke Rasulullah SAW,” 
wanita itu bertanya lagi, “Orang yang disebut sebagai shabi ’ {orang 
yang keluar dari agamanya}?” Mereka jawab, “Itu dia yang kau 
maksud, maka berangkatlah!” Lalu mereka pun kembali bersama wanita 
itu kepada (dalam riwayat lain: wanita itu berkata, “Siapa itu 
Rasulullah?” Kami tidak menjelaskannya sampai kami membawanya 
kepada) Nabi SAW, lalu menoeritakan kejadian tersebut kepada beliau. 
Beliau berkata, 'Turunkan ia dari untanya. " [Wanita itu pun 
menoeritakan seperti yang telah kami ceritakan, hanya saja dalam 
ceritanya ia mengaku yatim, lalu beliau meraih tempat air.] Nabi SAW 
minta dibawakan bejana, lalu beliau mengisinya dari kedua tempat air 



214 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




tersebut lalu menegakkaiuiya dan manbuka tutup bagian bawahnya 
seraya berkata kepada orang-orang, "Minumlah kalian dan berilah 
minum binatang-binatang kalian. ’’ kemudian di antara mereka ada 
yang minum dan ada pula yang menampung air sebanyak yang 
diinginkannya. (dalam riwayat lain: Kami beijumlah empat puluh orang 
minum karena haus sampai puas, lalu kami pun mengisi setiap kendi air 
dan ember yang kami bawa, hanya saja kami belum memberi minum 
unta kami). Kemudian yang terakhir kali diberikan air adalah orang 
yang junub, dan beliau berkata kepada orang tersebut, ‘Tergilah dan 
tuangkan (siramkanlah) pada tubuhmu. " Sementara itu, wanita tersebut 
berdiri dan memperhatikan apa yang dilakukan terhadap aimya. Demi 
Allah, banyak air yang dikeluarkan dari tempat air tersebut, namun kami 
lihat, bahwa air itu malah menjadi lebih penuh daripada sebelumnya, 
(dalam riwayat lain: tempat air itu malah hampir luber karena penuh). 
Kemudian Nabi SAW bersabda, “Kumpulkan { 'makanan } untuknya . ” 
Lalu orang-orang mengumpulkan kurma, tepung, dan gandum untuk 
wanita itu, sehingga mereka telah mengumpulkan makanan untuk 
wanita tersebut. Kemudian mereka membungkusnya dengan kain, dan 
dibawa menuju untanya dan diletakkan pada tangan wanita tersebut. 
Beliau berkata, “Sebagaimana yang engkau ketahui, kami tidak 
mengurangi airmu sedikit pun, tetapi Allah lah yang telah memberi 
kami air. ” Setelah itu wanita tersebut menuju keluarganya, sementara 
keluarganya telah menanti kedatangannya. Mereka berkata, “Apa yang 
menghalangimu wahai tulanah?” Ia menjawab, “Sesuatu yang 
menakjubkan. Aku bertemu dengan dua orang laki-laki, ialumereka 
membawaku kepada seseorang yang disebut-sebut sebagai orang yang 
keluar dari agamanya (Ash-Shabi'). Lalu orang tersebut melakukan 
ini...dan itu.... Demi Allah, ia lebih penyihir daripada ini dan ini, -ia 
mengatakan itu sambil menunjuk dengan telunjuk dan jari tengahnya ke 
langit, yakni langit dan bumi- atau orang itu benar-benar utusan Allah 
[sebagaimana yang mereka katakan].” Setelah itu kaum muslimin ingin 
mengirim pasukan kepada kaum musyrikin yang berada di sekitamya, 
namun mereka tidak menyerang rumah-rumah penduduk tempat wanita 
itu berada. Pada suatu hari, wanita tersebut berkata kepada orang- 



MukhtasharShahihBukhari — [215 1 




orangnya, “Menurutku, orang-orang itu sengaja membiarkan kalian, 
tidakkah kalian ingin memeluk Islam?” Mereka pun mematuhinya, lalu 
mereka masuk Islam. (dalam riwayat lain: wanita itu memeluk Islam, 
maka mereka pun ikut memeluk Islam.) 

Abu Abdillah mengatakan bahwa, shaba’a adalah keluar dari 
suatu agama dan masuk ke agama lainnya. 

97. 54 Abu A1 Aliyah mengatakan bahwa, AshShabi ’in adalah 
suatu golongan dari ahlul kitab yang berpegang pada kitab Zabur. 



7. Bab: Orang yang Junub Melakukan Tayamum karena 
Khawatir Dirinya Ak an Sakit, Mati, dan Kehausan 



Slj) %Jj ^3 i jU jb' j 'J of -iv 

0 ^ 



:J& pi » 'Jrji (i*j £ os* aiit i>i £Jbf \ jk 



67. 55 Diceritakan, bahwa Amru bin A1 Ash pemah junub pada 
suatu malam yang dingin, lalu ia bertayamum dan membaca ayat, "Dan 
janganlah kamu membmuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha 
Penyayang terhadapmu. " {Qs. An-Nisaa* (4): 29}. Ketika hal ini 
disampaikan kepada Nabi SAW, beliau tidak mencelanya. 



” Maksudnya: Aku meyakiiii bahwa mereka tnembiarkan kalian dengan sengaja, bukan 
karcna Iengah atau hipa, tapi karcna menjaga apa yang tetah teijadi antara diriku 
dengan meneka.” 

^ 4 ' Disebutkan secara bersambung oleh Ibnu Abi Hadm darinya, 

SSm Abu Daud, A1 Hakim, dan lainnya telab menyebutkan secara bersambung dengan sanad 
yang kuat darinya, sebagaimana dikatakan oleh A1 Hafizh. Diriwayatkan pula dalam 
kitab Shahik Abu Daud (360). 



[216| — MukhtashstrShatuhBukhari 



;] [q^] Ur : jB cr. ^ ? 



** ** 



!p cf ^ $ d jLSi [<^ tr " y (dG [ J j*- 



1> j£ ?£4 uSr [r>] ;c. [_st] -J^_ jJS L^f bi 



J* 5 



J3J 




^ >■ o 

> ■ . ^ 







^ ?, j ' 



i .«.CJl Jbtcj *V :JJl 



j>J ^Jf -x\ }j J }) iuk; iir ,m ^ii i' ju J- 



'r-b ^ ® it &/, [jjfj isf| : ;Uj jdi 



wU. aui eSjrji tiJBJi •" ' : 



> J > ^ ^ , > , 

♦ i S ' C 



a « 



y / O 

Lt 



CJl JL>-f 



ir> *kj J>i dJL y jj>J oir cJi : jui £ 



^ 




jus; jiiii > jf jul jk ■& u* ‘J i^Js ii ,^> 

^ ^ ‘ * > 

u_i; p' Jii y : [ii JU»] jii V([EvG] 4^ j (— 

>» >» 

iiii jruf 'jk jdi jy lioi -.^.y J jui ?iui 



X* X* 

X 1 



S jj I ii [?(CS I jiU I j' . V : * fU I jJjL jji) oJljLLI Ojj_ j ] 



ij_4 lil iJLJt> lli Jt ‘Jt UU*j y' 1?! :JUi . J ji; C. jill xi 

^ B S 1.1 • S <*// j , J J . [ ( , • J J , [ .j 

1 1 • 4PJLi lJI f.UJl ^JbJb-l 1& 








*»' r. oJ 

JUi .[cJj 



j Oi (.uji 

ii 1 

:JI — * (»1^ 'ii :j?Jj L) ^ ^ •> ^ 



•r' 

19 1- Dari Syaqiq bin Salamah, dia berkata, ‘ketika aku [sedang duduk] 
bersama Abdullah [bin Mas’ud] dan Abu Musa [A1 Asy’ari], Abu Musa 
berkata kepada Abdullah, “Wahai Abu Abdunahman, bagaimana 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 217 1 




menurutmu, bila seseorang mengalami junub lalu ia tidak mendapatkan 
air [selama satu buian]. Apa yang harus dilakukannya?’” Abdullah 
menjawab, “Ia tidak shalat sampai menemukan air.” Abu Musa berkata, 
“Bagaimana menurutmu tentang cerita Ammar, yaitu kedka Nabi SAW 
bersabda kepadanya 'Cukup bagimu' (dalam riwayat iain; Apakah 
engkau belum mendengar perkataan Ammar kepada Umar, “Rasulullah 
SAW pemah mengutusku [aku dan engkau] untuk suatu keperluan. Saat 
aku junub dan tidak mendapatkan air, aku berguling-guling di tanah 
seperti binatang. Kemudian aku ceritakan kejadian itu kepada Nabi 
SAW, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya cukup bagimu untuk 
melakukan begini, ' seraya menepukkan telapak tangannya di atas tanah, 
lalu meniupnya, kemudian mengusapkan pungguh tangan kanannya 
dengan telapak tangan kirinya dan punggung tangan kirinya riem g an 
telapak tangan kanannya. Lalu mengusap wajahnya [sekali]?”) 
[Abdullah] berkata, “Tidakkah engkau tahu bahwa Umar tidakpuas 
dengan itu?” Abu Musa berkata, “Kita lewatkan dulu cerita Ammar, 
sekarang, bagaimana menurutmu tentang ayat [dalam surah A1 
Maa'idah, 'Lalu kamu tidak menemukan air, maka bertayamumlah 
dengan tanah yang bersih {suci} ’?] Abdullah tidak memberikan 
jawaban terhadap ucapan Abu Musa, lalu Abu Musa berkata, 
“Sesungguhnya bila kita memberi keringanan bagi mereka dalam hal 
ini, maka dikhawatirkan jika merasa dingin menggunakan air, dan 
mereka langsung bertayamum [dengan tanah.” Aku katakan,] kemudian 
aku berkata kepada Syaqiq, “Apakah Abdullah tidak menyukai itu?” 
(daiam riwayat lain: “Apakah kalian tidak menyukai alasan tersebut 
untuk membolehkan tayamum?” Ia menjawab, “Ya.” 



8. Bab: Tayamum dengan Sekali Tepukan 



(Haditsnya adalah Hadits Ibnu Mas’ud rian Abu Musa yang telah 
disebutkan) 



218 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




8 . KITAB SHALAT 



1. Bab: Bagaimana Diwajibkannya Shalat pada Malam Isra' 







/ D JT 



.tjLwjlj JJUailj 5^L S yil ^ 



* 



68.’ Ibnu Abbas berkata, “Abu Sufyan menceritakan kepadaku 
tentang hadits Heraklius, bahwa Heraklius berkata, ‘Beliau -yakni Nabi 
SAW- menyuruh kami melaksanakan shalat, berlaku jujur, dan menjaga 
diri (dari hal-hal yang tidak baik).” 



& — Ul J of ji jjf jl? : Jli jJJL* — ^ Y 



* 

0 



} * * 



b 1 v/r f*L)l <£] J,> J33 Lfj : Jli 



k5" 



l^a J 



s m o 



^ y . J > / . J 

** - - * ® 






0 0 t ^ i ^ > * , 



i» / 



j £-y«i tc5-Uj ipy(i iL f Lflj 

j ji_kj Jj J^r jlJ fr dJi Ji iJU dii tiAi ^olJi Ji 



J* X* 

- J 



>■ 

/ / / 



J_^ Jl — i .Jj> [) .1 /i lii] j; :JU 01 : fr CJl 



// 



/ / 




it S ^ J ^ v 



" ^ t * 



* ^ 



j' 9 * t* ■ , „ „n> ^ T ^ 

yjA Cju*u : Jli 



/ / 



Ui tp : Jli ?aJ| J^jI jUi . 

6jl Jj Jij toJ jl-f a^*j Ji JLpli ji-j liLi UjlJI ^CJjl lJp ^Jii 

// / >■ >■ 

:J | — £ , J? .jC: J5 lilj . iUi. J3 > r lil . r a >f 









X 1 / / 

l-Li Jli ? lii Jjj^J cjj .p^llaJl ^JlUl L - y 



l ' Ini adalah bagian dari hadits Ibnu Abbas yang panjang, yang akan disebutkan lengkap 
secara maushul pada kitab ke 102 bab 102, 



220 j — Mukhtashar Shahih Bukhari 




Lii jif & oji >6 W H #*» «Jij 



^ JF JF 

lilj tiiAjw» lil» t jllll Jif aJII^ Jp ^il oi^l-^lj 






lUJil :lfel*J JUi .Jjlsll «lilJl JI j Ĕ> >■ ij? si^* Si 



i ajI Aj JU c^ia* Jj^fl Ju Jij» aJ Jlii 



* j 



D / ^ x 



p— b (*-fr^ p ^b^ p<*biij tr*sf j ur v J'*J (.riJ-^b ^b*-^' 






/ 1 * ^ /■ ,jf *" , J o _ 

" i'' P| I ^*** I . , ? t, « T " J Sf ^ J» t J W <* • , t J i A* / O ^ D J 

(*^i?'jib *A*-J| J Oot-j AJl jT J J| ^P (►+! jLl. ^olr c~i 



:JLJ @ yib J,> > di :Jjf JU .jLillJI c Cjjl J 
l-u : J15 VlJu :oia .^jltail Ji\ 3 «JCaJl j^L L^°> 
cr^* :c~U .pJUail ^b £4^* y* : JUii t ( _r* , J^ 0 ) j * (J 



* ■ ^ J 

^ r S 



p!l Uil $~r ■ ‘J-& ^JS ^* ‘LT - r = ju 






^ ° * J 



-' >* "■ 4 0-9 

■ " ■ i' * I.S p. ? S| 



r^jb-l pS :JAi ?UU ^ :cJ3 jJU» ^lj 

iLjb ;J| 5 ?Ui ^ ^Js *U^» Jy\] *UtJl yib L^> : jui 

/j y i>l f> i? J>li y jii-nt-nr 







Ji 



- ■"■ s i. 




-*- * 



<j?~ & r" ta@ * ^ ^j 5 * ^ir 



CJ^i i 



. f *ftl 



^ / D 



k- yfl J 



AkJ 





aLi (^l jli cUli ^ f tji' jli 



jr / ^ Jj' 

pu " 1 r * J o " >■ , F . , ^ / 

to- CUJLi C-nsr J o%k» l 



s f 

1 ^ 



J>] j ' — '** J* °jy* 

** 

: jLi ,ftC» Jwli :Lii Vil=Sl Jfc SJU Jlll C :[^-J 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 22 1 1 







i5—sp ^ ^ (£^0* ' : ihj <>j) Jl 



J O ^ / t I ^ ^ 



" I 0 ■" J O " " 






" / 






*J iU>i ‘(>j i^bj :Jiljj ^j) ,_>irl> 

V ilSf il» iifj Ulj : JUi (li>i iij liJis ,> jl Jl 

:j >2 «s iii^ Ul [^] 



P^>] liJ-Ji j>f V &d 4 I 5 Aj (e'j :*& V> i 

" jf y 

# ^ ^ ^ ^ J * ' " # > > > > * 

* ■*■'• r i°*i- i® " ^ t * ^ #> > I. I e - . . 



r> ttf aJ J>J1 ja;: V 0 ^ ^ : JUi cJil y 



b/. 



/ y ^ 



,/j > ^>2.1 [J] iJii t^ ; JUi J.J, jl 



t tf j> V 0$ feij 



" > . P " 

^ *** f 1 » 0 



^ |, P P l . > rt * 5 > "|i l. #■ i 



"" - j 

>, # 



^ -H" 



lib j-$' (-^ :*aju jj) jft?- >« Ii> ,&ji ^V j f ^ t> 

> > > " T > 1 T 






> J. " J 



.at-jt w 



192- Dari Anas bin Malik, dia berkata bahwa, “Abu Dzar 
menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Suatu saat, ketika aku 
berada di Makkah, atap rumahku dibuka, kemudian Jibril [alaihissalam 
2/167] turun lalu membedah dadaku. Selanjutnya ia mencucinya dengan 
air zamzam, lalu membawakan mangkok besaryang terbuat dari emas. 
Mangkok itu penuh dengan hikmah dan keimanan, dituangkannya isi 
mangkok itu ke dalam dadaku, kemudian ditutup kembali. Selanjutnya ia 
meraih tanganku, kemudian membawaku naik ke langit. Ketika aku 
sampai di langit, Jibril berkata kepada penjaga langit, ‘Bukalah. ’ 
Penjaga itu itu bertanya, ‘Siapa ini?‘ Jibril menjawab, [' Ini 4/106] 
Jibril. ’ Penjaga itu bertanya lagi, 'Apakah engkau bersama seseorang? ’ 
Jibril menjawab, 'Ya, aku bersama Muhammad SA W, ’ Penjaga bertanya 
lagi, ‘Apakah ia seorangyang diutus? ’ Jibril menjawab, ‘Benar. ’ Ketika 
dibuka, kami naik melewati langit dunia. Di sana ada seorang laki-laki, 
sementara di samping kanan dan kirinya terdapat sekumpulan orang 
dari berbagai golongan. Jika laki-laki itu memandang ke sebelah 
kanannya ia tertawa, namun ketika memandang ke sebelah kirinya ia 
menangis. Laki-laki itu berkata, ‘Selamat datang Nabi yang shalih dan 
anak yang shalih. 1 Aku bertanya kepada Jibril, ‘Siapa ini? ’ Jibril 



[222! — MukhtasharShahih Bukhari 




menjawab, ‘Ini adalah Adam, adapun orang-orang yang di sebelah kiri 
dan kanannya adalah kaumnya. Yang di sebelah kanannya adalah ahli 
surga, sedangkan yang di sebelah kirinya adalah ahli neraka. Jika ia 
memandang ke sebelah kanannya ia tertawa, tapi jika ia memandang ke 
sebelah kirinya maka ia menangis . ' Selanjutnya Jibril membawaku naik 
ke langit yang kedua, lalu ia berkata kepada penjaganya, 'Bukalah. ’ 
Penjaga itu berkata kepada Jibril seperti yang dikatakan oleh penjaga 
yang pertama, lalu penjaga itu pun membukakanya. "Anas melanjutkan, 
“Beliau menceritakan, bahwa di langit-langit tersebut, beliau bertemu 
dengan Adam, Idris, Musa, Isa dan Ibrahim shalawatullah 'alaihim. 
Namun demikian, beliau tidak menyebutkan tentang kedudukan mereka, 
hanya saja, beliau menyebutkan bahwa beliau bertemu dengan Adam di 
langit dunia, sedangkan Ibrahim beliau temui di langit yang keenam.” 
Anas melanjutkan, “Ketika Jibril mendiawa Nabi SAW melewati Idris, 
Idris berkata, ‘Selamat datang Nabi yang shalih dan saudara yang 
shalih.' Aku {Nabi SAW} berkata, ‘Siapa ini' Jibril menjawab, ‘Ini 
adalah Idris. ’ Selanjutnya aku melwati Musa, ia pun berkata, ‘Selamat 
datang Nabi yang shalih dan saudara yang shalih. 'Aku bertanya, 'Siapa 
ini? ’ Jibril menjawab, ‘Ini adalah Musa. ’ Kemudian aku melewati Isa, ia 
pun berkata, ‘Selamat datang saudara yang shalih dan Nabi yang 
shalih. ' Aku bertanya, 'Siapa ini? * Jibril menjawab, 'Ini adalah Isa, ’ 
Kemudian aku melewati Ibrahim, ia pun berkata, ‘Selamat datang Nabi 
yang shalih dan anak yang shalih. ’ Aku bertanya, 'Siapa ini? ' Jibril 
menjawab, 'Ini adalah Ibrahim AS’. " 

193-194. Ibnu Syihab berkata, “Ibnu Hazm menceritakan 
kepadaku, bahwa Ibnu Abbas dan Abu Habbah AI Anshari menyebutkan, 
Nabi SAW menceritakan, “ Kemudian Jibril membawaku naik, hingga 
mencapai tingkat dimana aku bisa mendengar suara goresan 2 pena- 
pena. ” 

Ibnu Hazm 3 dan Anas bin Malik berkata bahwa, “Nabi SAW 
menceritakan, “ Kemudian Allah mewajibkan atas umatku lima puluh 
shalat. Setelah itu aku kembali dengan membawa perintah tersebut. 
Ketika aku melewati Musa, Berkatalah [Musa kepadakuj, ‘Apa yang 
diwajibkan AUah kepadamu dan umatmu? ’ Aku jawab, ‘Allah 
mewajibkan lima puluh shalat. ’ Musa berkata lagi, ‘Kalau begitu, 

2m Yakni suara goiesan ketika menulis. Maksudnya adalah penulisan qadha' Allah SWT. 

3 Dialah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Periwayatannya dari Abu Habbah 
teqmtus, karena ia terbunuh dalam perang Uhud setahun sebelum lahimya Abu Bakar. 
Demikian penjelasan A1 Hafizh Ibnu Hajar. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 223 j 





kembalilah kepada (dalam riwayat lain: mohonlah kepada ) Tuhanmu, 
karena sesungguhnya imatrnu tidak akan kuat melaksanakan nya . ' Lalu 
aku dibawa kembali (dalam riwayat lain: maka aku kembali dan 
memohon kepada Tuhanku ) maka Dia pun membebaskan separuhnya. 
Lalu aku kembali kepada Musa dan aku katakan, ' Allah telah 
membebaskan separuhnya * ' Musa berkata, ‘Mohon kembali kepada 
Tuahnmu t karena sesungguhnya umatmu tidak akan kuat [untuk 
melaksanakan ituj , ' [Lalu aku kembalij dan memohon [kepada 
TuhankuJ, maka Dia pun membebaskan separuhnya lagi . Setelah itu aku 
kembali kepada Musa, dan Musa berkata, \ Kembalilah kepada (dalam 
riwayat lain: mohonlah kepada ) Tuhanmu, karena sesunggunya umatmu 
tidak akan kuat untuk melaksanakan itu , ’ [Maka aku kembalij , dan 
memohon kepada-Nya, AUah betfirman, f Shalat itu lima , dan itu sama 
dengan lima puluh. Tidakada firman yang diganti di sisi-Ku, * Setelah itu 
aku kemballi kepada Musa, dan ia berkata, ‘Mohonlah kepada 
Tuhanmu . ' Lalu aku katakan, * Aku [sudahj merasa malu terhadap 
Tuhanku . * 

Selanjutnya Jibril membawaku pergi hingga ke sidratul muntaha . 
Tempat itu tertutup oleh wama warni yang aku tidak tahu, apa 
sebenamya itu? Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga, Disana 
terdapat tali-tali (dalam riwayat lain: kail-kait) mutiara, sementara 
debunya adalah kesturu " 




* 










o * > ^ 








SjI 

df 



hj 



(YIY/t t J* 



195- Dari Aisyah, ummul mukminin, dia berkata, “Ketika Allah 
mewajibkan shalat, Allah mewajibkannya dua rakaat-dua rakaat, baik 
dalam bepergian maupun tidak. Setelah itu ditetapkan shalat dalam 
bepergian dan ditambahkan shalat yang tidak dalam bepergian.” (Dalam 
riwayat lain: “Kemudian Nabi SAW hijrah, lalu diwajibkan shalat itu 
empat rakaat, adapun shalat safar dibiarkan tetap seperti semula {yakni 
dua rakaat.” 4/267). 



224 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




2. Bab: Wajibnya Melaksanakan Shalat dengan Mengenakan 
Pakaian. Firman Allah, “ PakaUah pakaianmu yang indah di setiap 
(memasuki) masjid . w {Qs. A1 A’raaf (7): 31} dan Orang yang 
Melaksanakan Shalat dengan Mengenakan Sehalai Pakaian 



y"j :JU &> II y J i±. 'j. 






,iir> ^ jjL;N y ® ^ -v \ 



69 . 4 Diceritakan dari Salamah bin A1 Akwa’, bahwa Nabi SAW 
bersabda, “Hendaknya mengancingnya walaupun hanya dengan duri . " 
mengenai riwayat ini ada pertimbangan dalam isnadnya. 70. s Tentang 
orang yang shalat dengan mengenakan pakaian yang telah ia kenakan 
ketika bersetubuh, ada yang menganggapnya tidak apa-apa. 7 1 . 6 Nabi 
SAW memerintahkan agar tidak thawaf di Ka’bah tanpa pakaian. 



3. Bab: Mengikatkan Pakaian di Tengkuk ketika Shalat 



m * * 




& ^ l’jt J pO- J Jlij 




- 9 



( 



4 Bukhari Dalam kitab At-Tarikh s Abu Daud dalam kitab sunannya, dan lainnya telah 
menyebutkannya secara bersambung. Riwayat ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan 
Ibnu Hibban. lnilah yang lebih kuat, dan penjelasan terdapat dalam Fathul Baari dan 
Shahih Abu Daud (643). 

5 ' Merujuk pada hadits Mu’awiyah, bahwa ia bertanya kepada saudarinya, Ummu Habibah, 
“Apakah RasuJulJah SAW pemah mengeijakan shalat dengan mengenakan pakaian yang 
ia kenakan saat bersetubuh?” Ummu Habibah menjawab, 44 Ya, jika beliau tidak 
menemukan kotoran pada pakaian tersebut.” Dikeluaikan oleh Abu Daud dan dishahihkan 
oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Disebutkan dalam Shahih Abi Daud (290). 

6 Ini adalah bagian dari hadits yang akan disebutkan secara maushut pada kitab ke 65 bab 9 
dan bab 2, dari hadits Abu Hurairah. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 225 1 




72. 7 Abu Hazim berkata, dari Sahal, “Orang-orang pernah 
mengeijakan shalat bersama Nabi SAW dengan mengikatkan pakaian 
mereka di tengkuk.” 



'I — Jjj Jj) j'jl yj yS* :J U jOSuJi J 



* * ^ f. 9 y > 9 *r 






* + 




ypy ^S^j flLfl5 o? fl -*** O v/\ UsJli 









* 9 



h J Jw :JS> SJ jl* p> ! ' ^] ‘-C 

^ * + / 

c fj\ iuL dU> ll?i : JUi [?£» 



?S yi' ^ jiry J oir dj [ij£i 



196- Dari Muhammad bin A1 Munkadir, dia berkata, “Jabir pemah 
mengerjakan shalat dengan sehelai kain (dalam riwayat lain: dengan 
sehelai pakaian yang menutupi tubuhnya 1/97) yang diikatkan di 
belakang tengkuknya, sedangkan pakaiannya diletakkan pada gantungan. 
[Begitu selesai shalat], seseorang berkata kepadanya, ‘Apakah engkau 
shalat hanya dengan sehelai kain [sementara pakaianmu diletakkan?]’ Ia 
menjawab, ‘Aku lakukan itu agar dilihat oleh orang bodoh sepertimu, 
[aku pemah melihat Nabi SAW shalat seperti ini]. Siapadi antarakita 
yang memiJiki dua pakaian pada masa Nabi SAW?’” 



4. Bab: Shalat dengan Sehelai Pakaian 



JJS LiJlkljl y>j :£>■ J J Jli — ^ a 



^1—5 :J' — i -Yr Jilid>! 's»j t?» J* 



/ ^ 1 * ** * a 



£> ^ m y i :yli 



£ 



98. 8 Az-Zuhri berkata, *V4/ Multahi f adalah Al Mutawasysyih .” 



7 ' Disebutkan secara bersambung oleh pengamng pada novnor203. 

R Yakni yang diriwayatkannya tentang membungkus diri dengan pakaian. Maksudnya, 
haditsnya yang dari Salim bin Abdullah dari ayahnya adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah 



1 226 1 — MukhtasharShahihBukhari 




Yakni mengenakan pakaian di bawah ketiak dengan menyilangkan kedua 
ujungnya ke belakang tengkuk dengan melintasi kedua pundaknya. 73 9 
Ia juga berkata, “Ummu Hani' berkata, ‘Nabi SAW mengenakan sehelai 
pakaian dan menyilangkan kedua ujungnya di atas pundaknya.”’ 



^ ^ t ji j** o* “ ^ V 

j : jjl j) o-j ^ [aj 





197. Dari Umar bin Abu Salamah, bahwa ia pemah melihat Nabi 
SAW melaksanakan shalat dengan mengenakan sehelai pakaian [yang 
menutupinya] di rumah Ummu Salamah, yang mana beliau menyilangkan 
(dalam riwayat lain: meletakkan) kedua ujungnya di atas kedua 
pundaknya. 



f 



%> jlll JA j J| ‘U& : J J? J oi yli ‘ f f - H A 









.6 






io e a cmj [rA h j] j ~3i jjiii 



: JUi (jf oJj ^f :c-JUi ?oJLi : JUi JJs cJjli 

ls& 0*’ ’u*S) dr? ^ -ts 3 ^ 

c-> Lfj^i ^f 'Js- (^L-aj ^ ^Jl ^r, 4jf U ^f 



!j^f SU JU J J :'cJli ] tol^j JUi fli ( ^r/o <Jf 



1* ‘J— rlj ^ ^jS^Jl (►$ ajI j-p <\& 



dan laiimya. Atau yang dari Sa*id, dari Abu Huiairab, adalah riwayat Ahmad dan lainnya. 
Akan tetapi yang tampak bahwa ungkapan (. . . dan seterusnya. adalah 

perkataan pengarang (A1 Bukhari). 

9 Disambungkan oleh pengarang pada bab ini tanpa menyertakan kalimat (... 

Kalimat ini terdapat dalam riwayat Muslim (2/158) dan Ahmad (6/342) darinya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 227 1 





198. Ummu Hani' binti Abu Thalib berkata, “Aku menemui 
Rasulullah SAW pada tahun pembebasan Makkah. Saat itu aku dapati 
beliau sedang mandi [di rumahnya 2/38], sementara Fathimah, putri 
beliau, menutupinya. Lalu aku mengucapkan salam kepada beliau, dan 
beliau pun bertanya, 'Siapa ini? ' Aku jawab, ‘Aku adalah Ummu Hani' 
binti Abi Thalib.’ Beliau berkata, ‘Selamat datang Ummu Hani\ ’ Selesai 
mandi lalu beliau (dalam riwayat lain melalui jalur Ibnu Abu Laila, ia 
berkata, ‘Tidak seorang pun yang menceritakan kepada kami bahwa ia 
melihat Nabi SAW mengerjakan, shalat Dhuha, hanya saja Ummu Hani' 
menyebutkan, bahwa beliau 5/93) berdiri mengeijakan shalat delapan 
rakaat. [Ia berkata, ‘Aku belum pemah melihat shalat yang beliau 
lakukan yang lebih ringan dari itu, namun demikian beliau 
menyempumakan ruku’ dan sujudnya]. Saat itu beliau hanya 
mengenakan sehelai pakaian. Setelah selesai shalat, aku berkata, ‘Wahai 
Rasulullah, putra ibuku, [Ali], mengira bahwa ia telah membunuh 
seorang laki-laki yang telah aku beri upah, yaituFulanbinHubairah.’ 
Rasulullah SAW bersabda, 'Kami telah memberi upah kepada orang 
yang engkau beri upah itu wahai Ummu Hani '. 1 Ummu Hani' berkata, 
‘Itu adalah shalat dhuha.’” 



\ — taJi S ^ jt- af iX* ~ m 



^ / y -h 






199. Dari Abu Huiairah, bahwa seseorang bertanya kepada 
Rasulullah SAW tentang mengeijakan shalat dengan mengenakan sehelai 
pakaian. Rasulullah SAW bersabda, “Bukankah setiap kalian memiliki 
dua pakaicm? " 



1 228 B — MukhtasharShahihBukhari 




5. Bab: Jika Mengerjakan Shalat dengan Mengenakan Sehelai 
Pakaian, Hendaklah Mengikatkan ke Pundaknya 



J, ±4 v : A 'Jii jii :JU ; Jji-r.. 



..Ji JriSii 






200- Dari Abu Hurairah, dia berkata, <c Nabi SAW bersabda, 
“Hendaknya seseorang di antara kalian tidak mengerjakan shalat 
dengan mengenakan sehelai pakaian yang di pundaknya tidak terdapat 
apa-apanya \ " 



:Jj-k ‘UU, J ijit :JU S' y ;> J IS -ro 



/ >■ e / 

I ^ ^ . ii'' J |. 



> 



^ p/ ■ . Ii'' 'I* . | * t * |' * * 

•5s*> a& 



20 1 - Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Aku bersaksi, bahwa aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Barang siapa mengerjakan 
shalat dengan mengenakan sehelai pakaian, maka hendaknya ia 
mengikatkan kedua ujungnya (secara menyilang) " 



6. Bab: Jika Pakaiannya Sempit 



> aUi -lp j>\*r lllt- :Jl5 ° ( j£- — T * T 



iOj 



<LJ 






B > 

JU 



: J, m -J :J|2 ->| j 






* , . . ^ 



B f 



0| ^ 



I > > O J . » . 0 * e* . 0 ; B M I O I ^ 

" L- t A j j3 tcS AJ lJ 



L_J>U i: c. : jd L>>!i ii£ coi; ji 






jl sT :cJi5 ?cJfj csUJl JlLiLNl IJl» C* : JlS Lupy lil* 



>> > 
o > . >> 



O ^ ^ jj > > B > 



> > 



> > > # #> 



.4J Jp li> oU oij 14J Laj^U OlT 0L5 : Jli t\jy 



MukhtasharShahihBukhari — 1 229 1 




202-DariSa’idbinAlHarits,diaberkata, “Kami bertanya kepada 
Jabir bin Abdillah tentang mengeijakan shalat dengan mengenakan 
sehelai pakaian. Ia berkata, ‘Aku pemah keluar bersama Nabi SAW 
dalam salah satu peijalanannya. Pada suatu malam aku datang suatu 
keperluan, dan aku dapati beliau tengah mengeijakan shalat dengan 
mengenakan sehelai pakaian, pada saat itu ada satu pakaian padaku, 
maka aku pakai kemudian aku pun shalat di samping beliau. Setelah 
beliau selesai shalat, beliau berkata, “Apa yang menyebabkan perjalanan 
malammu wahai Jabir? ” Lalu aku beritahukan beliau tentang 
keperluanku. Setelah selesai aku sampaikan, beliau berkata, “Apa yang 
kulihat membungkus itu ?” Aku jawab, “Ini pakaian.” Beliau berkata, 
"Jika itu lebar maka lipatlah, tapi jika itu sempit maka kenakanlah '. " 








^aj JUs-j : Ju — t * 1* 






t / o > 









!Lv* Jli- jJt 



* 

J J» ^ / 



203- Dari Sahal, dia berkata, “Orang-orang pemah mengeijakan shalat 
bersama Nabi SAW dengan mengikatkan pakaian mereka pada leher 
[karena sempit 2/63] seperti anak-anak. Lalu dikatakan kepada para 
wanita, “Janganlah kalian mengangkat kepala kalian sebelum kaum laki- 
laki benar-benar duduk.” 



7. Bab: Shalat dengan Mengenakan Jubah Buatan Syam 



LU d irA >j» yr, jiij . . 

^ ^ i" ^ ^ 



J r*** ^s! ^ ls^-J ” ' * ' 



1 230 1 — MukhtasharShahih Bukhari 




99. 10 A1 Hasan mengatakan bahwa, tidak apa-apa mengenakan 
pakaian yang ditentukan oleh orang majusi. 

100. " Ma’mar berkata, “Aku pemah melihat Az-Zuhri 

mengenakan pakaian buatan Yaman yang dicelup dengan air kencing.” 

1 T 1 

101. Ali pemah mengetjakan shalat dengan mengenakan pakaian 
yang belum dicuci. 



j [jli od] ® ^ 



:Jl_a] <(\ ri/o !j> J Jli VI j&f V >j) jk. 
!jb)' J-i !i-ji i; : Jli [ii-G > J> ^ toU 
tp*!* a 'j-* >] ® J j~“ J 

I U ■ vl 5 i.li aS. frr \/r ££ 



JUJii 






ls ^ 5 iJr] [°J b V'J 

* , ll-i * t. yi jjL,-! * t, 



^ ^ a A ^ 

b r 

- j *■> • 



iilr 







L 




Ct^j 



^ p\ t( ^l> rjjljj 

r ' j T i - J f . ^ £ * J 

Jli L*^_p. 




<a 



10 Disambungkan oleh Nu’aim biu Hammad dalam naskahnya yang tedcenal dari jalur 
Hisyam daii periwayatan yang seperti itu. Diriwayaikan pula oleh lbnu Abi Syatbah dari 
jalur Lain darinya yang seperti itu. Sanadnya^Aa/uA. 

11 Disambungkan oleh Abdunazaq dengan sanad shahih darinya. At Hafizh berkata, 
“KaLimat bil baul (dengan air kencing), jika maksudnya adalah jenisnya, maka itu 
mustahil, karena ia mencucinya sebelum mengenakannya- Tetapi jika yang dimaksud itu 
adalah waktu, maka tentu maksudnya adalah air kencing binatang yang dagingnya bolch 
dimakan, karena yang demikian itu suci. 

l3 ‘ Disambungkaii oieh Ibnu Sa’d darinya seperti itu. 



MnkhhichAr Shiihih Rnkhjiri — I M 1 1 




204- Dari Mughirab bin Syu*bah, dia berkata, “Aku pemah bersama 
Nabi SAW [Pada suatu malam 7/37] dalam suatu peijalanan, (dalam 
riwayat lain: Aku tidak tahu, kecuali ia mengatakan pada perang Tabuk 
5/136), [Beliau berkata, * Apakah engkau membawa airT Akujawab, 
‘Ya.’ Lalu beliau turun dari kendaraannya] dan berkata, l Wahai 
Mughirah, ambilkan ember ’ maka aku pun mengambilnya, kemudian 
Rasulullah SAW beranjak sampai tidak terlihat olehku [karena gelapnya 
malam], beliau buang hajat, [Setelah itu beliau kembali dan aku lihat 
beliau membawa air 3/231] dengan mengenakan jubah buatan Syam 
[yang terbuat dari wol]. Beliau berusaha mengeluarkan tangannya dari 
lubang lengan jubah, namun terlalu sempit [sehingga beliau tidak dapat 
mengeluarkan tangannya dari lengan jubah itu]. Lalu beliau 
mengeluarkan tangannya dari bagian bawah jubah, lalu aku tuangkan air 
[ember] kepadanya [ketika selesai 1/58], kemudian beliau berwudhu 
seperti wudhu untuk shalat, [Beliau berkumur dan beristinsyaq serta 
membasuh wajah] [dan kedua tangannya] (dalam riwayat laini: kedua 
sikutnya), [kemudian beliau mengusap kepalanya]. [Selanjutnya aku 
merunduk untuk menanggalkan khuffhya, namun beliau berkata, 
‘Biarkan, karena aku memasukkanya (kedua kaki } dalam keadaan suci. *] 
Lalu beliau mengusap sepasang khuff yang dikenakannya, danbeliau 
shalat.” 



8. Bab: Tidak Disenanei Shalat dalam Keadaan Terbuka 








Js- oiiii iJjijt CiJLL»- 




ULjp Oju Jj 



*- * 



lli t Ji. 



205. Dari Jabir bin Abdillah, menceritakan bahwa ketika 
Rasulullah SAW memindakah bebatuan untuk Ka’bah bersama mereka, 
beliau mengenakan kain. Saat itu A1 Abbas, paman beliau, berkata 
kepadanya, “Wahai putra saudaraku, jika berkenan kau angkat kainmu 



1 232 1 — MukhtasharShahih Bukhari 




lalu selendangkan di pundakmu tanpa bebatuan.” Lalu beliau pun 
mengangkatnya dan menyelendangkannya di pundaknya, namun 
kemudian beliau jatuh pingsan. Setelah itu beliau SAW tidak pemah 
kelihatan telanjang. 



9. Bab: Shalat dengan Mengenakan Baju, Celana Panjang, Celana 

Pendek, dan Baju Luar 



j iyU j iiti S J\ jij :ju -t . i 

?JJ ji-j jL lJ : jia ?JLj-iyi 

j'jl (J-! J^j LS^ J^-J iLl lil 



^ 



.H" 









Ji j'jr- IS? tftli Jj Jt J*J- ls! j'ji ls! «J^Hj J*ji ls! 

H # ' + # fi ' # * " 

Jl — 5 : Jli Ol 3 ol? ^ Jij'j*- yi 

* * . . 0 J 

*fr' J JJ ^ (J* 






206- Dari Abu Hurairah, dia berkata, ‘Seorang laki-laki berdiri menuju 
Rasulullah SAW lalu bertanya kepadanya tentang mengeijakan shalat 
dengan mengenakan satu pakaian. Beliau menjawab, ‘Bukankah setiap 
kamu mempunyai dua pakaian. ’ 



Seorang laki-laki menanyakan hal itu kepada Umar, lalu ia 
menjawab, ‘Jika Allah memberikan kelap anga n, maka gunakanlah 
kelapangan itu. Seseorang bisa mengenakan pakaiannya, seseorang bisa 
mengeijakan shalat dengan mengenakan kain dan serban, kain dan baju, 
kain dan baju luar, celana panjang dan surban, celana panjang dan baju, 
celana panjang dan baju luar, celana pendek dan baju luar, atau celana 
pendek dan baju.” Ia juga berkata, ‘Akukiraiajugaberkata,“Dengan 
mengenakan celana pendek dan serban’.” 



10. Bab: Aurat yang Harus Ditutup 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan di 
muka, yaitu hadits nomor 89) 



MnkhtasharShahih Rukhnri — 1 233 1 




11. Bab: Shalat Tanpa Mengenakan Serban 



(Haditsnya adalah hadits Jabir yang telah disebutkan di muka, yaitu 
hadits nomor 196) 



12. Bab: Tentang Paha (adalah Aurat) 










* 




74-76. 13 Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Jarhad dan Muhammad bin 
Jahsy, dari Nabi SAW, “Paha adalah aurat.” 

77. 14 Anas berkata, “Nabi SAW pemah menyingkapkan pahanya.” 

Hadits Anas ini sanadnya lebih kuat, namun Hadits Jarhad intinya 



■ 4 m 

74-76. Hadits Ibnu Abbas disebutkan oleh Tirmidzi dan lainnya secara bersambimg. 
Hadits Jarhad disambunglcan oleh Malik dan Tirmidzi. Tirmidzi rnenghasankannya 
sementam Ibnu Hibban menshahihkannya. Adapun hadits Muhannnad bin Jahsy 
disambungkan oleh Ahmad dan lainnya. Dalam seluruh sanad ini ada catatan, nanum 
masing-masing saling menguatkan. Saya telah mengeluarkannya dalam Al Misykat (3112- 
31 14) da nAISrwa (269). 

I4 ’ Pengarang di sini telah menyebutkannya secara bersambung, danakan disebutkan pula 
pada kitab ke 55 bab 26. 



234I — Mukhtashar Shahih Bukhari 





lebih berhati-hati, sehingga dengan demikian tidak ada perbedaan 
pendapaL 

78. 13 Abu Musa beikata, “Nabi SAW menutupi kedua lututnya 
ketika Utsman masuk.” 

79. 16 Zain bin Tsabit berkata, “Ketika Allah menurunkan wahyu 
kepada Rasul-Nya SAW, paha beliau di atas pahaku, sehingga aku 
merasakan beban yang berat, sampai-sampai aku khawatir paha beliau 
akan meremukkan pahaku.” 

(Haditsnya adalah sebagian besar dari hadits Anas yang akan 
disebutkan pada kitab ke 55 bab 26). 



13. Bab: Dalam Berapa Pakaian Seorang Wanita Mengerjakan 

Shalat 



i t 

4j 'P? V 



• & 



• + 






* + 






* 

'j9 



o Jss- Jtij - \ . Y 



102. 17 Ikrimah berkata, “Jika ia dapat menutupi seluruh tubuhnya 
dengan satu pakaian, maka itu sudah cukup.” 



0 * 



> y / -h / 






Jli] & <UI J J-j Oir lu) :cJl5 • V 

* ^ 

(* — ’ ‘i>S — Kl/* ^s* ^ [y t W\ 



s n t / 



[i>L_taJl Ji Oiih 'JJ& ^j) 



207- Dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah SAW pemah shalat subuh 



15 [ni adalah bagian dari kisah yang sanadnya disebutkan secara bersambung oleh pengarang 
pada kitab ke 62 bab 6, 

l6m Ini adalah bagian dan hadits yang disambungkan oleh pengarang di beberapa tempat, di 
atitaranya pada kitab kc 56 bab 31, 

17 Dtsatnbungkan oleh Abdunazzaq (5033) darinya scperti itu. Menurut saya sanadnya 
shahih. 



MukhtasharShahih Rukhari — 1 235 1 



[dalam kegelapan 1/211], dan saat itu ada beberapa wanita mukminah 
yang ikut shalat bersama beliau, seraya menutup kepala mereka dengan 
kerudung. Kemudian mereka pulang (dalam riwayat lain: kembali 1/144) 
ke rumah masing-masing [setelah mereka selesai mengerjakan shalat]. 
Tidak ada seorang pun yang dapat mengenali mereka [karena gelap]. 
[Atau mungkin sebagian mereka tidak mengenali yang lainnya.” 1/21 1] 1S 



14. Bab: Jika Shalat dengan Pakaian yang Bergambar, Lalu 

Memperhatikan Gambar Tersebut 



l Jaii J (JC» iiolp — Y • A 




— - J Jl Oi .» I jiii : Jii L»> ! i dis ;> ! 

f * e * / 

Ji J JJr J ajUJL 

/ # / ^ * / jr 



208. Dari Aisyah, bahwa Nabi SAW pemah mengeijakan shalat 
dengan mengenakan pakaian yang bergambar, lalu beliau melihat gambar 
itu sekilas. Begitu selesai shalat beliau berkata, “ Bawakan pakaitmku ini 
kepada Abu Jahm, lalu bawakan kepadaku pakaian Abu Jahrn [bin 
Hudzaifah bin Ghanim dari bani Adi bin Ka’ab] , 19 karena pakaian ini 
menggangguku sewaktu shalat. " (Dalam riwayat lain: Tanda-tanda ini 
sempat menggangguku (1/1 83) 




J\ % sJljj 




lB ' Menurut saya, daLairt riwayat Abu Ya’la disebutkan Uj), Lihat kitab 

saya Hijabul Mar*ah Al Muslimah halaman 30, terbhan A1 Maktab A1 Islami. 
l9 ' Tambahan ini dimasukkan dalam khabar dari peikataan Ibnu Syihab, demikian 
sebagaimana yang dikatakan oleh A1 Hafizh. 



1 236 1 — MukhtasharShahihBukhari 




80. 20 (Dalam riwayat mu’allaq ): "Aku melihat tanda itu ketika 
sedang shalat, ialu aku khawatir akan menggangguku. " 



1S. Bab: Apakah Shalat Mengenakan Pakaian Bertanda SaJib 
atau Bergambar Akan Merusak Shalat? Apa yang Dilarang 

Berkaitan dengan Hal Ini? 



j uS 'sjii. n o'/. hM oir 



* * 






5 Jl) 7 V IV clii ^ & JaJ m [l l/v Uj 

iJ [jj 



209- Dari Anas bin Malik, bahwa Aisyah memasangkan sehelai kain tipis 
berwama untuk menutupi pinggir rumahnya, lalu Nabi SAW berkata 
[kepadanya, 7/66] ‘Lepaskan kain itu, karena gambar-gambar[ nya ] 
mengganggu[kuj dalam shalatku ’. " 



16. Bab: Shalat Mengenakan Baju Luar yang Terbuat dari Sutera 

Lalu Menanggalkannya 












' - sj 1 1 
* 



2 1 0- Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, “Sebuah baju luar yang teibuat 
dari sutera dihadiahkan kepada Nabi SAW. Beliau pun mengenakannya 
lalu mengeijakan shalat dengan pakaian tersebut. Kemudian beliau 
berbalik dan mena ng g al kann ya dengan keras, seolah-olah beliau sangat 



4A 

Disebutkan secara bersambung oleh Ahmad, Muslim, dan lainnya. Dikeluaikan pula 
dalam Shahih Abu Daud (848) dan Irwa' Al Ghattl (375). 



MukhtasharShahih Rukhari — 1 237 1 




tidak menyukainya, seraya bersabda, ‘Pakaian ini tidak layak bagi 
orang-orang yang bertakwa " 



17. Bab: Shalat Menge n aka n Pakaian Berwarna Merah 




i ' 

I CL 



J}) Lt, :JU .J:-s -r r i 






* ' 
**j 



(Mv/i 

' ^ 

, LS> L ■ ■ * - Jj j*j] ^ J jr- . 

£j ^ (^jj) (jj 

J>-i (T t [\ o*v/ \ el ^ cliwj] siCaJli 

j— ^jj' lili ^yLJl o-Jjj J®& a\}\ Jj-j ?• jA>j (J-^ 

*• . * < * , _ ^ *" * # . y f ^ 

I — ! ■ H Cj? “^' ^sr* *r? S-** 2 * (*■> 0*3 C**^ - ^ (j* 3 

(J' :ji'jj ^j) ^ [ — * tJ^-J W L4(j p 













o J! j&1 f& &- }£■ 



<J- 



,LJlc 



-u^" j LA^'j tj^s" j j^ji] 



##» 

* ^ 



+ * j* * + + 

^lJj] l'yJ}\ iS^Jj/o? ^jJ^ ( s t^°'j j*^“* : ji'jj Jj) v'j^*J 

: Jis t \l> ^Jb OjJit l^ij 



Jp 

[jJlJl 



2 1 1 - Dari Abu Juhaifah, dia berkata, “Aku pemah melihat (dalam 
riwayat lain: Aku pemah diutus kepada 4/167) Rasulullah SAW [yMig 
sedang berada di sebuah dataran, 4/165] di dalam kubah kulit berwama 
merah. Aku lihat Bilal mulai (dalam riwayat lain: keluar lalu 



238 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




mengumandangkan panggilan shalat [Aku pun menirukan 'mulutnya 
begini dan begitu dalam melafazhkan adzan 1/156], kemudian ia masuk 
dan mengeluarkan sisa) air wudhu Rasulullah SAW. Aku lihat orang- 
orang berebut untuk mendapatkan air wudhu tersebut, dan orang yang 
mendapatkan bagian air tersebut langsung mengusapkan pada dirinya, 
sedangkMi yang tidak kebagian menyeka dari tetesan tangan orang lain 
yang mendapatkannya. Kemudian aku melihat Bilal [masuk, lalu] ia 
mengambil (dalam riwayat lain: mengeluarkan) tongkat atau tombak 
kemudian menancapkannya [di hadapan Rasulullah SAW. Setelah itu 
shalat pun dimulai]. Nabi SAW keluar dengan mengenakan pakaian 
berwama merah yang disingsingkan, [aku sempat melihat putihnya betis 
beliau. Beliau menancapkan tongkat kemudian shalat [dhuhur dua rakaat 
dan ashar] dua rakaat dengan menghadap tongkat tersebut bersama 
orang-orang. Aku pun sempat melihat orang-orang dan hewan (dalam 
riwayat lain: keledai dan wanita) berlalu lalang di depan tongkat tersebut. 
[Orang-orang berdiri kemudian meraih tangan beliau lalu mengusapkan- 
nya ke wajah mereka. Aku pun meraih tangan beliau lalu kuletakkan 
pada wajahku, temyata terasa lebih dingin dari es dan aromanya lebih 
wangi dari minyak kesturi.”] 



18. Bab: Shalat di Atap, di Atas Mimbar atau di Atas Kayu 




Oj' 




•r 






OlST” lil l^*l*f jf yf Jy; <J j* 



jbtJ— Jl 'jis- jjf ^J^3 - \ • t 



103. 21 Abu Abdillah berkata, “A1 Hasan menganggap bahwa tidak 
apa-apa seseorang shalat di atas salju atau jembatan, sekalipun di 
bawahnya atau di atasnya atau di depannya ada air kencing yang 
mengalir. Jika antara tempat shalat dan kencing tersebut ada pembatas.” 



2L Al Hafizh tidak mengeluarkAimya, 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1239 1 



ilil 

104. Abu Hurairah pemah mengerjakan shalat di atap masjid 
dengan mengikuti shalatnya imam. 

105. 23 Ibnu Umar pemah mengerjakan shalat di atas es. 




JAj ^ o? u-st o» 






o? (* Wy cJUjl -X\ jj Jj) jf «C 

dUj ^ j g3j) Jo— ^ ^j-l^ 






0 ^ 



‘^l : Ju (d-'“ l-*I* tl—JUr 4j 



^ ^ 6 -* '-=>b <*fj '^b ‘bj^* S? ^jS 



0 < * w * * *- 

* * _ i ► f $■ ■* $ 



& 



f 0 ■ y 



Sl :J' YiUCj C^aiLf Jui] lia Ijtai tlbu Ob 



* JM J?J h • 1/r ys? yjr J&b 



3i-lJl 01 :JUi ?l^ '*jlS\ iAfj Jjl J ^ :ljUi [yy<\/y 

J' S V ^ 

' 4 o ^ 0 0 

C-i 



2 1 2. Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW pemah teijatuh 
dari kuda sehingga lutut atau pundak beliau terkilir, (dalam riwayat lain: 
terkilir kakinya 2/229), beliau meng-i/a' {berjanji kepada para istrinya 
untuk tidak datang kepada mereka} selama satu bulan. Kemudian beliau 
tinggal di suatu kamar yang tinggi {loteng} dengan tangga yang terbuat 
dari batang pohon kurma. Para sahabat datang menjenguk beliau, lalu 
beliau shalat bersama mereka sambil duduk, sementara mereka 
melakukannya dengan berdiri. Setelah salam beliau bersabda, 

“Sesungguhnya ditetapkannya imam itu adalah untuk diikuti. Apabila ia 
bertakbir maka bertakbirlah kalian, apabila ia ruku maka rukulah 
kalian, apabila ia sujud maka sujudlah kalian, dan apabila ia shalat 
berdiri maka shalatlah kalian dengan berdiri. ” Setelah itu Umar 
bertanya, “Apakah engkau menceraikan istri-istrimu?”, beliau menjawab. 



Disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Said bin Manshur dari dua jalur darinya, 
masing-masing saling mengualkan. 
n Al Hafizh tidak mengcluaritannya. 



1 240 1 — MukhtasharShahihBukhari 





" Tidak , kanya saja aku mengiia ' mereka selama sebuian. " 3/106]. 
Setelah dua puluh sembilan hari, beliau turun, [lalu beliau masukke 
tempat para istrinya 2/229], maka para sahabat berkata, M Wahai 
Rasulullah, bukankah engkau meng ila' selama satu bulan?” Beiiau 
menjawab, “Sesungguhnya satu bulan itu dua puluh sembikm harL ” 



19. Bab: Jika Pakaian Orang yang sedang Shalat Mengenal 

Istrinya Ketika Sujud 



iW S jiii j jlj biir : cJii [ijWi 












.-btJ* Ijl Aj y UjjJ ^Jl : ji*JJ 



.rpJl ilTj :^iu 



213- Dari Maiminah [binti A1 Harist], dia berkata, “Suatu ketika 
Rasulullah SAW mengeijakan shalat, sementara aku di sampingnya, 
(dalam riwayat lain: sementara akutidur di sebelahnya 1/131), danaku 
sedang haid, (dalam riwayat lain: alas tidurku mengenai tempat shalat 
Nabi SAW), terkadang pakaian beliau mengenaiku ketika beliau sujud. 
Kala itu beliau shalat beralaskan kain penutup kepala.” 



20. Bab: Shalat di Atas Tikar 



.1*515 ~ ' *V— \ •3 



J5 






jijlspc. Cjis jlij — \ *A 



o ^ 



0 ^ 






106, 107. 24 Jabir dan Abu Sa’id pemah mengeijakan shalat di atas 
kapal dengan berdiri. 



M 106, 107. Ibnu Abi Syaibah menyebutkan secara bersambung dari keduanya. 



MiiLhtwhar Clighili knkhari I lAi I 





I08. 25 A1 Hasan berkata, “Engkau bisa shalat dengan berdiri 
selama tidak menyulitkan rekan-rekanmu {ymig dalam satu kendaraan}, 
dan engkau bisa berputar ketika kendaiaan itu berputar. Tetapi jika itu 
menyulitkan, maka lakukan dengan duduk.” 



f L-&J 0 aI]I J cii aSJU 






^s—Jl LJjii :^jf Jli I jiy : Ji5 jU jHi oLU 



J A» ^ 






* * 



'&* (t * L JjL ^ j^. 1 oi Q 



^ ^ J e y' + + 0 ^ 0 / 



0 / ^ 




I 






^JDl ^Uj c^L^j 

nf * 

* ^ ^ ^ « 



1; ® jiii jjij d Jui 



214. Dari Anas bin Malik, bahwa neneknya, Mulaikah, 
mengundang Rasulullah SAW untuk makan makanan yang telah 
dibuatnya untuk beliau. Beliau pun memakannya, kemudian berkata, 
“ Berdirilah kalian, Idta akan mengerjakan shalat. " Anas menceritakan, 
“Lalu aku berdiri mengambil tikar kami yang telah menghitam karena 
terlalu sering dipakai (dalam riwayat lain: karena telah usang 1/209), lalu 
aku percikkan air. Kemudian Rasulullah SAW berdiri, aku pun 
merapikan barisan, seorang anak yatim berdiri di belakang, sementara 
wanita tua itu di belakang kami. Rasulullah SAW mengimami kami 
shalat dua rakaat, kemudian beliau pulang.” 



21. Bab: Shalat di Atas Kain Penutup Kepala (Kemdung) 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Maimunah, yang telah 
disebutkan pada nomor 213) 



2S ‘ Qutaibah menyebutkan secara beraambung dalam naskahnya yang driwayatkan An- 
Nasa’i darinya dan Ibnu Abi Syaibah. 



242 j — Mukhtashar Shahih Bukhari 





22. Bab: Shalat di Atas Alas Ti 







109. 26 Anas peraah mengerjakan shalat di atas alas tidumya. 

81. 27 Anas berkata, “Kami pemah mengeijakan shalat bersama 
Nabi SAW, di mana salah seorang di antara kami sujud di atas 
pakaiannya.” 



J A * *"T * o >- D ^ af ^1 £Sl " rfi. fl / u i _ 

iS-k Jsi :cJl5 ^ Cj? ^ ® 




jj* — 1- lili [*u/y y»j] ^ 

Lg *£ Jw«j£ OjjJlj IdJli ub c^Jbr j O 









s O 






* * . / 



^ ‘ jW Oir 0 *U1 J 01 : SjIjj <^j) 

(?-4* 01 — A\Z <si Jl Jlyii Jl :JL J <^j) (>ly 



D 



.Jjllijl 



215- Dari Aisyah, istri Nabi SAW, dia berkata, “Aku pernah tidur di 
hadapan Rasulullah SAW sedang kedua kakiku berada di arahkiblat 
beliau, [saat itu beliau sedang shalat 2/16]. Ketika sujud beliau merabaku 
maka aku segera menarik kedua kakiku. Ketika beliau berdiri maka aku 
julurkan kembali kakiku.” Aisyah menyebutkan, “Rumah pada saat itu 



16 ~ Ibnu Abi Syaibah dan Sa’id bin Manshur menyebutkan secara bersambung dengan sanad 
shahih darinya. 

2? ’ Disambungkan oleh pengarang pada bab berikutnya yang semakna dengan hadits ini. 
Sementara Muslim meriwayatkan dengan Iafazh mu 'allaq. 



MiikhtasharShahihRukhari — 1 243 1 





tidak memiliki lampu.” 



(Dalam riwayat lain dari Aisyah) bahwa ketika Rasulullah SAW 
sedang mengerjakan shalat, sementara Aisyah berada di antara beliau dan 
arah kiblat, di atas alas tidumya (dalam riwayat lain: terlentang di atas 
tempat tidur yang biasanya beliau dan Aisyah tidur di atasnya) seperti 
membentangnya j enazah. 



23. Bab: Sujud di Atas Pakaian karena Alas yang Terlalu Panas 



*'-i ij S j^JLaJl^j oLajJl j ^ (Jli j — \ \ 




1 10. 28 AI Hasan berkata, “Orang-orang pemah sujud di atas serban 
dan peci, sementara kedua tangan pada lengan bajunya.” 



m ’ — ,31 ~ & : Jii 




C>J| SOJ 

jr Jf T J' 



^ oc 'Jjb lo 



jlSO jixJl (ftLSj| IAjIjj 



216-Dari Anas bin Malik, diaberkata, “Kami pemah mengeijakan 
shalat bersama Nabi SAW, [yaitu pada waktu dzuhur 1/107 (dalam 
riwayat lain: cuaca saat itu sangat panas. Jika ada di antara kami yang 
tidak dapat menempelkan wajahnya di tanah 2/161), maka ia 
membentangkan ujung pakaiarmya di tempat sujud karena sangat (dalam 
riwayat lain: untuk menutupi) panas.” 



28 Disebutkan secara bersambung oleh Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad 
shahih darinya dengan lafazh, “Bahwa para sahabat Rasulullah SAW beraujud sementara 
tangan mereka di dalam pakaian mereka. Ada pula salah seorang di antara mereka yang 
bersujud di atas peci dan serbannya." 



1 244 B — Mukhtashar Shahih Bukhari 




24. Bab: Shalat dengan Mengenakan Sandal 




'J J Ut :JIS 



: Jli ‘J OlS"f 



217. Abu Salamah bin Sa’id bin Yazid A1 Azdi berkata, “Aku 
bertanya kepada Anas bin Malik, ‘Pemahkah Nabi SAW shalat dengan 
mengenakan kedua sandalnya?’ ia menjawab, ‘YaY’ 



25. Bab: Shalat dengan Mengenakan Khuff 
{ Semacam Sepatu Bot} 



r 



: ji« & 'J » Lfj ju ijiiJi J f ili -i u 




ili Jj : JUi ijii Ji 










JJii jL 




218- Dari Hammam bin A1 Harits, dia berkata, “Aku pemah melihat 
Jarir bin Abdillah kencing, lalu wudhu dan mengusap kedua khuilhya, 
kemudian bCTdiri mengeijakan shalat Setelah itu ia ditanya {mengenai 
apa yang telah dilakukannya}, maka ia menjawab, ‘Aku pemah melihat 
Nabi SAW melakukan seperti itu.’ Ibrahim 29 berkata, ‘Hal ini membuat 
mereka takjub, karena Jarir termasuk orang yang belakangan masuk 
IslamY’ 



K - Dia adalah Ibnu Yazid An-Nakh’i A1 Faqih. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 245 1 




26. Bab: Jika Tidak Menyempurnakan Sujud 







% 



% 





& J S 





- n'' *r* 



.■ * J J » ■ . p j ** 



Jl5 L* 4 J JL5 ^5^5 




i ^ *' 



Ji 



219. Dari Hudzaifah, bahwa ia pernah melihat seorang laki-laki 
tidak menyempumakan ruku dan sujudnya. Ketika orang itu 
menyelesaikan shalatnya, Hudzaifah berkata kepadanya, “Engkau belum 
shalat.” Orang itu berkata. “Aku kira sudah ” Hudzaifah berkata, “Jika 
engkau mati, maka engkau mati di luar tuntunan Muhammad SAW.” 



27. Bab: Menampakkan Ketiak dan Merenggangkan Lengan dari 

Tubuh Saat Sujud 










J 0" 

4j Aj 



Q£ 



220. Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, bahwa apabila Nabi 
SAW shalat, beliau merenggangkan kedua lengannya sehingga tampak 
putihnya ketiak beliau. 



28. Bab: Keutamaan Menghadap Kiblat 




s> A 



4 



Jli <1 %rj l_j| 




i -AY 



82. 30 Menghadap dengan ujung kaki ke arah kiblat. Demikian yang 
dikatakan Abu Humaid dari Nabi SAW. 



*■ Ini bagian dari hadits Abu Humaid, yang lengkapnya akan disebutkan secara maushul 
padakitabke lObab 144, 



1 246 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



Jjj ;f of M >i J Jii : Ji's dUii J -T t > 



/ o 






J ^ . 

^ ^ - £i 



l ^Lc ^lj tli ^iu lili laJDi ^fl iJl V il jiji ^CJl 



Vi ^>0 >>> ££ la (&-,! aau 
^ ^ ^ 

^ o * JL ^ 



‘4 



.ju> r^^-j 



(j£>j &j Ai & S ^ ji ^ iuii :J> Jj) 



J iC J 



/ 



b— ; >1 .c. ’J 0 » jt : ju CJ- >i ui/ j?^ Jj) -Ar 



^ V y l«i ^ : Jlii -CJl Z />J li ;>i. L' : Jis jDJli 



4 — i t(4— <j' j-f* J5^fj dlj^O» >4 j (IIiLj J>u*>Ij (aJUI VI 



J s 



r 



(r pji jp g ji J (O^ii li 



22 1 - Dari Anas bin MaJik, dia berkata, “Rasutullah SAW bersabda, 
‘Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka 
mengucapkan laa ilaaha illallah. Jika mereka mengucapkan itu, 
mengerjakan shalat kita, menghadap ke arah kiblat kita, serta 
menyembelih sembelihan Mta, maka darah dan harta mereka diharamkan 
bagi kita {untuk menumpahkannya}, kecuali karerta aturan syariatyang 
benar. Setelah itu, maka perhitungannya diserahkan kepada Allah. " 
(dalam riwayat lain: Maka itulah seorang muslim yang berhak atas 
(memiliki) perlindungan AUah dan perlindungan Rasul-Nya . ')” 

83. 31 (dalam riwayat mu ‘allaq dari Humaid, dia berkata, “Maimun bin 
Siyah bertanya kepada Anas bin Malik, ‘Wahai Abu Hamzah, apa yang 
mengharamkan darah dan harta seorang hamba?’ Anas menjawab, 
‘Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak 
disembah selain Allah, menghadap kepada kiblat kita, mengeijakan 
shalat kita, dan memakan sembelihan kita, maka ia seorang muslim, 
sehingga ia memiliki apa yang dimiliki setiap muslim, dan padanya 
berlaku hukum seperti yang berlaku pada setiap muslim’.” 



3I ' A1 Hafizh tidak mengeluarkannya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 247 1 



29. Bab: Kiblatnya Penduduk Madinah, Syam dan Penduduk Timur. 
Timur dan Barat Bukanlah Arah Kiblat. 84. 32 Hal ini Berdasarkan 
Sabda Nabi SAW, “Janganlah kalian menghadap ke arah kiblat 
ketika sedang buang hajat besar atau kecil, tetapi menghadaplah ke 

arah timur atau barat ” 



(saya katakan, bahwa haditsnya adalah hadits Abu Ayyubpada 
nomor 97) 



30. Bab: Firman Allah, “Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim 

sebagai tempat shaiat, ” 

Qs. A1 Baqarah (2): 125 







.illaJl oJla : JU j 



222- Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ketika Nabi SAW masuk ke 
dalam Ka’bah, beliau berdoa dengan menghadap ke semua sudutnya, 
namun beliau tidak shalat di situ kecuali setelah keluar dari Ka’baL 
Ketika beliau keluar dari dalam Ka’bah, beiiau melakukan shalat dua 
rakaat di belakang Ka’bah, lalu berkata, u Ini adalah kiblat. ” 



31. Bab: Menghadap Kiblat Bagaimana pun Keadaannya 



32 Maknanya maushul dari hadits Abu Ayyub yang seperti itu (nomor 97) tanpa 
menyertakan kalimat (Jj — t jl iut-Jy). Sementara Muslim menyambuttgkannya dengan 
tambahan redaksi ini (1/154). 



1 248 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



* ** 



:]S } jUi JJ2.I M yi JU J JUj -AO 



85 . 33 Abu Hurairah beikata, “Nabi SAW bersabda, 'Menghadap- 
lah ke arah kiblat dan bertakbirlah " 



J I 



/ y y 



^ J^*- J OIS” : Jli Jjt ^S- jt&r Jp - 1 t Y* 






.abli jy C* >ii ilu aiUi ' 



223- Dari Jabir, dia berkata, “Ketika Rasulullah SAW di atas 
kendaraannya, beliau shalat {sunah} menghadap ke arah menghadapnya 
kendaraan beliau. Namun ketika beliau hendak mengeijakan shalat 
fardhu, beliau turun dari kendaraannya, lalu menghadap kibtat” 




224. Abdullah berkata, “Nabi SAW shalat [dzuhur bersama mereka 
7/227] [sebanyak lima rakaat 2/65]. Selesai salam, ditanyakan kepada 
beliau, ‘Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang teijadi dalam shalat 
tadi?’ (Dalam riwayat lain: ‘Apakah shalat tadi ditambah?’ Dalam 



33 Ini adalah bagian dari hadits Abu Hurairah tentang orang yang tidak benarshalatnya. 
Pengarang telah menyambungkannya pada kitabke79bab 18. 



Miik htnchar Khahih Rnkhari 1 7dQ I 





riwayat lainnya: ‘Apakah engkau mengqashar shalat atau memang 
lupa?’) 14 Beliau balik bertanya, 'Kenapa?’ Para sahabat menjawab, 
‘Engkau tadi shalat lima rakaat’ Lalu beliau langsung melipat kedua 
kakinya dan menghadap kiblat, kemudian sujud dua kali [setelah salam], 
kemudian salam. Ketika beliau menghadap kepada kami, beliau bersabda, 
'Jika terjadi sesuatu di dalam shalat, aku pasti akan memberitahukannya 
kepada kalian. Namun bagaimana pun, aku adalah manusia seperti 
kalian. Aku bisa lupa seperti kalian lupa. Oleh karena itu,jika aku lupa, 
maka ingatkanlah. Jika seseorang di antara kalian ragu dalam 
shalatnya, maka hendaklah ia condong kepada yang benar lalu 
menyempumakannya, kemudian salam dan sujud dua kali. " 



32. Bab: Masalah Kiblat dan Pendapat yang Mengatakan Tidak 
Perlu Mengulang Shalat bagi Orang yang Lupa Menghadap 

Kiblat 



s 






■y- cr 




% j&\ ‘j\ £ iij -ai 









86. 35 Nabi SAW pemah salam setelah dua rakaat ketika 
mengeijakan shalat dzuhur, lalu beliau berbalik menghadap janmah, dan 
kemudian beliau menyempumakan kekurangannya. 




4 * 






U^Ji 



* » 
U 1 - 



* * * 




M ' Menurut saya, riwayat ini mengandung keraguan, sebagHimana yang diungkapkan oleh A1 
Hafizh, dan yang benar adalah yang sebdumnya. 

J3 ' Penulis menyebutkan secara bersambung pada kitab ke 22 bab 88 tapi tanpa menyertakan 
kalimat J— tfj). Kalimat ini teidapat dalamriwayatMalikdalam.4/ 

Muwaththa ‘ dari jalur Abu Sutyan, bekas budak Ibnu Abi Ahmad dari Abu Hurairah. 
Namun dalam riwayatnya yang menyebutkan bahwa shalat itu adalah shalat ashar 
sanadnya shahih. Ini pun merupakan riwayat penulis, sebagaimana yang disebutkannya 
dari riwayat Ibnu Sirin darinya, hanya saja ia ragu dalam menetapkan shalat tersebut, 
sebagaimana yang diungkapkan oleh keduanya {pada kitab masing-masing}. Riwayat Abi 
Sufyan ini bisa dijadikan sandaran untuk menguatkan riwayat Ibnu Sirin yang sesuai 
dengan ini. Wallahu a 7 am. 



2501 — MukhtasharShahihBukhari 







■D 



s*Q ^ jJ J> Jj 0-ai'j 

^ y / T T 



^ J -*■ ■ ^ * 






:ZJ2 * v^jJt lY, (t5 U ^Q f & # tj Vb) ^ 
^ / / 



:}-Jij Ja y^* ^ a auCi y jl» j£, i: 

P + * ^ ^ ^ ^ p ^ t g . -'J. 

- ^ ^ , . * t . .. "T * l^ J . _ 1 . ?''| j ._/ ' [fl|<' .JD^ 



■r + + 



- P *- I O 



y J 



ilj t >UJlj > (1 £ l/o ^ 

> i# _ » tf /_ll . _ J» 



J& J ■ J 



* I* +* .f* >'-M "■ i ** ' ' 9 *\ * "i „* *.-' i. * rES, * S f 

!-u o' *j — ot <ij (j^P) jJJ cJa* tUp PjUJ' A 



l 






« ^ 
JU 




Jll bti J% :JU ^ jj) (Jl i> &$ 



^ 6 ' iJS*i ^ t* ^ ^ (5* 8 f ^ J*/ ^e, . , ^ i* D. * 1 -" . ,. * . 

j+st- $01 -0 j*mj aMI ^JLJ jl c^y^ijl ol :cJb t j^Jp l^U*j 






. ^ yl^j (<, «o / ■ i f 1"^ ^ i " • ■ . „ , t -'■ " fl . ^ o S ^ o 

l* 2@l ajjI J j^j ^ Ul ! j+s* L :cJU caJLj (jJ*-\ c-JI tjpJU 



.4^1 cJjS (¥ci 



t. j y .. ' 



J2XJ 
. _ 



225- Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Umar mengatakan, 
“Aku sesuai dengan Tuhanku dalam tiga hal, aku katakan, ‘Wahai 
Rasulullah, bagaimana katau kita jadikan sebagian maqam Ibrahim 
sebagai tempat shalat?’ Lalu turunlah ayat, Dan jadikanlah sebagian 
maqam Ibrahim sebagai tempat shalat. {Qs. A1 Baqarah (2): 125} 
Tentang ayat hijab, aku katakan, ‘Wahai Rasulullah, sebaiknya engkau 
perintahkan para istrimu untuk berhijab, karena orang yang berbicara 
dengan (dalam riwayat lain: karena yang datang kepadamu adalah 5/149) 
mereka yang terdiri dari yang baik danyangjahat’ Lalu turunlah ayat 
hijab. Setelah itu para istri Nabi SAW saling cemburu terhadap beliau, 
maka aku katakan kepada mereka, ‘Jika beliau menceraikan kalian, 
semoga saja Dia memberikan istri-istri pengganti yang lebih baik 
daripada kalian’.” (Dalam riwayat lain: Umar berkata, “Disampaikan 
kepadaku tentang celaan Nabi SAW kepada sebagian istrinya, lalu aku 
menemui mereka, dan berkata, ‘Sebaiknya kalian diam, atau Allah akan 
memberikan pengganti kalian yang lebih baik dari kalian untuk Rasul- 
Nya SAW.” Aku didatangi salah seorang istrinya, ia berkata, ‘Wahai 
Umar, ada apa dengan Rasulullah dalam menasihati para istrinya, 
sampai-sampai engkau menasihati mereka?’) Lalu turunlah ayat 
tersebut” 



MukhtasharShahihBukhari — 1251 1 




* * + / > 

I rf 1i ll~ ** * a 



il <. * ;'^ 1 6%0 yi tUi ^Ul b-j : Jli ^ *iJl -Cp ^p - Y Y ^ 

ji Jij t0^5 jlip Jjjf ai $| ^Ul J j-*j d)| : Jui (j^T li 

* ■* * 

cuil — r j tlijLii — Lli [\ ot/o liy-i: ili vf] uJJCll J-iiiLj il)f 



y ■ y 



■££» J! 'jj^u <■&' J! 



226- Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Ketika orang-orang sedang 
di Quba' mengerjakan s ha lat subuh, datanglah seseorang kepada mereka 
dan berkata, ‘Sesungguhnya A1 Qur'an telah diturunkan kepada 
Rasulullah SAW malam ini, dan beliau telah memerintahkan untuk 
menghadap ke arah Ka’bah, [karena itu, menghadaplah kalian ke 
Ka’bah.’ 5/152] Lalu mereka pun menghadap ke arah Ka’bah, yang 
sebelumnya mereka menghadsp ke arah Syam, maka mereka memutar 
[arah] ke Ka*bah.” 



33. Bab: Mengerik Dabak dengan Tangan di Masjid 



iu> *£i jIuii j Jj 



gr! flS lil ^U-I 01 : Jlii iojJ cUS ii#*) (J Jlj J~ <&■ 






* 



«*■ » ri 



.#■ -H 










I o*jti ^ J' *0 



-uii 



k^J'] j?iJ V ^^T j[i.v/i ;4-:^^j] }is 



H- ^ 



: JUi tu ^j ^ Oj P tAj $>j <-*> ^ P [' Y' 0 /' 



^ j o 9 < 

.uSsi jil jf 



227. Dari Anas, bahwa Nabi SAW melihat dahak di arah kiblat, 
{hal ini tidak disukai beliau} sehingga tampak pada wajah beliau. Beliau 
pun berdiri lalu mengeriknya dengan tangan beliau, seraya berkata, 
“Sesungguhnya apabila seseorang berdiri mengetjakan shalat, maka 
sebenamya ia bermunajat kepada Tuhannya. Ketahuilah, bakwa 
Tuhannya itu di antara dirinya dan kiblat, maka janganlah seseorang di 
antara kalian mengeluarkan dahak pada arah kibiatnya, [tidakjuga di 



1 252 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




sebelah kanannya 1/1 07] , tapi di sebelah kirinya atau di bawah telapak 
kakinya [yang kiri 1/135].” Kemudian beliau meraih ujung serbannya 
lalu meludah di dalamnya dan melipatnya, seraya berkata, 'Atau 
melakukan seperti ini. " 



r * 






* + / * 



J\j K& Alil 4UI 01 J Alit -YYA 



d j*j] ^ 0 AtA Jo yjj) 

[*IA /Y #jjl yij) L/Sl 

Jia OT/T :ls>> jj) o - 131 

*j) J — ^ 01? 'il : ^g-] 



* 

Jl ij lil Jj iiil Jli Jj 



** * 



8 jU~d (j* (*^ “^ 1 J-^i l5 I a1)I l«5^J j*S- (ji 



228. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melihat 
ludah (dalam riwayat lain: dahak 1/183) di dinding kiblat [ketika beliau 
sedang shalat di hadapan orang-orang], maka beliau mengeriknya (dalam 
riwayat lain; menggosoknya) [dengan tangannya 7/98]. Kemudian beliau 
berbalik menghadq) orang-orang (dalam riwayat lain: lalu beliau 
memberikan nasihat kepada yang ada di masjid 2/62) Beliau berkata 
[ketika berbalik], “Jika seseorang di antara kalian sedang shalat, maka 
janganlah ia meludah (dalam riwayat lain: janganlah ia membuang 
dahak ) di depannya, karena sesungguhnya Allah di arah wajahnya ketika 
ia sedang shalat ” [Ibnu Umar RA berkata, “Jika seseorang di antara 
kalian membuang dahak, maka hendaklah membuangnya di sebelah 
kirinya.”] 



; Itjii j> JT, s jlit J^j 01 c**>Ji ff -t X * 

^ *■ j' 






229. Dari Aisyah, ummul mukminin, bahwa Rasulullah SAW 
melihat ingus, atau ludah, atau dahak pada dinding kiblat, maka beliau 
mengeriknya. 



MiiLhtathar Sliahih Riibhari I JKtt I 




34. Bab: Mengerik Dabak di Masjid dengan Batu Kerikil 









y / D ^ O O / O / / ^ / O ^ B , .h- 

Ol—S' 01 J d tu jis Jp 01 :^-Lp y Jli j - U 1 






# , > 



.y* UjL 



111 . 16 Ibnu Abbas berkata, “Jika engkau menginjak kotoran basah, 
maka cucilah, tapi jika kering maka tidak usah (dicuci).” 



t 



i ailio Jj j$| J j*-j 01 ^£j 'a/j* jp -tt* 



C ^ H 



i' ^ 




i ol 






JjLis p *Y /\ aIj t^j) j'-^ 



J-^Oj 0*yj ‘H^J '$* 0»*% ^ 'jl : Jl5 



^ * 



+ 0 ^ / 0 / f , > 0 ^ 

■ A*Ji c->0 ji t-jUj j* 



/ H» 



230. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id, bahwa Rasulullah SAW 
melihat dahak pada dinding (dalam riwayat lain: kiblat 1/107) masjid, 
lalu beliau mengambil kerikil kemudian mengeriknya, seraya bersabda, 
“Jika seseorang di antara kalian berdahak, maka janganlah ia 
mengeluarkan dahak di arah depatmya dan tidak juga di sebelah 
kanannya, tapi hendaklah meludahkannya di sebelah kirinya atau di 
bawah kaki kirinya. 



35. Bab: Tidak Boleh Meiudah ke Sebelah Kanan Ketika Shalat 



36. Bab: Hendaknya Membuang Dabak di Sebelah Kiri atau di 

bawah Kaki Kiri Ketika Shalat 



Disaihbungkan oleh Itmu Abi Syaibah darinya, dan sanadnyajAn/uTt. 

37 ’ Menurut saya mungkin ini adalah lafazh hadits Abu Sa’id A1 Khudri, karena lafazh hadits 
Abu Hurairah berbeda dengan lafazh abu Sa’id. Oleh karena itu saya tidak mencantumkan 
natnor urut di sini. 



254 1 — MukhtasharShahihBukhari 




37. Bab: Tebusan Membuang Dahak dl Masjid 



Jbtc 





$ 



s ^ *■ * 



JU :Jl 



* y 






.L$lb L^jjUTj 



231- Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, 
‘Membuang dahak di masjid adalah suatu kesalahan, dan tebusannya 
adalah menutupinya dengan tanah ’. " 



38. Bab: Menutupi Dahak di Masjid 



J j fii iij :jii m yii o* J -tr t 

^ j- / T 

^ — P il)L* "i/j te1>Ca^ L* iUl j^t-LL Ljli t<L*L*f 



.Lfi»-LJ oJj Cj^j jl e jL-o /jp J , /t . J j tLS0i_* 



-* 0 i' 

■ ^ 



i* y 0 ^ 0 J 









232. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, “Jika 
seseorang di antara kalian berdiri untuk mengerjakan shalat, maka 
janganlah ia meludah ke arah depan, karena sebenamya dalam 
shalatnya itu ia sedang bermunajat kepada Allah. Jangan pula ke 
sebeiah kanannya, karena di sebelah kanannya ada malaikat. Hendaknya 
meludah ke sebelah kirinya atau di bawah telapak kakinya, lalu 
menutupinya (dengan tanah). ” 



39. Bab: Jika Terpaksa Meludah, Maka Hendaklah 
Menggunakan Ujung Pakaiannya 



(Haditsnya adalah hadits Anas yang telah disebutkan, yaitu hadits 
nomor 227) 



Miilrhtachar Chahih Rnthari 



[ 



11 




40. Bab: Nasihat Imam kepada Makmum Tentang 
Menyempurnakan Shalat dan Mengingatkan Kihlat 










03 



233. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Apakah kalian melihat kiblatku di sini ? Demi Allah, kekhusyuan kalian 
tidak luput dariku, tidak pula ruku kalian, [dan 1/181) sesungguhnya aku 
melihat kalian dari belakang punggungku. “ 



' i 



J to^Cs 



% i; jj, :ji pip j -rrt 
■jj ^ j)j j ^ Ji j ■ <'jj' 



234- Dari Anas bin Malik, dia berkata, bahwa Nabi SAW shalat 
bersama kami, kemudian beliau naik ke atas mirnbar, lalu berkata, 
tentang shalat dan dalam ruku, "Sesungguhnya aku melihat kalian dari 
belakangku seperti aku melihat kalian {di hadapanku}. ” 



41. Bab: Bolehkah Menamakan Masjid dengan Sebutan Masjid 

Bani Fulan? 



k -js jc, & jii -rro 



& X V » 




ji jsJi £ ,04 J li^ u 6zj\ j 



9 

■ 

w 



'J> Oir ^ 'J ofj «jSjj ^ Ji # 



i' '* 



y P H 1 A J 



+ * 






■Ci 



235. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW pemah berlomba 



256 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




mengendarai kuda yang digemukkan dari Hafya' 38 tepatnya di 
Tsaniyyatul Wada’. Perlombaan itu melibatkan kuda yang tidak 
digemukkan dari Tsaniyyah menuju masjid bani Zuraiq. Abdullah bin 
Umar termasuk yang ikut berlomba dengan kuda-kuda itu. 



42. Bab: Membagikan dan Menggantungkan Kantong untuk 

Menyimpan Harta di Masjid 



j 1 




‘J& 'J -'J & A <Jj oi 'u* “ av 



* ** 









o*. o o t . 5 



j' " 




\ — lls t4 — Jl c-iSj JJj £sCaJl (Jj Jj' Jj~*j <■ 

-«!' 4<.Ur ij tcUapl *yi iSjl 015"* L*J tjjj (jJbsti f.L?r S^L/ill 



4_J JUi t%5p ciJiU JlU tjlJt JjJ*j lJ : jLsi 






l4 : Jlii Jii ib' LiS P cjJ J liJ Ji :S jJl Jj^, 



^ ^ C 



* J 



:JU *^p cJt : JU tSf : Jli t S Jl ^ ^jl Jft J ^ 



O X 



>■ > > 



' ' - * * ^ 



^ii] Z£j Jiji Aiii j J.J U ; jui .lii' r jZ .y 

f _, /0 ^ ^ ^ ^ ^ i» 

* 



4 — ilS-l jU tN t^Lĕ CiJl lJjj\i : J\5 tSl : JU t[lo/i 

Jll Jj^-j J'j ^ jiJ 1 ^ i^lS" Jt «l3fi 







.^ji jJj ^ aUI Jj-j lli t 



87. 39 Dari Anas RA berkata, “Dibawakan ke hadapan Rasulullah 
SAW sejumlah harta dari Bahrain, kemudian beliau bersabda, 'Letakkan 
karta itu di masjid. * Harta itu adalah harta terbanyak yang pemah dibawa 
orang kehadapan Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW ke luar 



36 Nama daerah yang bcijarak bebcrapa mil dari Madinah. 

^ 9 ' Hadits ini mu‘allaq. Abu Na’im menyambungkannya dalam kitab mustakhraj ’ nya, 
demikian juga A1 Hakim dengan sanad yang shahih. 





menuju masjid untuk mengerjakan shalat dan beliau tidak menoleh 
kepada harta itu. Setelah selesai shalat, beliau duduk dekat hartaitu. 
Tidak seorang pun yang beliau lihat kecuali beliau memberinya. Tiba- 
tiba A1 Abbas RA datang dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, berilah aku 
harta itu, karena aku menebus diriku dan juga menebus Aqil. ’ Rasulullah 
SAW berkata, ‘ AmbiUah . ’ Lalu Abbas memasukkannya ke dalam 
pakaiannya, namun A1 Abbas tidak kuat mengangkatnya, maka ia pun 
berkata, ‘Wahai Rasulullah, perintahkan omng untuk mengangkatnya 
kepadaku.’ Beliau menjawab, 'Tidak . ' A1 Abbas berkata lagi, ‘Atau anda 
sendiri yang mengangkatnya kepadaku.’ Beliau berkata, ‘ Tidak. ' Lalu 
harta itu dikurangi sedikit, namun ia tetap tidak kuat mengangkatnya, 
maka ia berkata lagi, ‘Wahai Rasulullah, suruhlah orang untuk 
mengangkatnya [kepadaku. 4/65]’ Beliau menjawab, ‘Tidak.’ A1 Abbas 
berkata lagi, ‘Atau anda sendiri yang mengangkatnya kepadaku.’ Beliau 
berkata, ‘Tidak ’ Kemudian dikurangilah sebagiannya, dan ia membawa 
dan memanggulnya di atas pundaknya lalu pergi. Sementara Rasulullah 
SAW masih tetap memandanginya sampai tidak tampak lagi, dengan rasa 
heran karena ketamakan A1 Abbas. Ketika Rasulullah SAW berdiri, harta 
yang tersisa hanya satu dirham.” 



43. Bab: Orang yang Mengundang Jamuan dan Memenuhi 

Undangan Tersebut di Masjid 









x ^ % 



aJ 



/ bJ / O * * c o c c * 

6 c c J II . i — 



;jLSi tj ; c-JS j*\ ;^J jL5i 

>.Ju1 £ cjiUlj jilli : Jl2 



236. Dari Anas, “Aku pemah mendapati Nabi SAW di masjid 
bersama beberapa orang. Ketika aku masih berdiri, beliau bertanya, 
'Apakah Abu Thalhah mengutusmu? ‘ Akujawab, ‘Ya.’ Beliau bertanya 
lagi, ‘ Untuk jamuanT Aku jawab, ‘Ya.’ Lalu beliau berkata kepada 
orang-orang yang sedang bersamanya, 1 Berdirilah. ’ Kemudian beliau 
berangkat, dan aku pun ikut serta bersama mraeka.” 



1 258 j — Mukhtashar Shahih Bukhari 




44. Bab: Memberikan Keputusan dan Saling Mencaci di Dalam 

Masjid 



(Haditsnya adalah bagian dari Hadits Sahal bin Sa’id, yang akan 
disebutkan pada kitab ke 68 bab 30). 



45. Bab: Jika Seseorang Memasuki Sebuah Rumah, Apakah Ia 
Shalat di Mana Saja yang Disukai? atau, Harus di Tempat yang 
Ditetapkan Tanpa Harus Menyelidiki Terlebih Dahulu? 



(Haditsnya adalah sebagian dari hadits Itban yang panjang, yang 
akan disebutkan sebentar lagi) 



46. Bab: Masjid di Dalam Rumah 



1I2. 40 A1 Barra' bin Azib pemah shalat beijamaah di daiam 
masjidnya, yang terletak di dalam rumahnya. 



^ ^ # .S >■« 




J j~>j & 'pi-jjl g> -X TV 




- * 






A * / + * 



; & (J!il Ja o-Uf- : JU ajIjj ^j) J&j 

[Y • i/) j. — ^ d\^ jii ^ (Y V/^ Ulj (^j 



J L5" 



y-j ^ y S_] of [o 0 /r Ij^ P>] 



^ i>: m aii jj^j ^ [' ■"■/! 






*-} j^jj bir j t (jp ^ JJ '<Jr : j>' j>i j^j 



Disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah yang maknanya seperti itu. 



Mlll/lifoclkar Clialiili Dnlrlian I < tCQ 1 













■H^ 

J> ^ij jc 'iii<(i ur [^jp y 



# ^ O * S ^ J/ _ » 4 4 * m * 

||. t J | / C ^ |^ f, o J > * T' 1 *!'^!*!*^ xfl< ' 

A „ »1 Jj— i j \j OiJ jj yjl Jl pjaXM\ j*-^«ij 

j^j iJ jul : jii t Jui oLJti [u f &] ^ ^l? jjul 

j>fj lH jU) J jl-j [jU] : jt3f Jli .iUl fr Li j| Jiit- :lH aUI 
Jjlj jibli tjl^i (^I u :ji'jj (Jj) Aijjt o«~ [^] Jn 

jr-J :JlS p c'^31 >i (l >) cJ) LJiG cS ill 

ri_JL ccji ^ c-u Jj S j>K : jb ^ > 'JU if L~ f 



^ J/ , 

J' f , O J > 4 / 



-'■ I r s t 



D ^ 




t-.'»» [«Uli 1 -] LuUj 




j_if ^i] S ii££U s^> Jp ic^j : ju QjL ^ cLj] 

jlUl Jif > Jlij cjl j jti : ju L£ J » il j> j jiiJi 

^ ^ T " T -r / 

i>h' j' u rs^' iji Ui' : ri^ J> J 1 * 4 lj**»rli j-*p Jja 

«- / * 

> _ / " .c' . ^ it * . > . J' _ _ / // . J 

• t t . . .. ^ t ^ I I. # ^ , I iP .J '•' I ». # J J ^ I . .. _ A A o $ I, 






OJI 



tJll ik-j iiUi Juj &\ ^ Jl Sl Jli ji lly ^ t jJU> jl V :S jlll 

/ / / / 






[jk: Uf] 



> - ^ - .* 



14 v jli ^ jlSl Jp ai ail ji :S iill j jl.j jti toUilil 












y , y > > # / ^ C, -' f D ^ , iJE3j Ji . t* ^ ^ | ■ #T 

3 — iy** U ! t ''&£ CS*-? 1 “Jj®’ (j! “ «*’ j>“J V^"U=’ ‘Vji’ 

X /- ff ^ ^ 

V j ' if.r,- i' ',' .^ D jfsr, #i i. . 0 f e r 

Jj *"J ^t U 4lilj :J15 ^t-iji' Ji' (jU La^jU tpjjl' ,>J4 it-jIU' 



1260 1 — Mukhtashar Shahih Bukbari 




* * s . o - 

+ i . * I* I u) * IJ' ^ . S 




/ ^ ^ S J g> 

-" 1 , 



01 Ai) cJiaj iAii 'j&* c-la5 cJ3 L Jl5 




<&t 



•jt- LJi Ai ^,' dUU Ji 0& £i jt.( o( Jj£ > jaf 



S * --' 

tO 



• > r;-r 



» >■ 
ll 



4 j’ ; 




fL> > >» 






^ ~L>- aJA>tj 



*■’ ^ 



. y if 



I £ jLlP lilj l*JL« jJJ C--HJ tAltJUJl C-j*0j 

^ i V ' 



> 4 ^ 

Sh> 0 






fi < l ' ^ cJX- S^ltaJl > jJU liii CAJ>1 

[oi/t iy jjf <y!b. t^" ,yiki tLjj^ii iUi > a‘L 



i— J-f >j >• -^Jl eJt, ‘J : ‘Jl Jli 



> 



* 'f-«o" o—i 1 s-^ o* f+.U o? J*J ‘r. u i^> 

.UJii 



237. Dari Mahmud bin Ar-Rabi’ A1 Anshari [ia mengaku teringat 
Rasulullah SAW, ia ingat cipratan air yang beliau cipratkan (dalam 
riwayat lain: Aku teringat dari Nabi SAW tentang cipratan air yang 
beliau cipratkan di wajahku, ketika itu aku berusia lima tahun 1/27) dari 
ember di dalam rumah mereka. 1/204] [Mahmud menyatakac 2/55] 
bahwa [ia mendengar] Itban bin Malik -seorang [yang buta 1/163] di 
antara para sahabat Rasulullah SAW dari golcngan Anshar yang ikut 
dalam perang Badar [bersama Rasulullah SAW- berkata, “Aku sebagai 
imam shalat kaumku, bani Salim, sedangkan antara rumahku dan mereka 
dipisahkan oleh lembah. Jika hujan turun, maka aku kesulitan pergi ke 
masjid karena lembah tersebut tergenang air. Oleh karena itu, aku datang 
kepada Rasulullah SAW, dan kukatakan kepadanya,] ‘Wahai Rasulullah, 
paighilahatariku telah (lemah) kabur, padahal aku mengimami shalat 
kaumku [bani Salim]. Jika hujan turun, maka lembah yang terdapat di 
antara diriku dan tempat mereka itu dialiri air, sehingga aku tidak bisa 
datang ke masjid mereka untuk mengimami mereka shalat. Wahai 
Rasulullah, aku harap engkau berkenan datang dan shalat di [di salah satu 
tempat] di rumahku, lalu aku jadikan itu sebagai tempat shalat’ ” 
Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Akan kulakukan insya Allah. “ 
Itban berkata, “Keesokan harinya, Rasulullah SAW [bersama] Abu Bakar 



Mnlrhriidiar Shahih Riilrhari E I 




datang [kepadaku] ketika hari agak siang (dalam riwayat lain: saat itu 
udara panas). Rasulullah SAW meminta izin masuk, maka aku pun 
mengizmkan beliau. Beliau tidak langsung duduk ketika (dalam riwayat 
lain: sehingga 6/203) memasuki rumah, kemudian beliau berkata, 'Di 
sebelah mana engkau menginginkan aku shalat di rumahmu ini? ' Lalu 
aku tunjukkan kepada beliau salah satu sudut rumah. RasuluUah SAW 
pun langsung berdiri di situ lalu bertakbir, maka kami pun segera berdiri 
membuat barisan [di belakangnya]. Beliau shalat dua rakaat ialu salam 
[dan kami pun salam ketikabeliausalam].Kamimenahanbeliauuntuk 
menyantap daging cincang 41 yang telah kami buatkan untuk beliau. [Para 
tetangga inendengar bahwa Rasulullah SAW sedang berada di rumahku, 
maka beberapa orang berdatangan ke rumah, dan ikut berkumpul. Salah 
seorang di antara mereka berkata, ‘Di mana Malik bin Ad-Dukhaisyin, 
atau Ibnu Ad-Dukhsyun? ’ Ada lagi yang beikata, ‘Dia itu seorang 
munarik, dia tidak menyintai Allah dan Rasul-Nya.’ Maka Rasulullah 
SAW berkata, ‘ Janganiah engkau mengatakan begitu, bukankah engkau 
telah melihatnya mengucapkan 'Laa ilaaha illallah ’ karena 
mengharapkan ridha Allah?’ Orang tadi menjawab, “Allah dan Rasul- 
Nya yang lebih tahu.’ Orang itu berkata lagi, [ Adapun kami] kami hanya 
melihat kecenderungannya dan loyalitasnya terhadap orang-orang 
munarik.’ Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya Allah telah 
mengharamkan neraka terhadap orang yang mengucapkan ‘laa ilaaha 
illallah ’ ikhlas mengaharap ridha Allah ” [Mahmud menceritakan, 
“Peristiwa ini aku ceritakan kepada beberapa orang, di antaranya Abu 
Ayub, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang pemah ikut dalam 
peperangan bersama beliau lalu terbunuh dalam perang tersebut, dan ada 
juga Yazid bin Mu’awiyah. Namun Abu Ayub mengingkari cerita itu 
padaku, ia berkata, ‘Demi AUah, aku sama sekali tidak mengira bahwa 
RasuluUah SAW menguctg)kan seperti yang engkau ucapkan itu.’ Hal ini 
terasa sangat berat bagiku, maka aku memohon kepada Allah untuk 
menyelamatkanku, sehingga dapat menyelesaikan peperanganku, agar 
aku dapat menanyakan masalah ini kepada Itban bin Malik RA -jika aku 
temukan masih hidup- di masjid kaumnya. Kemudian pada suatu waktu 
aku melaksanakan ihram untuk haji atau umrah, lalu aku beijalan hingga 
sampai ke Madinah. Selanjutnya aku mendatangi bani Salim, temyata 
Itban sudah menjadi orang tua yang buta. Saat itu sedang shalat 

41 ■ Maksudnya adalah dagtng yang dipotong kecil-kecil dan dimasak dengan air yang 
hanyak. Setelah matang dicampur dengan tepung gandum. 



262 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





mengimami kaumnya. Begitu ia salam selesai shalat, aku mengucapkan 
salam kepadanya, lalu aku mengenalkan diriku. Kemudian aku tanyakan 
kepadanya tentang hadits tersebut, maka ia pun menceritakannya 
kepadaku sebagaimana yang pemah ia ceritakan pertama kali.” 2/56] 

Ibnu Syihab berkata, “Kemudian aku bertanya kepada A1 Hushain 
bin Muhammad A1 Anshari -salah seorang bani Salim yang terkemuka- 
mengenai hadits Mahmud bin Ar-Rabi’ itu. Ia pun mranbenaikannya. ” 



47. Bab: Mendahulukan Kaki Kanan ketika Masuk Masjid dan 

Lainnya 






* 



'J- J ois- J -m 



* + 



1<1 

1 12. Ibnu Umar senantiasa mendahulukan kaki kanannya {ketika 
masuk masjid} dan mendahulukan kaki kirinya ketika keluar masjid. 






238- Dari Aisyah RA, dia berkata, “Nabi SAW lebih suka 
mendahul ukan yang kanan semampunya dalam segala hal, baik itu ketika 
bersuci, beijalan, ataupun mengenakan sandal.” 



42- A1 Hafizh bedcata, “Menurutku ini tidak maushul." 



l^lnlrli^nrKnt* ClinKili 






48. Bab: Bolehkah Menggali Kuburan Orang-orang Musyrik 
Jahiliyah Lalu Dibangun Masjid di Atasnya? 88- 43 Berdasarkan 
Sabda Nabi SAW, “AUah melaknat kaum Yahudi karena mereka 
menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. ” dan Tentang 

Makruhnya Shalat di Kuburan. 



'cjk Jjj 'Jj&\ jiil : Jlii I ji 

i" ^ / «C 



1 14.' m Umar pemah melihat Anas bin Malik shalat di samping 
sebuah kuburan, Umar bwkata, “Itu kuburan itu kuburan.” Tetapi ia tidak 
menyuruhnya mengulangi. 




43 ' Disebutkan secara bersambung oleh pengarangdari hadits Aisyah, pada kitab ke23 bab 
61. 

44 Disebutkan oleh Abu Nu^aim, guru A1 Bukhari, dalam Kitab Ash-Shalah. 



264 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




jsj m [oir] ' ,L> * [^ir] 



* <# % ' 



LJS j_kSi jkSuj ,^jJi p 



• j ^ /■ 

tt-J >tJlj *J t " 



- ,y I 1 ^ ' 






0 ^ 



* ' j 'j-kU\ jj— ur i j i t jb^i 






J i* e J / ^ / 'i ^ ^ ^ i S* 4 ' * ^ 

(:J^y (4~* ^j) : Jj^ j*j (4" W gs4’j ‘«Jjj^ ji 



^ 1 

— ^ ^ 4 t * r 



t /g / 



0 O/ 

^ X ^ * 



0 ^ 



.6 j^s-l^jJlj jCaj^U jii-lj 



*' > VI > N ^ii 



239- Dari Anas, dia berkata, “Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, 
beliau turun di daerah tertinggi di Madin ah, yaitu dusun yang disebut 
Bani Amr bin Auf. Beliau tinggal di situ selama empat belas malam, 
kemudian beliau mengutus utusan untuk m ema ngg il [orang-orang 4/266] 
dari bani Najjar. Mereka pun datang dengan membawa pedang, seolah- 
olah aku melihat Nabi SAW bauda di atas tunggangannya danAbu 
Bakar di belakangnya, sedangkan orang-orang bani Najjar di sekeliling 
beliau. Akhimya beliau sampai di pekarangan Abu Ayyub, beliau 
senantiasa mengeijakan shalat di mana pun ketika tiba waktu shalat, 
bahkan pemah juga beliau shalat di kandang domba. [Kemudian aku 
mendengamya berkata, ‘ Beliau pemah shaiat di kandang domba sebelum 
masjid dibangun.’] dan (dalam riwayat lain: kemudian) beliau 
memerintahkan untuk membangun masjid. Beliau mengutus utusan untuk 
memanggil orang-orang dari bani Najjar, kemudian beliau beikata, 
l Wahai bani Najjar, berapa harga kebun kalian ini. ’ Mereka berkata, 
‘Tidak, demi Allah, kami tidak mau meminta harganya kecuaii kepada 
Allah.’ Anas berkata, ‘Di dalamnya seperti yang pemah akukatakan 
kepadmnu. [Di dalam itu] torlapat kuburan orang-orang musyrik, dan [di 
dalamnya] ada juga reruntuhan serta pohon kurma.” Kemudian Nabi 
SAW memerintahkan untuk menggali kuburan orang-orang musyrik 
kemudian meratakannya, dan pohon-pohon kurmanya ditebangi. 
Selanjutnya, batang-batang pohon kurma itu disusun di arah kiblat 
masjid, sementara pintu gerbangnya dibuat dari bebatuan. Mereka pun 
bekeija dengan memindahkan bebatuan sambii melantunkan sya’ir, 
sementara Nabi SAW ikut bersama mereka. Beliau berkata, (dalam 
riwayat lain: beliau bericata bersama mereka,) 



Ya AUah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka 
ampunilah kaum Anshar dan Muhajirin '. ” 



1, Li„ 



„1 PL« .♦ 









49. Bab: Shalat di Kandang Domba 



(Haditsnya adalah sebagian dari hadits Anas yang telah 
disebutkan). 



50. Bab: Shalat di Kanda ng Unta 



Uj : JUj j. JU' yr, : JU i 



.* ° 




240- Dari Nafi\ dia berkata, “Aku pemah melihat Ibnu Umar shalat di 
atas untanya.” Ibnu Umar berkata, “Aku pemah melihat Nabi SAW 
melakukannya.” 



51. Bab: Orang yang Shalat di Depan Tungku atau Api, atau 
Lainnya yang Biasa Disembah, Tapi la Melakukan Shalat 

Tersebut karena Allah 




S9 45 - Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, 
“ Neraka pernah ditampakkan kepadaku, ketika aku sedang shalat. " 



(Haditsnya adalah sebagian dari hadits Ibnu Abbas, yang akan 
disebutkan pada kitab ke 16 bab 9). 



Ini adalah bagian dari hadits panjang yang akan disebutkan secaia mauskul pada kitab ke 
96bab4. 



1 266 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





52. Bab: Dibencinya Shalat di Kuburan 



> « 












^ i"' 



■ 'j j? J 



241. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
" 'Jadikanlah rumah-rumah kalian sebagai tempat sebagian shalat kalian, 
dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan. ” 



53. Bab: Shalat di Tempat Puing-puing dan Reruntuhan 




o*)L^aJl e <up aUI 




-\\o 



1 15. 46 Disebutkan bahwa Ali tidak menyukai shalat di bekas puing- 
puing Babilonia. 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar, yang akan disebutkan pada 
kitab ke 60 bab 17). 



54. Bab: Shalat di Tempat Ibadah Kaum Nashrani atau Yahudi 




J ^ . 

% * *■ . . . 







& V Ui *Ui JUj -m 






116. 47 Umar RA berkata, “Sesungguhnya kami tidak masuk ke 
dalam gereja-gereja kalian karena adanya patung-patung yang 
bergambar.” 



44 Dtsambungkau oleh Bmu Abt Syaibah dari dua jalurdarinya. 
47 Abdurtazaq menyebutkan secara bersambung. 



lUnMi^cliap Clioliih Rnlrliot-i 



1 'TA'T I 





• Jsi ^ 






W 



11 7. 48 Ibnu Abbas pemah shalat di dalam tempat ibadah (kaum 
Yahudi dan Nasiani) kecuali yang ada patungnya. 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah, yang akan disebutkan pada kitab 
ke 23 bab 62). 



55. Bab 








242. Dari Aisyah dan Abdullah bin Abbas, mereka berkata, 
“Ketika kematian hampir menjemput Rasulullah SAW, sehelai kain 
ditutupkan pada wajah beliau. Ketika ditutupkan, beliau menyingkapkan- 
nya dari wajahnya, seraya berkata -dalam kondisi seperti demikian- 

Semoga labtat Allah atas kaum Yahudi dan Nashrani, sebab 
mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid {tempat 
ibadah}. * Maksudnya, bahwa beliau memperingatkan tentang perbuatan 
mereka.’” 49 



'*J\ (1 iLl :Jli 








243. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda. 



4i ' Begitu juga A1 Baghawi dalam/i/./a 'diyat. 

Mungkin ini adalah lafazh hadits Ibnu Abbas, karena Iafazh hadits Aisyd) sedikii berbeda. 
Akan disebutkan pada kitab ke 23 bab 62, karena itu saya tidak memberikau nomor urui 
di sini. 



268 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





“Semoga Allah mematikan kaum Yahudi. Mereka telah menjadikan 
kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah . " 



56. Bab: Sabda Nabi SAW, 90. 50 “ Tanah itu telah dijadikan sebagai 



(Haditsnya adalah hadits Jabir, yang telah discbutkan pada nomor 

186). 



57. Bab: Tidurnya Wanita di Masjid 

,1 i oJlJj &5\s- *> — Y £ i 

* m 



JJ 0 e f 



H I J ^ ^ lfc*J 0 y „ f j * + 

y»J 6hJj>- Ai jl 4=»W9j 




^ ^ J 






IdJli (0>beu o :cJli 

' *■ .' ,-r^. a< «- ' *-<•- --'■ 



&•*«* :Vjj ^jj) tQs i 






■ ~ j * j 

9 






/ ^ v 

0*. P * - |« 



/ ^ _ J 0 J 



£ — >ji :cJl5 iJ!i [Qj>. ojlj SlJtkJl jj [Jf Ji 

J 0 . A' ■ J» '' # J J 0 ^ 5 -f. /■/ J Ji' * 

* ' * Ljlj 4 j j ll */, !< 

* 

jJl J >-j ^jl cj f.UJ :cJU t> li >j jj 

/ jH / 

Sl5 jf JbnlJJl .j fl> LjJ 0V5C* : <JU5li- 










# .S / S # .■ y 

L*<p 






,jUJf sjL; > i-i Sif uT, ^iii ;> c ii jii 

r <H y> ^ y ^ ^ / 



30 Disambiuigkan oleh pengarang pada hadits yang lalu, yaitu hadits romor 1 86. 



MiikhtasharShahih Rukhari — |26Q I 




? li_i cJ3 VI ^ V U : g CJS iioli cili 



s * 



•i* - r e 



^ < 



^JbJl ti^ :cJU 



244. Dari Aisyah, bahwa ada seorang hamba sahaya perempuan 
yang berkulit hitam milik sebuah perkampungan Arab, yang kemudian 
dimerdekakannya, tapi ia masih tinggal bersama mereka. Aisyah 
menceritakan, “Pada suatu hari, anak perempuan mereka keluar dengan 
mengenakan selendang berwama merah yang terbuat dari kulit. 
Selendang itu diletakannya, ataumungkinjatuh,lalumuncullahburung 
elang dan menyambar selendang itu karena dikiranya daging. Orang- 
orang itu mencari selendang tersebut, tapi tidak menemukannya. Lalu 
mereka menuduh perempuan hitam tersebut yang mengambilnya. Anak 
perempuan itu menceritakan, bahwa orang-orang itu mulai memeriksanya 
dengan teliti, sampai kemaluannyapun diperiksa, (dalam riwayatlain: 
mereka menyakitiku, sampai-sampai mereka mencarinya di kemaluanku 
4/235). la berkata, ‘Demi Allah, aku berdiri bersama mereka, [saat itu 
aku sedih] tiba-dba burung elang itu muncul [melintas di atas kami] dan 
melemparkan selendang.’ Ia melanjutkan, ‘Selendang itu jatuh pada 
mereka [lalu mereka mengambilnya], lalu aku katakan, “Ini yang kalian 
tuduhkan kepadaku, sesungguhnya aku terlepas dari tuduhan itu, bahwa 
inilah selendang. Inilah selendang itu.” Wanita tersebut menceritakan, 
bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW dan memeluk Islam. Aisyah 
RA berkata, “Semenjak itu dia memperoleh tempat tinggal di masjid, 
atau.” Aisyah menyebutkan, “Anak perempuan itu datang kepadaku dan 
berbicara denganku,” Aisyah mengisahkan, “Ia tidak pemah duduk 
bersamaku kecuali mengucapkan, ‘Hari selendang itu mempakan 
keajaiban dari Tuhan kami. Ketahuilah, bahwa Allah telah 
menyelamatkanku dari negeri yang kufur.’ 

Aisyah berkata, “Lalu aku katakan kepadanya, ‘Kenapa engkau 
tidak pemah duduk bersamaku kecuali engkau mengatakan hal tersebut?” 
Lalu perempuan itu menceritakan kepadaku kejadian itu .” 



58. Bab: Tidurnya Laki-Laki di Masjid 




270 j — Mukhtashar Shahih Bukhari 




>■ 0 




^ J\ Jiij 

* " " 

+- >■ 





91. 51 Anas berkata, “Beberapa orang laki-laki dari suku Ukl datang 
kepada Nabi SAW, dan mereka ditempatkan di teras masjid.” 

92. 52 Abdurrahman bin Abu Bakar berkata, “Orang-orang yang 
tinggal di beranda masjid adalah orang-orang yang fakir.” 



i-ju it Wj : Jis i>> J > -r t • 



> >jkj j! ilcs ('iji ili «bj di 

0 > > / __ / .0 i ^ / ■> j, A J 



> u / o ; 









/ J 



l/ 0 y 

(£ j 



245- Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Aku melihat tujuh puluh orang 
penghuni serambi masjid, dan tidak ada seorang laki-laki pun di antara 
mereka yang memiliki serban 53 . Mereka hanya memiliki kain panjang 
atau kain yang diikatkan pada leher mereka. Kain-kain itu ada yang 
mencapai setengah betis, ada juga yang mencapai mata kaki, dan mereka 
menyatukannya dengan tangan agar aurat mereka tidak terlihat.” 54 



5 ■ Hadits ini mu 'allaq. Pengarang telah menyambungkannya pada kitab 4 (tentang wudhu), 
yaitu hadits nomor 139. 

a ' Hadits ini adatah bagian dari hadits yang disambungkan oleh pengarang pada kitab ke6 1 
bab 25. 

55 Maksudnya adalah kain yang dapat menutupi bagian &as tubuh. 

M ' Menurut saya, mungkin itu karena sempit sehingga tidak memungkinkan untuk menutupi 
tubuh. 



MukhtasharShahihBukhari — \rn\ 



59. Bab: Shalat ketika Datang dari Bepergian 







93. ss Ka’ab bin Malik berkata, “Nabi SAW, apabila kenibali dari 
suatu peijalanan, beliau memulai dengan masjid lalu shalat di dalamnya." 

(Haditsnya adalah sebagian dari Hadits Abu Hurairah yang akan 
disebutkan pada kitab ke 10 bab 30) 



60. Bab: Jika Masuk Masjid, Maka Hendaknya Shalat Dua 

Rakaat 




J y 



f Jio lil : JlS jUl j of ~ ^ t 1 

^ ^ ^ fl /■ / i' B X 0 /> 0 



^ 0 i ^ 



IrW * yb) -IrW d cT> 

(«Wr 



246. Dari Abu Qatadah As-Salami, bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, “Jika seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka 
hendaklah ia shalat dua rakat sebelum duduk " (dalam riwayat lain: 
hendaklah tidak duduk sebelum shalat dua rakaat. 2/51) 



61. Bab: Berhadats dalam Masjid 



(Ini adalah bagian hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan pada 

kitab Adzan (10) bab 30.) 



Ini adatah bagian dari haditsnya yang panjang, tentang kisah penyimpangan dan 
taubatnya, yang insya Allah akan disebutkan secara maushul pada kitab ke 64 bab 8 1 . 



1 272 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




62. Bab: Membangun Masjid 



>f, JkSl liL 'air :a>. Jlij -<u 



jf J liLjj t >*J| jjiLjl Cff^ * J^j — M A 









j- ^ e ^ H „ 
l®l| ^ -'- ' l 

.^LJl ^jJos i yuAJ 





^j &T > J^j T • 



94. 56 Abu Sa’id berkata, “Duhi, atap masjid terbuat dari pelepah 
kurma.” 

£** 

1 1 8. Umar memerintahkan untuk membangun masjid, ia berkata, 
“Lindungi orang-orang dari air hujan. Hendaknya engkau tidak 
menggunakan wama merah ataupun kuning, karena itu akan menggoda 
mereka.” 



1 19. Anas berkata, “Mereka bangga dengan bangunan itu, namun 
kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit.” 

120. 59 Ibnu Abbas berkata, “Kamu pasti akan menghiasinya 
sebagaimana kaum Yahudi dan Nashrani melakukannya.” 



oir oi />f J of g\s > -y i v 



t jk!st * j jup, cJu jJ\ liL J t J[]L dL s aLi 



H ^ / 



ilt J>J > 4Jl2; >> J-5 iljj tlii > Aj ijj' 



^ Ini adalah bagian dari haditsnya icntang lailanil qadar, akan disebutkan secara maushul 
padabab 134, 

Al Hafizh tidak mengeluarkannya. 

M 

Disambungkan oleh Abu Ya*la dalam kitab musnadnya, dan Ibnu Khuzaimah dalam kitab 
shabihnya. 

w ' Abu Daud dan Ibnu Hibbad menyebutkan secara bersambung dengan sanad yang kuat 
darinya. Diriwayatkan pula dalam Shahih Abu Daud (474). 




1 



M 1 flr UintiSli Dii Mlnrl 







J J 

% > ® t I ^ 






0 x 03 



jj aJ ilji c jC^it s jS* tLi>- oJl*p ilil j Jb ^ptJl j 







j ^ ^ J 9 * 

-tl -"'p. 



■ 



/ y / 

/ * 



Jt «'*- j ti^-Silj j- OJ uJ l Ojbe*>Jlj OjlJL^ J COj\i?" 



^ ■h' 



.r-llJL ^-j p.jSL.Sjl^ 



247. Dari Abdullah (bin Umar), bahwa pada masa Rasulullah SAW 
masjid dibangun dengan batu bata, atapnya dari pelepah kurma, 
sedangkan tiangnya dari pohon kurma. Abu Bakar tidak menambahkan 
apa-apa pada bangunan itu, namun Umar menambahnya. Bangunannya 
seperti bangunan pada masa Rasulullah SAW, yaitu dengan batu bata dan 
pelepah kurma, namun tiangnya dari kayu. Kemudian Utsman 
merubahnya, dan melakukan banyak tambahan. Ia membangun 
dindingnya dengan bebatuan yang diukir dan ditembok, tiangnyapun 
dibuat dari bebatuan yang diukir, sedangkan atapnya dibuat dari kayu 
jati.” 



63. Bab: Tolong Menolong dalam Membangun Masjid 




Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid- 

masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kajir. 
Itulah orang-omng yang sia-sia peketjaannya, dan mereka kekal di 
dalam neraka. Orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah 
orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap 
mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapa pun) 
selain kepada AUah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan 
termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjidC' {Qs. At- 
Taubah (9):I7-18} 



1 274 1 — MukhtasharShahihBukhari 







LJ 
* -' 




i [y * v/r & j jJ liLi LioIJajli t4ijJl>- 



/ ^ o 



* * 



U**-U 



f :d ^ Cr^r j] Cbj ]&.f [_ i *U- UTj lli] _J /aLCJ 



[>Ut . w *'1 'Jl US' :jUj (JbtuMJl tU jSo ^l 



:«*> -■ 



^ .a 




i)l eTy t0 £J ,^LI QiL'] jlli [DIT] j iaJ aJ 



/ y * 

* J 



y i- y ^ ^ / 



J J ^ - e 






Akju\ jU^ :J>aj OM j-ij ^j) ^ '-r , 'j^* 



l l y y 



-■ 4 ■ ^ 



j 



:jL_ii J ji : Jis .jlISl Jl 4 }SJi J\ [OC\ iUil 



■u^* irr ^ 



248. Dari Ikrimah, “Ibnu Abbas berkata kepadaku dan kepada 
anaknya, Ali, ‘Pergilah kalian berdua kepada Abu Sa’id, dengarkan 
ceritanya. ’ Lalu kami pun berangkat, dan kami dapati dia [dan 
saudaranya 3/207] sedang membetulkan dinding. Ketika [mereka melihat 
kami datang] Abu Sa'id mengambil serbannya lalu mengenakannya [dan 
duduk]. Selanjutnya mulailah ia bercerita kepada kami, sampai pada 
penyebutan tentang pembangunan masjid. Ia berkata, ‘Kami membawa 
[batu bata masjid] satu per satu, adapun Ammar [memindahkan] dua 
bata-dua bata, Nabi SAW melihatnya, lalu beliau membersihkan debu 
darinya (dalam riwayat lain: mengusap debu di kepalanya) seraya 
berkata, “Kasihan Ammar {ia dibunuh oleh orang-orangjahat], padahal 
ia mengajak mereka ke surga, namun mereka malah mengajaknya ke 
neraka. ” Ammar berkata, “Aku berlindung kepada Allah dari segala 
bencana.” 



64. Bab: Minta Bantuan Tukang Kayu dan Tukang Bangunan 
dalam Membuat Mimbar dan Mendirikan Masjid 



ji» J Aj t :Lii sf>! of jLi ji j y. - r t * 






.cJ j. 6i :ju ?ijiL f ChJ j ou t jii ii iJ 



Mn IrMocli q r UiohihRnHan 1 I 775 I 




249. Dari Jabir, bahwa seorang wanita berkata, “Wahai Rasulullah, 
bolehkah aku membuatkan sesuatu agar engkau bisa duduk di atasnya? 
Sesungguhnya aku memiliki budak seorang tukang kayu.” Beliau 
menjawab, “Boleh, jika engkau mau. " Lalu wanita itu pun membuatkan 
mimbar untuk beliau. 



65. Bab: Orang yang Membangun Masjid 




250. Dari Ubaidillah Ai Khaulani, bahwa ia mendengar perkataan 
Utsman bin Affan RA ketika orang-orang yang membangun masjid 
Rasulullah SAW berkata kepadanya, “Sesungguhnya engkau telah 
mengatakan yang bukan-bukan.” Utsman berkata, “Sesungguhnya aku 
mendengar Nabi SAW bersabda, *Barang siapa membangun masjid -aku 
kira beliau mengatakan- karena mengharapkan ridha Allah, maka AUah 
akan membangunkan baginya yang sepertinya di surga " 



66. Bab: Memegangi Mata Panah ketika Melewati Masjid 



' J ' s ' ' ' 



yS J^J > Ji ^ -YM 



y / i" 



Sf] M jl)i JjAj # J^ h • /A J] 



> / /■ ir 






: Jis] [lX*i 



251- Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, “Ada seorang laki-laki yang 
melewati masjid, ia membawa panah [sementara mata panahnya tampak 



1 276 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




kelihatan 8/90], maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, 'Peganglah 
mata panah itu [agar tidak melukai orang Islam. ’} Orang itu berkata, 
‘Baiklah’” 



67. Bab: Melewati Masjid 



^ ^ e 



o + * Si + t 



^ ^/y'cy ® yjJ' J* «**>■ j O* - t 8t 

Ajljj j)} .1 &•&''! ,l^U Ji jili ,J5, jf 

^ ^ -H" 0 jr 

[=i ■ /a ^ iyji i- i^f y 



252- Abu Musa, dari Nabi SAW, dia bersabda, ‘Barang siapa 
melewati bagian dari masjid kami atau pasar kami dengan membawa 
mata panah, maka hendaklah ia memegangi mata panahnya, agar tidak 
melukai orang Islam dengan tangannya. ” (dalam riwayat lain: agar tidak 
mengenai seseorang di antara kaum muslimin. 8/90) 



68. Bab: Membaca Syair di Masjid 



J I Sy- J\ jls- Ji je- -T ®f 



+ * 



C ^ I !. B o ^ S | B ^ ^ J O >8 / # . Jf 1 1 , £ 

:J1 — » ;U*- ^j) b\ c-jIj 



Jf t Jf o . 



/ y 

I _ J / 



> O. 9 . I s[ I * OJ * ' tf * 9 / j. 

ajj JLiJl cjS :JUi t-Lijj 01 — > j JUw^JI ,J 



I 

r 



9 



i I — / I J (V V t : Jlii i'Jj* ,^f j\ /J2l p liL 3 



i : J yi ®> 3 LVC ji Jill [_,] *!iiif [l . l/v 



^ >■ 

* ^ ^ 



J J et 



/ 

eli — ? r^' (J* W : # jj y»j) & *JA> o* W 

■j jy J ju ?3^ 

253. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa ia 
mendengar Hassan bin Tsabit A1 Anshari meminta kesaksian Abu 



Miilrtlj-rtolia >• Gkahill Dnlrllain 



I **nn I 




Hurairah (dalam riwayat dari jalur Sa’id bin A1 Musayyab, bahwa ia 
berkata, “Umar pemah lewatmasjidsementaraHassansedangmeminta 
kesaksian, ia berkata, ‘Aku meminta kesaksian di dalamnya, dan di situ 
ada orang yang lebih baik darimu.’ Kemudian ia menoleh kepada Abu 
Hurairah dan berkata, 4/79) [“Wahai Abu Hurairah, 7/109] aku minta 
kesaksianmu dengan nama Allah, apakah engkau pemah mendengar Nabi 
SAW berkata, 'Wahai Hassan, jawablah dari Rasulullah SA W (dalam 
riwayat lain: jawablah darikii) ya AUah, kuatkanlah ia dengan ruhul 
qudus (JibrilAS)? " Abu Hurairah menjawab, ‘YaV’ 



69. Bab: Para Pemegang Tombak di Masjid 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah, yang akan disebutkan pada kitab 
ke 13 (Al Idaini) bab 2). 



70. Bab: Menyebutkan Jual Beli di Mimbar Dalam Masjid 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah, yang akan disebutkan pada kitab 
ke 34 (Al Buyu *) bab 73). 



71. Bab: Menagih Hutang di Masjid 



^ J J\ h r/r af 



* -r 




» [\ t \ h tb s>\ Sj — oir 



* W \ J t [U^i 


















I ^ *tl ^ ^ ^ / 




+ * 






:Jl i LA iii J>j U : Jli \L& l; [\ vr/r > Lir] 

; : ju t ui 



# H- J ^ dT # H- 



[lCoi J£ti] 4*251» Je* : JU t >l J >J 



1 278 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




254. Dari Ka’ab bin Malik, bahwa ia menagih utang kepada 
[Abdullah 3/92] bin Abi Hadrad [Al Aslami] yang ada padanya [di masa 
Rasulullah SAW 1/121] yang dilakukannya di dalam masjid, [maka ia 
pun menetapkannya, keduanya berbicara], tiba-tiba suara mereka 
meninggi sehingga Rasulullah SAW yang sedang di rumahnya bisa 
mendengar suara mereka berdua. Beliau keluar menemui mereka sampai 
terbuka tirai kamar beliau, lalu beliau memanggil [Ka’ab bin Malik 
3/172], “Wahai Ka’ab.” la menyahut, “Aku, wahai Rasulullah.” Beliau 
berkata, “Tinggalkan segini dari utangmu. " seraya beliau 
mengisyaratkan [dengan tangannya], maksudnya adalah separuhnya. 
Ka’ab berkata, “Sudah kulakukan wahai Rasulullah.” Beliau berkata 
kepada Ibnu Abu Hadrad, "Kalau begitu, berdirilah dan bayarlah 
hutangmu. " [Lalu ia (Ka’ab) mengambil separuh utang itu dan 
membiarkan sisanya.] 



72. Bab: Menyapu Masjid dan Mengambii Kotoran Lainnya 



9 J £ ^ y' 

* . 









r 



Jti [<\ y h jA jJj od $Q\ v J 

ST &f : J\i [? oilty iJLJi J^ G :JUi] 














^ ^ ^ ^ 



i/ / ^ a 















^ 



255. Dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki berkulit hitam, 
atau seorang wanita hitam yang biasa membersihkan masjid [aku tidak 
melihatnya kecuali seorang wanita] 60 meninggal dunia [dan Nabi SAW 
tidak mengetahui kematiannya 2/92]. Suatu saat Nabi SAW 
menanyakannya, [beliau berkata, ‘Apa yang dilakukan oleh orang 
tersebut ?“] para sahabat menjawab, “Dia Meninggal dunia.” Beliau 



6,1 A1 Hafizh berkata, “Yang benar bahwa orang itu adalah seorang wanita, namanya (Jnrniu 
Mihjan.” Ada kisah lain yang serupa dengan ini, yaitu mengenai seorang laki-laki 
bemama Thalhah bin A1 Barra'. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Lihat pada kitab ke 23 
bab5. 



Mnlrhtgchnr Shahili Rnlrhgri ~ — 1 770 I 





berkata, “ 'Mengapa kalian tidak memberitahuku? " [Mereka berkata, “Itu 
karena kisahnya demikian, de mikian, " mereka merendahkannya. Beliau 
berkata, “Kalau begitu] tunjukkan kepadaku kuburannya. "Lalu beliau 
mendatangi kuburannya, dan menshalatinya. 



73. Bab: Haram Memperdagangkan Khamer di Masjid 







256.Dari Aisyah, dia berkata,“Ketika diturunkan ayat-ayat [terakhir 
3/11] (surah A1 Baqarah) mengenai riba, Nabi SAW pergi ke masjid, lalu 
membacakan ayat-ayat tersebut kepada orang-orang, kemudian 
mengharamkan perdagangan khamer. 



74. Bab: Pelayan Masjid 




121. 61 Ibnu Abbas berkata, “Aku bemadzar kepada-Mu {ya Allah}, 
bahwa anak yang ada di dalam perutku ditetapkan,” untuk melayani 
kepentingan masjid. 



75. Bab: Tawanan atau Orang Bersalah yang Diikat di Masjid 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan pada 
kitab ke 21 bab 10). 



61 Disebutkan secara bersambung oleh Ibnu Abi Hatim. 



1 280 | — Mukhtashar Shahih Bukhari 





76. Bab: Mandi Setelah Memeluk Islam dan Mengikat Tawanan 

di Masjid 










122. 62 Syuraih pemah memerintahkan untuk menahan orang yang 
bersalah di pagar masjid. 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah, yang akan disebutkan pada 
kitab ke 64 bab 72). 



77. Bab: Berkemah di Masjid bagi Orang Sakit dan Lainnya 



(Haditsnya adalah hadits Aisyah, yang akan disebutkan pada kitab 
ke 64 bab 72). 



78. Bab: Memasukkan Unta ke Dalam Masjid karena Suatu 

Keperluan 




95. 63 Ibnu Abbas berkata, “Nabi SAW pemah melakukan thawaf 
dengan menunggang unta.” 



■J 1 



J & aLi J J\ LjL :oJli ix. r f -t o v 



iiii 3 Jjj *'jj o? ; 

-*>' lil (Jj-"j J "^Jj^' 5 'j^J 'L J — J^ 



!(^ "1*1 1o/y ^jlai 



Bcgitu juga oleh Ma’mar dcngan sanad-s/io/nTi darinya. 

63 Akan disebutkan secara maushul pada kitab ke 25 bab 58. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 281 1 





257- Dari Ummu Salamah, dia berkata, “Aku mengadu kepada 
Rasulullah bahwa aku sakit, lalu beliau berkata, 'Thawajlah di belakang 
orang-orang dengan berkendaraan ’ ”, (Dalam riwayat lain dari Ummu 
Salamah, bahwa Rasulullah SAW -ketika beliau di Makkah dan hendak 
keluar- berkata kepadanya, ‘Jika shalat subuh mulai didirikan, thawajlah 
engkau dengan menunggang untamu sementara orang-orang sedang 
shalat.’ 2/65-1661) Kemudian aku pun melakukan thawaf, sementara 
[saat itu 2/64] Rasulullah SAW sedang shalat [shubuh] di samping 
Ka’bah, [Beliau] membaca Ath-Thur wa kitabim masthur. " [Ia belum 
melaksanakan shalat kecuali setelah aku keluar]. 



80. Bab: Pintu dan Jalan untuk Berlalu Lalang di Dalam Masjid 



lrJ-3'] 







/ y <1 



a J 



y 0 0 t J O / S/ f A/ 



Aiil d\ : jUi [y 







■ .# 
/ # . / / •/ 





cI3jJI 






Jp L« jUsi-li L* jsJj [ojij JA Vjd 0'J ^SJ J. a* 

Ji & Jjl J j^-j oi& dlSii : jiJ J 

— Si 1^1 oi v d l' : jus £ J oir; 







j^j 







282 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




» S, - * 



/ 4 




> ^ - T > T 

• Jn uJ : 3 *'jj 



258- Dari Abu Sa’id A1 Khudri, dia berkata, “Ketika Nabi SAW 
berkhutbah [di hadapan orang-orang 4/190] [di atas mtmbar 4/253], 
beliau berkata, ‘Sesungguhnya AUah Yang Maha Suci memberi pilihan 
hepada seorang hamba antara [memberinya dari kemegahan ] dunia dan 
apa yang ada di sisi-Nya. Lalu [hamba tersebut J memiiih apa yang di 
sisi Allah. ’ Lalu menangislah Abu Bakar RA, [seraya berkata, ‘Kami 
tebus kamu dengan ayah dan ibu kami.’] Aku pun berkata dalam diriku, 
(dalam riwayat lain: Kami kaget terhadapnya, maka orang-orang 
berkata,) ‘Apa yang membuat syaikh itu menangis? Jika Allah memberi 
pilihan kepada seorang hamba antara [memberinya dari kemegahanj 
dunia dan apa yang ada di sisi-Nya. Lalu hamba tersebut memilih apa 
yang ada di sisi Allah, [Ia berkata, ‘Kami menebusmu dengan ayah dan 
ibu kami Rasulullah SAW kan seorang hamba, sementara Abu Bakar 
orang yang paling alim di antara kita.’ Beliau berkata, 'Wahai Abu 
Bakar , jangan menangis, sesungguhnya manusia yang paling tulus 
terhadapku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. 
Seandainya aku boleh mengambil kekasih [selain Rabbkuj di antara 
umatku, tentulah aku akan mengambil Abu Bakar. Akan tetapi cukup 
dengan persaudaraan (dalam riwayat lain: Kekasih dalam) Islam dan 
kecintaannya. Tidak ada suatu pintu pun yang terbuka di dalam masjid 
(dalam riwayat lain: lubang pintu), kecuali pintu (dalam riwayat lain: 
lubang pintu) Abu Bakar. *" 



^ 4i)l Jj^j ‘. JI3 <j-L^ 



* 



; Jli JU iUl Juiti t jjLj I Jtiii tis aJ-I j aJ 

yr-J J ’ ^J 

jSCj iJbwi cljS' 



i)j ' W * y J oPj : (Jj) ^ 

(j-lSl Ja ijbJL cJT :l§fe auI Jj^-j JlS c^Jdl Q : Jli ile- < cj- f 



Miitktachar Shaliili Riilrkan I I 




: JU jl f ^l s£f JCj ^ d 




259- Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ketika Rasulullah sakit keras 
hendak meninggal dunia, beliau keluar dengan kepala diikat dengan 
sehelai kain. Begitu keluar beliau langsung duduk di atas mimbar, dan 
memuji AUah serta mengagungkan-Nya, kemudian bersabda, 



Sesungguhnya, tidak ada seorang manusia pun yang lebih loyal 
terhadap diriku daripada dirinya sendiri dan hartanya daripadaAbu 
Bakar bin Quhafah. Seandainya aku bisa mengambil kekasih dari 
kalangan manusia, tentulah aku akan mengambil Abu Bakarsebagai 
kekasih. Akan tetapi persaudaraan Islam lebih utama. (Dalam riwayat 
lain: Akan tetapi dia cukup sebagai saudara dan sahabatku 4/191. Dalam 
riwayat lain darinya, ia berkata: Adapun yang dikatakan Rasulullah SAW 
adalah, ‘Seandainya aku bisa mengambil kekasih dari umat ini, tentulah 
aku akan melakukannya, tetapi persaudaraan Islam itu lebih utama . ' 
Atau beliau berkata, ‘Itu yang baik, karena itu berkedudukan sebagai 
ayah.’ Atau beliau berkata, ‘Menggantikan ayah. ’ S/7) 64 Tutupkanlah 
untukku setiap lubang pintu di dalam masjid ini kecuali pintu Abu 
Bakar. ’ 



81. Bab: Pintu dan Knnci Ka’bah atau Masjid 




260- Dari Ibnu Juraij, dia berkata, “Ibnu Abi Mulaikah berkata 
kepadaku, ‘Wahai Abdul Malik, aku harap engkau mau melihat masjid- 
masjid Ibnu Abbas, termasuk pintu-pintunya.*” 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang akan disebutkan pada 



64 Menurut saya, riwayat ini juga shahih dari hadits Ibnu Zubatr. Insya Allah akan 
disebutkan pada kitabke62 bab 5 . 



2841 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





kitab ke 56 bab 127). 



82. Bab: Masuknya Orang Musyrik ke Dalam Masjid 

(Haditsnya adalah sebagian dari hadits Abu Hurairah, yang akan 
disebutkan pada kitab ke 64 bab 72). 



83. Bab: Mengangkat Suara di Dalam Masjid 



* * * * 

* 



J usu cjr : JU JijT J s-so OP -r i i 

0&* Ji Liil : JUi ^lUil y > <4 



p / : 



/ ^ ^ * 
/ y / 




: Jli .jjdUaJi Jif y» jjf y* jf llSf ^y. : Jli tll# 



jH >" 



a_i j jL j ^ jloi jif ^ 



261- Dari Sa’id bin Yazid, dia berkata, “Ketika aku sedang berdiri di 
masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang melemparku dengan krikil, 
aku pun menengok, temyata Umar bin Khaththab. Ia berkata, ‘Pergilah, 
lalu bawakan kedua orang itu kepadaku.’ Lalu aku pun membawakan 
kedua orang tersebut kepadanya. Umar berkata, ‘Siapa kalian berdua? 
dan darimana asal kalian?’ Mereka menjawab, ‘Penduduk dari Thaif.’ 
Umar berkata lagi, ‘Seandainya kalian penduduk sini, tentulah aku telah 
menyakiti kalian berdua, sebab kalian telah mengeraskan suara di masjid 
Rasulullah SAW’.” 



84. Bab: Membuat Majelis dan Duduk-duduk di Masjid 




Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 285 1 



0 0 f 

X / * 












O j ' / 






J ' — * ^ ‘J* Ji- :J U »C. 

/■ ^ / 

j— r' 'j— ^' *Jj — C && <-J^ Oh J yJ :Jj'jj ^j) 

c ^' '^ : 2*'jJ y£j) -J* (^' 

^ -■ ^ T r ^ jr 1 



> “l^ * - i " * J* £ ~' \' ■ „ f . 

(C^U^ JkJ L* jj dtA^l^j jJ jIj 



262- Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Seorang laki-laki bertanya kepada 
Nabi SAW yang sedang [di masjid] di atas mimbar [menyampaikan 
ceramah. Laki-laki itu berkata,] ‘Apakah pendapatmu tentang (dalam 
riwayat lain: Bagaimana caranya) shalat malam?’ Beliau menjawab, ‘Dua 
rakaat-dua rakaat. Jika seseorang khawatir akan datang waktu subuh, 
maka ia shalat satu rakaat untuk mengganjilkan (dalam riwayat lain: 
sebagai pengganjil 2/2) shalatyang telah dilaksanakannya. ’ Beliau pun 
pemah berkata, 'Jadikanlah akhir shalat kalilan itu ganjil {witir} ’ 
Demikian Nabi SAW memerintahkan hal itu. (Dalam riwayat lain: Jika 
engkau khawatir akan datang waktu subuh, maka witirlah satu rakaat 
sebagai pengganjil shalatyang telah engkau laksanakan ) '. ” 



85. Bab: Terlentang dan Meluruskan Kaki di Masjid 



Ast. — J ^ Ali) J_^j (ji SLe- — y % Y 1 






■ ^'j 



263. Dari Abbad bin Tamim, bahwa ia pemah melihat Rasulullah 
SAW terlenttmg di masjid sambil menumpangkan salah satu kaki beliau 
di atas kakinya yang lain. 



.iiis d^: ouij oir : ju j 



^ * 



^ t 



^ a ^ 



* **JT 



ru 



264- Dari Sa’id bin A1 Musayyab, dia berkata, “Umar dan Utsman 
pemah melakukan hal yang sama.”) 65 



Atsar ini disinggung oleh A1 Hatidi dalam masalah^/-£/fcaj yang merupakan tambahan 
dalam riwayatnya di akhir hadits sebelumnya. Tampaknya ta tidak meringkas apa yang 



[ 286 1 • — Mukhtashar Shahih Bukhari 




86. Bab: Masjid yang Terletak di Jalan Hendaknya Tidak 

Mengganggu Orang 

.iAJCij -'To-^Yr 



123- 125. 66 Detnikian yang dikatakan A1 Hasan, Ayyub, dan Malik. 



87. Bab: Shaiat di Masjid yang Terletak di Pasar 



I -* r i | J Oii' ^ l? ^ - » " , , B ^ 0 i " 

jjUI jlij jli * o jP - \ X*i 

' + ' * 



a ^ £ o. 






126. Ibnu Aun pemah mengerjakan shalat di sebuah masjid di 
dalam sebuah rumah yang pintunya tertutup. 



W W s;> - n« 



lil OLi lA^-ji 'jijts J di- « j-. ^9 OC^j tA^i ^ OC^ 



* a >■ „ J 



>' x* 

/ 



^ * * 



x" 

^ Xi>> 



Uij VI 5>^ ja^ 5^1 VI IJ V Jlj 'JL 



* * 



X" y / /■ 







e ^ 



e ^ 



* ^ 



Jl 



m e 

cju — -- 



_ ^ l" 

.r- j e^ ■ jf 



• C (iy 

■s 



j dJJl 









t j^ocji JUj cJir c. svc* j jir t a*c~Ji 



> ^Li S >i ^Li :u JU tf ai 



e J 

,A. I _ . 



265. Dari Abu Hurairah, dari Mabi SAW bersabda, "Shalat 
berjamaah lebih banyak {pahalanya} daripada shalat { sendirian } di 
rumahnya dan shalatnya di pasar {sebanyak} dua puluh lima derajat. 



dituturkan oleh pengatang di stni. 

123-125 dan J26. A1 Hafizh ddak mengeluarkannya. Lihat hadits nomor 356 pada 
halaman tambahan jilid ini. 



Mukhtashar Shahih Bukhari • — 1 287 1 





Sesungguhnya, jika seseorang di antara kalian berwudhu dan 
menyempumakannya, lalu ia datang ke masjid dengan tujuan hanya 
untuk shalat, maka tidaklah ia melangkah satu langkah kecuali AUah 
mengangkatnya satu derajat dengan langkah itu dan dihapuskan darinya 
satu kesalahan, sampai ia masuk masjid. Setelah ia masuk masjid, 
selama ia bertahan dengan shalatnya, maka malaikat akan mendoakan- 
nya, 'Ya Allah ampuni dan rahmatilah dia selama ia belum berhadats. ” 



88. Bab: Menyilangkan Jari-Jari Tangan di Masjid dan Lainnya 



* 



266. Dari Ibnu Umar atau Ibnu Amr berkata, “Nabi SAW pemah 
menyilangkan jari-jari beliau.” 67 



/ ^ / 



:A J^j J^ ^ •X f ' Cj* 

* * 

.li^J (J-Ul 3J1S- Ji C-tAJ IjJ dX> 



96. 68 Dari Abdullah (Ibnu Umar), bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Wahai Abdullah bin Amr, bagaimana kondisimu bila engkau 
tertinggal di antara orang-orang jahat seperti ini ?. " {seraya 
menyilangkan jari-j ari tangannya} 69 






OL-dlS- -j.-yJt 01 : Jli 







67 ’ UngkBpan ini bagian dari hadits mu r allaq berikutnya pada beberapa jalurnya, Ada riwayat 
laiti yang menguatkannya, yaitu hadits Abu Hurairah yang saya keluarkan daJam^/ 
Ahadits Ash-Shahihah (206). 

^ Menurut saya hadits ini mu *allaq. Ibrahim Al Haibi telah menyambungkannya dalam 
kitab Gharibul Hadits y Abu Ya'la dalam kitab musnadnya, dan lain-lairmya dengan sanad 
yang kuat Riwayat ini dikeluarkan juga datam kitab yang disebutkan tadi. 

Menurut saya, secara lahiriah maksudnya adalah menyilangkan jari-jari. Kelengkapan 
hadits pada riwayat yang kami sebutkan tadi: M Sumpah dan amanat mereka telah berbaur 
lalu mereka berselisih sehingga mereka seperti begitu. (Seraya menyilan^can jari- 
harinya).” Ai Hadiis. 



A + + f /■ ■ D i' D >■ i I > 

.ajuL^I iU-ij Ls^ju 4 s^w; i-Lio 

** 

267. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah laksana 
bangungan, masing-masing saling mengokohkan . " Seraya beliau 
menyilangkan jari-jarinya. 



JUC. CSJ — & jlil !)A j L jt : jli J -m 

^ ^ -r 



p / Dr 1 I 

•j-^r* 







* - 




J (uiJt^ drt) ^-s— 1 



JUi :JU [Ao/v 









i£-S JU 









* 




iUJ^j jl \j\lti uf Fjulo ul A«l]l , ji ?5*iL^aJl 



[» 



?S*>UJl 



« / 









D I / 



; ^ 



m . ' A X- V 1 ^ ^ ^ A ^ J - * ^ " 

J J , / / ^ y f j. * l ^ i ^ v l / 0 f D^ /. 

t» — - (>TT/a j 

, , i i l ^ / 

£ ± » . ? f ^ ^ r '*| fl » » » ' » S 1 , ^ ^ S t 

*— 1 j' e-3 Ji; Jjs^j jP (*° ‘ji 5 J ^'j £fj (* J ‘Jj"' j' 

■ _ _■ 



I 



y Si> of o2' j jii ^ I jt c# ^s-j tlj 



J + * 



^ : ju 



% jV_.i .1.4 i pl.l:l n..i.i - 



r zzrk 




268. Dari Abu Hurairah, berkata, “Ketika Rasulullah SAW 
melaksanakan salah satu shalat soie bersama kami” [Dzuhur atau ashar 
2/66], Ibnu Sirin berkata, “Sebenamya Abu Hurairah teiah menyebutkan- 
nya, tapi aku lupa.” Muhammd (bin Sirin) berkata, [“Dugaanku yang kuat 
adalah ashar.” 2/66, dalam riwayat Iain: “Dzhuhur.” 7/85 ]™, Abu 
Hurairah berkata, “Beliau shalat bersama dua rakaat lalu salam. 
Kemudian beliau berdiri menuju sebuah tiang yang terpancang di [bagian 
depan] masjid, lalu bersandar pada tiang tersebut, seolah-olah beliau 
sedang marah. Beliau menumpangkan tangan kanannya di atas tangan 
kirinya dengan menyilangkan jari-jarinya, lalu beliau meletakkan pipi 
kanannya di atas punggung tangan kirinya. Beberapa orang segera keluar 
melalui pintu masjid dan berkata, ‘ [ Apakah] engkau mengqashar shalat?’ 
Saat itu, di antara mereka terdapat Abu Bakar dan Umar, namun mereka 
merasa segan untuk menanyakan hal itu kepada beliau. Selain itu, di 
antara mereka terdapat seseorang yang kedua tangannya panjang 
{melebihi panjangnya tangan kebanyakan orang} yang biasa dipanggil 
dengan sebutan (dalam riwayat lain, Nabi SAW memanggilnya dengan 
sebutan:) Dzul Yadain. Orang itu berkata, “Wahai Rasulullah, apakah 
engkau Iupa, atau engkau memang mengqashar shalat?” Beliau 
menjawab, ‘Aku tidak lupa, dan tidak menggashar shalaC [Dzul Yadain 
berkata lagi, “Berarti engkau memang lupa wahai Rasulullah.”], lalu 
beliau menanyakan seperti yang ditanyakan oleh Dzul Yadain, para 
sahabat pun mengiyakan. [Beliau berkata, ‘ Dzul Yadain yangbenar.’ 
Lalu beliau berdiri] kemudian maju ke depan, selanjutnya menambah 
shalat yang tertinggal (dalam riwayat lain: dua rakaat 8/133) kemudian 
salam. Setelah itu beliau bertakbir sambil sujud, seperti sujud yang 
biasanya atau lebih panjang, kemudian mengangkat kepalanya sambil 
bertakbir. Lalu takbir lagi sambil sujud seperti sujud yang biasanya atau 
lebih panjang. Kemudian mengangkat kepalanya sambil bertakbir.” 
Mereka bertanya, “Kemudian beliau salam?” 71 Ia berkata, “Aku 
diberitahu, bahwa Imran bin Hushain berkata, ‘Kemudian beliau salam’.” 



^ Riwayat yang menyebutkan Ashar dipericuat oleh riwayat Malik dari jahir Abu Sufyan 
dari Abu Hurairah, yang telah disebutkan, yaitu seteLah hadits mu 'ailag (86). 

71 Maksudnya, mungkiit mereka yang tengah mendengarkan hadits ini bertanya lepada Ihnu 
Sirin yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah, “Apakah dalam hadits tersebut 
disebutkan, ‘kemudian beiiau salam?'” Lalu Ibnu Sirin mengatakan ... dst Lihat Fathul 
Baari. 



290 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




89. Bab: Masjid yang Terdapat di Jalanan Madinah dan Tempat- 
tempat di mana Rasulullah SAW Pernah Shalat di Dalamnya 



-j-d M 'J Jl-ji ^ 

x * «x i' • X * *a * w*s * • r < , ? u ' 

oi_ 



r Ajf J^~j ^ && ^ii 




i L 



iil jiij V! S"i QC Lit. j i^iCi iil: ^ JU' 



.fO' j uis-i vi tJE" -&h\ 

/ / / / T >■ 



269. Dari Musa bin Uqbah, dia berkata, “Aku melihat Salim bin 
Abdullah menelusuri tempat-tempat di jalanan, lalu ia shalat di tempat- 
tempat tersebut. Ia menceritakan bahwa ayahnya pemah shalat dan 
pemah melihat Nabi SAW shalat di tempat-tempat itu.” Nafi’ 
menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar RA, bahwa ia pemah shalat di 
tempat-tempat tersebut. Kemudian aku tanyakan kepada Salim, temyata 
ia sependapat dengan Nafi’ tentang semua tempat-tempat itu, kecuali satu 
masjid yang terletak di Syaraf Ar-Rauha' . 



Jj 5 oir @> jlii j of :>f -lii Q of ju -r v 



■ i J 



0 Jf , i ^ ^ / i' Bi J I . 









#- / ^ i» ^ . 

0 |-* 






liii « Uj >; ^ jf U jf « jjji 

^ C ^ «> ^ ' 



* 



^ uO** ‘ iMj^' jt*" 1 cs^ 

:/Ji ^Ji ^i Sf j ^ jJi juiJi 



jt ^ 

# * . # . . 



^ > iF 



4 — Ul J j~«j OLST Adaj Ojlt- jiJl J-P (^Caj 



* * 



oi r c5jJi O&JI ^ t ikkiu jj jJji Jt4 jli 



MlllrhfnnllnM Gltnltili Otalrltntn 



rs^m 




270. Dari Nafi’, bahwa Abdullah memberitahukan kepadanya, 
bahwasanya Rasulullah SAW pemah singgah di Dzul Hulaifah ketika 
melaksanakan umrah dan ketika melaksanakan haji, tepatnya di bawah 
samrah , yaitu yang sekarang di tempati sebuah masjid di Dzul 
Hulaifah. Seringkali ketika beliau kembali dari suatu pepeiangan, atau 
ketika umrah ataupun haji, beliau melalui jalan tersebut dan singgah di 
dasar suatu lembah 73 . Ketika beliau keluar dari lembah, maka beliau 
menambatkan untanya di saluran tempat mengalilrinya air di tebing 
lembah sebelah timur, Ialu beliau istiiahat sampai pagi. Beliau singgah di 
situ, tidak di masjid yang berbatu dan tidak pula di bukit yang ada 
masjidnya. Di tempat itu terdapat celah, d im ana Abdullah pemah shalat 
di situ. Di situ juga pemah ada gundukan pasir, di mana Rasulullah SAW 
pemah shalat di tempat itu. Suatu hari aliran air menyeret gundukan pasir 
di saluran tersebut, sehingga menimbun celah yang pemah digunakan 
Abdullah untuk shalat. 






# ^ ^ o , / 



/ >■ » 



II OlCJl jlil OIT oij U.&./JI _»>, tsJJl 



^_LJ| ^ f yfos- & p- J ja & fj!i « jkoir 



j L»ii Lif, . jcJi jJJi uii- jt i»LUi 2JJ> j 

.LiJj jl J jl£^l j-jJ aZj 



i - F # ■ I- 



271. Dari Abdullah, bahwa Nabi SAW pemah mengeijakan shalat 
di sebuah masjid kecil yang lebih kecil dari masjid yang terletak di 
Syaraf Ar-Rauha' 74 . Abdullah mengetahui tempat yang digunakan shalat 
oleh Nabi SAW itu. Ia berkata, “Di sana, di sebelah kananmu, ketika 
engkau berdiri mengeijakan shalat di masjid itu. Masjid itu terletak di 
pinggir jalan sebelah kanan jika engkau sedang menuju ke Makkah. Jarak 



71 Pohon berduri yang dikenal juga dengan sebutan ummul ghailan. 
Lembah Aqiq. 

Sebuah desa yang jaraknya sekitar dua malam petjalanan dari Madinah. 



1 292 j — Mukhtashar Shahih Bukhari 





antara tempat itu dengan masjid besar sekitar sekali lemparan batu atau 
mendekati hal itu.” 












% Lsi Sj J\ JU' J J oG - rvr 



V / J 



j* 

* , 



* J 



Ojj Ji jkJl Js- 4 i'Jt> t\^i\ J jJi iiJj J 






i— £ U 1 *^ ^ j?! & Ji ajfj . j>£ii 



/ / / ^ 



“J 1 



> >■ 0 

■iLf 



-i ir>; oir ^i aii j J m 

y '> r j jJ aUI Xp tA*^aj ^l aJ*C»I 

& ht J? f 'ib M j4 0&J| iUi Ji- jijl JU 



I j»“J' jS' Cji J r'“ >■ i>li 



■cU' 




272. Bahwa Umar pemah mengerjakan shalat di suatu lembah yang 
terletak di perbatasan Ar-Rauha'. Lembah itu ujungnya sisi jalan di 
bawah masjid yang terletak di antara lembah tersebut dan ujung Rauha' . 
Demikian posisinya jika engkau menuju Makkah. Di sana sudah 
dibangun sebuah masjid, namun Abdullah belum pemah shalat di masjid 
tersebut, ia melewatinya dari sebelah kiri dan belakangnya, dan shalat di 
depannya sampai ke lembah itu sendiri. AbduIIah kembali dari Rauha' 
dan tidak shalat dzuhur kecuali setelah mencjpai tempat tersebut, lalu ia 
pun mengerjakan shalat dzuhur di situ. 

Jika ia kembali dari Makkah Ialu melewati tempat tersebut sesaat 
sebelum shubuh, atau pada penghujung waktu sahur, maka ia beristirahat 
sehingga shalat shubuh di situ. 



* jf % j' J 

9 $ I, ^ ^ • 



' ■ ; jjj iir s§ JSi af iij -y vr 



P J ^ 






0 J' 




ls* ‘JijkJ' j* 

\ jJ-^Jl Jjj toSs*i Jjj' 



A Jnlrll 4 v 1 Alinif Cli aIiiIi D IrlwiMh 



I 'IA'1 li 





J } ,JC Ji AlJlS ^j 



273. Darinya juga, bahwa Nabi SAW pemah singgah di bawah 
sebuah pohon besar dekat desa Ruwaitsah, 75 di sebelah kanandandi 
depan jalan, yakni di tempat yang rendah dan datar, sehingga beliau bisa 
melalui sebuah tebing sekitar dua mil dari posko Rauwaitsah. Tebing itu 
bagian atasnya sudah banyak yang rontok dan beijatuhan ke dasar 
lembah, namun tebing itu masih berdiri tegak pada landasannya 
sekalipun pada pangkalnya banyak terdapat celah. 






J jj $ i dQ djal oIp J\ t~k\i 

olli — Lll SA _jf i je jki' ollC ilp ji S jU*>- > 



Caj 01 Olu ‘£j*J' (j* £Jji dlS” 



^ >■ 

/ . > J B 



* + 



9 I , • . / ^ 

o / 1 . ^ ** i tl r P-+ 



.juccii ius j s^ji 



274. Darinya juga, bahwa Nabi SAW pemah mengerjakan shalat di 
pangkal sebuah bukit di balik desa Araj 76 , demikian posisinya jika 
engkau sedang menunju Hadhbah. Di masjid itu ada dua atau tiga 
kuburan. Di atas kuburan itu ada batu nisan yang terbuat dari batu dan di 
sebelah kanan jalannya, tepatnya pada jalanan yang datar, di jalanan 
itulah Abdullah melintas ketika kembali dari Araj lewat tengah hari, Ialu 
ia shalat dzuhur di tempat tersebuL 



+ J* 



J . 




jif J 'j ® jlll J>j of &- 'J jiill ofj -Y VO 



/ J 



m iu> oj> j j,>ji jii; : 



/ J 



* * 



JF ^ 



Iw A Oir j > LtJ jjjM 



^ 5 ' Sebuah dusun yang jaraknya ke Madinah sekitar tujuh belas iarsakh, 

76m Sebuah desa yangjaraknya sekitar sqxiluh sampai empat belas mil dari Ruwaitsah. 



1 294 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




/ D 



" *■ / ^ " 



T* 



275. Abdullah bin Umar menceritakan, bahwa Rasulullah SAW 
pemah singgah diantara dataran-dataran di sebelah kiri jalan di tempat 
saluran air dekat Harsya . Saluran tersebut terletak di ujungHarsya. 
Jarak antara saluran itu dan jalanannya sekitar dua pertiga mil. Abdullah 
pemah shalat di suatu dataran yang paling dekat dengan jalan, yaitu 
dataran yang paling panjang. 





; j jjL: jmJ o- 



4 r + 




JT * 






Vj 



* 




276. Darinya juga, bahwa Nabi SAW pemah singgah di suatu 
saluran air dekat Mar Zhahran 78 sebelum Madinah saat menuruni lembah 
Shahawat 79 , beliau singgah di dasar saluran tersebut di sebelah kiri jalan. 
Demikian posisinya jika engkau sedang menuju Makkah. Antara tempat 
singgahnya Rasulullah SAW dan jalanan itu hanya berjarak sekitar satu 
Iemparan batu. 



4 I 

— ^ * 
■ ^ *■ 



^> is* j>: iir m if ^j-tw 
















771 Yaitu suatu bukit yang mempertemukan jalan Madinah dan Syam dekat Juhfah. 

781 Suatu lembah yang kadang disebut Baihn Marw. Jaraknya dari Makkah sekitar enam 
belas miL 

791 Yaitu setelah Mar Zhahran. 



Mnkhhichiir Shahth Rnlrhari 




277. Darinya juga, bahwa Nabi SAW pemah singgah di Dzu 
Thuwa 80 beliau bermalam di situ dan shalat shubuh di situ pula. ltu 
teijadi ketika beliau sedang menuju ke Makkah. Tempat shalat 
Rasulullah SAW itu terletak di sebuah bukit besar, tidak ada masjid yang 
pemah dibangun di situ, hanya (ada masjid) di sebelah bawah bukit besar 
itu. 



J-5JI 'Jj i* if& JJ) j&i m‘j> 1 of -m 



‘J 'J i»uji 'jJ ijjsdi j, >ii 







l£j| Cs^ll Ja & 'jxj & *J» jjj 





■ £& 'Jij H3 !f jJi 



278. Darinya juga, hahwa Nabi SAW peraah menghadapi dua 
tempat masuk ke guuung yang jaraknya sekitar satu rutnah, lalu beliau 
menjadikan yang dibangun di situ letaknya di sebelah kiri ujung tebing, 
Tempat shalat Nabi SAW terletak di sebelah bawahnya, yaitu pada tebing 
yang hitam, Jarak ke tebing itu sekitar sepuluh hasta atau sekitar itu, 
kemudian beliau shalat di situ dengan mengadap keduajalanmasuk, 
yaitu tempatnya di antara kamu dan Ka’bah. sl 



m Suatu tempat di pintu Makkah. Disukai bagi oratig yang masuk Makkah untuk mandi di 
situ. Akan disebutkan hadits Ibnu Umar tentang mandi, pada kitab-25 bab-38. 

81 A1 Hafizh berkata, “Masjid-masjid tersebut kini tidak diketahui lagi kecuali masjiddi 
Dzul Hulaifah. Adapun masjid-masjid di Ar-Rauha* banya diketahui oleh penduduk di 
situ. 

Saya katakan, bahwa menelusurinya untuk mengeijakan shalat di tempat-tempat tersebut 
pemah dilarang oleh Umar. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh putranya yang lebih 
mengetahui posisinya. Telah disebutkan riwayat yang pasti, bahwa ia melihat orang-orang 
dalam peijalanan yang bersegera ke suatu tempat, lalu ia menanyakan hal tersebut, orang- 
orang itu menjawab, bahwa Nabi SAW pemah melakukan shalat di situ, laluia berkata, 
“Barangsiapa yang melihat shalat tersebut maka hendaklah ia shalat, adapun yang ddak 
{pemah menyaksiakan itu) maka hendaklah ia melanjutkan. Sesungguhnya ahlul kitab itu 
binasa karena mereka menelusuri jejalc para nabinya lahi menjadikannya sebagai gereja 



|29ft| — Mukhtashar Shahih Bukhari 





BAB PEMBATAS TEMPAT SHAIAT 



90. Bab: Pembatas bagi Imam juga sebagai Pembatas bagi Orang 

yang Shalat di Belakangnya 




279. Dari Ibnu Umar, apabila Rasulullah S AW keluar pada hari 
raya (dalam riwayat Iain: pada Idul Fitri dan Idul Adha 2/7) [ke tempat 
shalat, 2/8] beliau memerintahkan untuk meletakkan tombak (dalam 
riwayat lain: Apabila beliau menuju tempat shalat, beliau membawa 
tongjcat lalu dipancangkan) (dalam riwayat Iainnya: ditancapkan 1/127) 
di hadapannya, kemudian beliau shalat di depannya sementara orang- 
oiang di belakang beliau. Beliau juga melakukan hal tersebut dalam 
peijalanannya. Oleh karena itu para pemimpin melakukannya. 



91. Bab: Berapa Jarak Antara Tempat Shalat Dan Pembatasnya 



-H- 



J ^ i J y» j i jti -J^ ji J-G"' — TA 









'Jdj ^ 'jk 0I5 - /jXi\ 



dan tempat jual beli.” 

Saya katakan, bahwa ini merupakan pengetahuan dan keiahamannya. Kami menemukan 
takhrij atsar ini beserta penjelasan tentang hukum menelusuri jejakpara nabi dan orang- 
orang shalih dalam fatwa-fatwa yang dicantumkan di akhir kitab Jazirah Failaka wa 
Khurafah Aisar Al Khidhr Fiha karya Ustadz Ahmad bin Abdul Aziz AJ Hushain, 
diterbitkan oleh Ad-Dar As-SaJafiyah Kuwait (halaman 43-57). Silakan merujuknya. 




280. Dari Sahal, dia berkata, “Jarak antara tempat shalat Rasulullah 
SAW 82 dan dinding (dalam riwayat lain: Jarak antara dinding masjid 
yang sejajar antara kiblat dengan mimbar 8/1 S4-) 83 adalah sekitar sebesar 
jalan yang bisa dilewati domba.” 84 



92. Bab: Shalat di Depan Tombak {Sebagai Pembatasnya} 



(Haditsnya adalah ringkasan hadits Ibnu Umar yang telah 
disebutkan, yaitu hadits nomor 279). 



93. Bab: Shalat di Depan Tongkat {sebagai pembatasnya} 

94. Bab: Pembatas Shalat di Makkah dan Tempat Lain 

(Haditsnya adalah ringkasan hadits Abu Juhaifah yang telah 
disebutkan, yaitu hadits nomor 211). 



Yakni tempat sujud beliau. Ungkapan A1 Asqaiani “Tempat berdirinya beliau ketika 
shalat”, karena terkadang tidak memungkinkan sujud dalam kondisi seperti itu, kecualt 
jika dikatakan “Beliau mundur ketika sujud”. Sebagian ulama MaJiki berpendapat 
demikian, sementara Abu AL Hasan As-Sanadi rahhnahullah tidak berpendapat demikiaa 
Hal yang menguatkannya adalah, bahwa tidak mesti berdirinya Rasulullah SAW di dekat 
dinding dengan jarak yang sedeknt itu, jauhnya sekitar tiga hasta dari shafterdepan yang 
berada di belakang beliau. Ini menipakan hal yang bertentangan dengan Sunnah dalam hal 
meluruskan barisan, yaitu ucapan beliau “ Dekatkan barisan kalhm" Hadits shahih yang 
dikeluarkan dalam Shahih Abu Daud (673) bertentangan dengan hadits Ibmi Umar yang 
akan disebutkan pada nomor 283- 

Menurut saya riwayat ini sanadnya lebih shahih daripada yang pertama, dan tidak ada 
masalah terhadap yang pertama. Riwayat ini pun dipeikuat oleh hadits Salamah yang 
disebutkan setelahnya, Bahkan yang pertama janggal, sebagaimana saya jelaskan da lam 
Shahih Abu Daud (693). 

M A1 Mahlab beikata, “Antara dinding dan mimbar ada Sunnah yang harus diikuti, yaitu 
dalam maiempatkan mimbar, yakni hendaknya bisa dimasuki dari tempat tersebut* 1 



1 298 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





95. Bab: Shalat di Depan Tiang 



,Q -j, (j/pk ‘jJ 0 jUi -1 XV 

: 'jL_a JjjC Jl lciU J2l>J jj JU’ 5Cj Ji -1 TA 



127. 85 Umar berkata, “Orang-orang yang shalat lebih beitiak untuk 
berada di balik tiang-tiang masjid daiipada yang berbicara.” 

128. 86 Umar pemah melihat seorang laki-laki mengeijakan shalat 
di antara dua tiang. Lalu ia mendekatkannya ke salah satu pagar, seraya 
berkata, “Shalatlah dengan menghadap ke situ.” 




SjS ® JSl i 




282. Yazid bin Abi Ubaid berkata, “Aku pemah datang bersama 
Salamah bin A1 Akwa’, lalu dia shalat di depan tiang yang ada 
mushathya, maka aku katakan, ‘Wahai Abu Muslim, aku melihatmu 
selalu shalat di depan tiang ini?’ Ia menjawab, ‘Aku pemah melihat Nabi 
SAW sering shalat di depan.”’ 



Disambungkan oleb Ibnu Abi Syaibah dan A1 Humaidi dari jalur Hamdan dari Umar, 
Dcmikian disebutkan dalam Asy-Syarh. 

* Disambungkan oleh Ibnu AbiSyaibahjugadarijalurMu’awiyahbmQurrahbinIyas AI 
Mazni dari ayahnya. 1a berkata, “Umar melihatku ketika aku sedang shalat” ... kemudian 
la menyebutkan hadits tesebuL 



Mnlrliiackar Ckahili Hnlrlioin I lOoll 





96. Bab: Shalat di Depan Pagar dengan Tidak Berjama’ah 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar, yang akan disebutkan pada 
kitab ke 56 bab 127). 



97. Bab 



/ i' p i' >■ i' x 



J 3 JtC Ji^ fy OIT 'Js- 'J aUI xs- of gti ‘j* - Y AT 

55 ^ »> J3 Ld J^j ( >1' ^ *«Xj 



a_Jl 015C1JI 9 jif ajS^ J Cj Jj 

01 ' Uoi-I ^ J4!j : jli ijj ® yi of 



iii ^.iy y j Jc. 



283. Dari Nafi’, bahwa apabila Abdullah masuk ke dalam Ka’bah } 
ia beijalan dari depan ketika masuk, sehingga pintunya beiada di 
belakangnya. Ia terus berjalan hingga jarak antara dirinya dan dtnding di 
depannya sekitar tiga hasta, lalu ia shalat. Ia memposisikan pada tempat 
yang diberitahukan Bilal kepadanya, bahwa Nabi SAW pemah shalat di 
situ. Abdullah berkata, “Tidak ada dosa bagi seseorang untuk shalat 
dengan menghadap ke arah mana saja di dalam Ka’bah.” 



98. Bab: Shalat di Depan Binatang Tunggangan, Unta, Pohon 

ataupun Pelana 




; oir af m ^ 



* #. ' ,.f * ^ y i j 

-J ^ ^ -T At 



o* 1 



* * 



Oir :Jli ?Ll<^Jl 131 :cjs t Q Jc4 









£ 



y y ‘!i>' J! J-4 >> 






.iti Aii aIji 



1 300 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




284. Dari Nafi\ dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau 
pemah melintangkan tunggangannya lalu shalat di depannya. Aku 
katakan, “Apa engkau pemah melihat tunggangannya itu pergi atau 
menggangu?” Ia menjawab, “Beliau mengambil pelana lalu ditegakkan, 
kemudian beliau shalat di depannya.” Ibnu Umar pemah metakukan 
seperti itu. 



99. Bab: Shalat di Depan Tempat Tidur 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang akan disebutkan, yaitu hadits 
nomor 287). 



100. Bab: Hendaknya Orang yang sedang Shalat Mencegah 

Orang yang Lewat di Depannya 



*_kl" 01 VI (jt 01 : JUj ^ ^ 



i» "" 



129. 87 Ibnu Umar pemah mencegah orang yang lewat di depannya 
ketika sedang tasyahud, demikian juga ketika di dalam Ka’bah. Ia 
berkata, “Jika orang itu tidak mau dicegah kecuali dengan tentang 
(dibunuh), maka tenanglah (bunuhlah) orang itu.” 






; j :ju iillJt pJO Jli-rty 



^ :^4 ^ J\ JU' ’ 



(t w J&s OjJ^a ^ Jt\ ^jJj ^ jUao 0 \ 



£ % * . * . . --- . * 



0 * 

b-" - - e-' + + 



J1 i ^ lil f\ ^iii jlSJ jUti tjjl' ^ VI UCJ. 



87 Disebutkan secara bersambung oleh Abdurrazaq daJam mushannafhya (2337), dan Ibnu 
Abi Syaibah dari dua jalur dari Amr bin Dinar darinya yang seperti itu» dan ini shahih. 
Kemudian Abdurrazaq meriwayatkan dengan dua sanad lainnya P325-2326) dari Nafi’ 
dan dari Ibnu Umar yang seperti itu. 




> / _ ^ / y 






J ^ ^ Jl jlj> Ji -L 

lJ \ — ; iuf jy) jl ii : jii Ji jl 



f ‘ 

< ' r " 

J*°J 



^ e ^ 



; ; J JlU lil : Jji' @ y II ^ :Jli ?xJ. 



J > 



£i. J 



x- 



>4; S lil \#3J Ji) <i&$ jA' ^ jis»; of SJ-f iijE jJSi Jj 



^ iii ( ,Y/t asJS ,/ Oii ,ai£ . j4 Sij ^f 



* - 



^ , » <r jB* 



. oUali y* CV iL-uJi 



285. Dari Abu Shalih As-Samman berkata, “Aku pemah meiihat 
Abu Sa’id A1 Khudri pada suatu Jum’at sedang shalat dengan 
menggunakan sesuatu sebagai pembatas yang tidak boleh dilewati orang. 
Tiba-tiba seorang pemuda dari golongan bani Abi Mu’ith hendak lewat di 
depannya, maka Abu Sa’id langsung mendorong dadanya. Pemuda itu 
mencari jalan lain tapi tidak menemukannya kecuali di depan Abu Sa’id, 
Lalu ia pun berusaha melewatinya, namun Abu Sa*id mendorongnya 
lebih kuat dari yang pertama. Dengan demikian pemuda itu merasa 
mendapat sesuatu yang tidak enak dari Abu Sa’id, maka ia pun menemui 
Marwan dan mengadukan tindakan Abu Sa’id. Sementara itu Abu Sa’id 
pun datang kepada Marwan setelah pemuda itu datang. Marwan bertanya, 
‘Ada apa antara engkau dan putera saudaramu iniwahai AbuSa’id?’, 
Abu Sa’id menjawab, “Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Apabila 
seseorang di antara kalian sedang shalat dengan mengggunakan sesuatu 
sebagai pembatas dari orang lain, lalu ada seseorang yang hendak lewat 
di depannya, maka hendaklah ia mendorong orang tersebut, (dalam 
riwayat lain: Jika ada yang melintas di hadapan seseorang yang tengah 
mengerjakan shalat, maka hendaklah ia mencegahnya. Jika yang hendak 
lewat itu menolak, maka hendaklah ia mencegahnya, 4/92) Jika yang 
hendak lewat itu menolak atau memaksa (lewat), maka hendaklah ia 
menentangnya (membunuknya), karena itu adalah syetan ” 



101. Bab: Dosa Orang yang Lewat di Depan Orang yang Shalat 








1302 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




* 0 



• ( ^jd jtUl ^ ^iJl Jj— j jjj £?“'■*' 



#* 

° f " 



-/,• 



jt OL/J ^ liC JLUlJl 31 ; jdl JiL' y : 

JLjI LSjil V : jViJl jjI Jli .<i Jj (j-J j+i 0' ^j? d 1 J*» 1 L .Ui * J jl Juj 

^ H F 

- A " * f L* 1 “ ''. " f 1 * a *■ ' ■** f 

.4i«« jl llj$~- jl tLijj tjiJJjl 




*Li j ^j jis 



286. Dari Busr bin Sa’id, bahwa Zaid bin Khalid mengutus 
seseorang kepada Abu Juhaim untuk menanyakan apa yang pemah 
didengamya dari Rasulullah SAW tentang orang yang lewat di hadapan 
orang yang shalat. Abu Juhaim berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Seandainya orang yang lewat di depan orang yang shalat mengetahui 
apa dosanya, maka ia akan berdiri selama empat puluh karena itu lebih 
baik baginya daripada lewat di depan orangyang mengerjakan shalat " 
Abu Nadhr berkata, “Aku tidak ingat, apakah beliau mengucapkan empat 
puluh hari atan bulan atau tahun.” 



102. Bab: Shalat Menghadap Orang yang sedang Shalat 

{di Belakangnya} 



J JC — i.1 l il l-U Uilj 'jp J J*- OClIp OjTj -\V* 



01 tiiJJL/ Li :ojL‘ Jj a!j Jli !tli -1 r ^ <i J*£J jj lil lili t 



-J^> cK ^ J^> 



130. 88 Utsman tidak suka mengeijakan shalat dengan menghadap 
orang lain yang sedang shalat, karena hal itu bisa mengganggu 
konsentrasi. Tapi jika tidak menyebabkan demikian, 131. 89 makaZaib 
bin Tsabit berkata, “Menurutku, seseorang tidak menyebabkan shalat 



“■ A1 Hafizh tidak memandang haditsnya berasal dari Utsman, tapi dari Umar. Dikeluarkan 
oleh Abdurrazaq (2396), dikeluaikau juga oleh Ibnu Abi Syaibah dan lainnya darijalur 
Hilal bin Yasaf darinya. Para perawinya tsiqah tapi terputus, karena Hilal tidak pemah 
bertemu Umar. Menurut saya, adapun hadits yang dikeiuarkan oleh sebagian imam masjid 
di Damaskus dengan Iafazh (Vl ^0» S&Y& tidak tahu asalnya. 

A1 Hafizh tidak mengpluaikannya. 



Miibkhickar C11iQliifi Unl/lmn 






orang lain terputus.” 




287. Dari Masruq, dari Aisyah, bahwa telah disebutkan kepadanya 
hal-hal yang dapat memutuskan shalat Mereka berkata, “Hal yang dapat 
memutuskan shalat ialah anjing, keledai dan wanita.” Aisyah berkata, 
“Kalian telah menjadikan kami {kaum wanita} seperti anjing, (dalam 
riwayat lain: kalian telah menyamakan kami (dalamjalurlain: Betapa 
buruknya kalian menyetarakan lami) dengan keledai dan anjing. Demi 
Allah,) aku pemah melihat Nabi SAW shalat, sementara aku berada di 
antara beliau dan arahkiblat(dalamjalurlain:dankeduakakikuberada 
di arah kiblatnya). Saat itu aku sedang berbaring (dalamjalurlain: tidur) 
di tempat tidur, (dalam jalur lain: lalu Nabi SAW datang kemudian 
me langkahi tempat tidur dan shalat 1/29), dan ketika aku ada keperluan, 
maka aku tidak mau menghadapnya [karena akan mengganggu Nabi 
SAW]. (Dalam jalur lain: aku tidak mau bangkit di depannya), maka aku 
menggeser [kakiku di tempat tidur sehingga aku bisa bergeser mundur.”] 



103. Bab: Shalat di Belakang Orang yang Tidur 



(Haditsnya adalah ringkasan hadits Aisyah, yang akan disebutkan 
pada bab berikutnya) 



304 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




1U4. Bab: Shalat Sunah di Belakang Wanita 



J >j & & ® y l £ jj iiJli > - T AA 



f L_S lil_J ^ ikL lili jdi yi ^jj « 



/ n» / 



/ ^ 



*Ui 



^Ji &Js^J U^lk*«J 



288. Dari Aisyah istri Nabi SAW, dia berkata, “Aku pemah tidur di 
hadapan Rasulullah SAW, sementara kedua kakiku berada di arah 
kiblatnya. Apabila beliau sujud maka beliau merabaku, sehingga aku 
menarik kakiku, dan apabila beliau berdiri. Maka aku meluruskarmya 
kembali.” Aisyah berkata, “Saat itu, rumah tidak ada lampunya.” 



105. Bab: Pendapat yang Menyatakan, bahwa Shalat Tidak Dapat 

Diputuskan Oleh Suatu Apapun 



4 




1 qJki' sSCJl Jii jt, 2f J ^ > -t AS 
^J)! ' c 'jj iiJii of j£)i > ;'/> yi>f v : jui 



* J 



^ 



[sijij] _) Jij cjiii > JkJ jjl S jiii j>j oir jji' :cJis 






ri*f' • °. f ','f ,i. .t ,»f % ,r»-T, ' 

]a2A j—jji 01 Ijl — »] aJjM (Jp 



0 _ ^ 






289. Putra saudaraku, Ibnu Shihab, bertanya kepada pamannya, 
“Apakah shalat dapat terputus karena sesuatu?” Ia menjawab, “Tidak ada 
sesuatu yang dapat memutuskan shalat. Urwah bin Zubair memberi- 
tahuku, dari Aisyah, istri Nabi SAW, berkata, “Rasulullah SAW pemah 
mengeijakan shalat pada malam hari. Saat itu aku [sedang tidur] 
melintang di antara beliau dan arah kiblat, yaitu di atas tempat tidur 
keluarga. [Ketika beliau hendak witir, beliau membangunkanku, maka 
aku pun ikut witir’.” 1/130] 



Mnlrhtndigr Shahih Hiikhari I I 




106. Bab: Memangku Anak Perempuan di Pundak ketika Shalat 






&£ Ol<r S <1)1 J y 1 -T* 



* ^ i nf 



O-J J u^' ^ s4!j ^ 

^ /■ ^ / 

1 g ll^ ^IS lilj j [ Vi/v A-jAi ^JLp ] — 



o y. ■*' 



i JLP 



(l^iij 1% t ^j lili : jjljj ^J) 



/ / / 



290. Dari Abu Qatadah A1 Anshari, bahwa Rasulullah SAW pemah 
shalat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah SAW 
-yakni Zainab istrinya Abu A1 Ash bin Rabi’ah bin Abd Syams- [di atas 
pundaknya 7/74]. Apabila beliau sujud maka beliau menurunkannya, dan 
apabila beliau berdiri maka beliau menggendongnya. (dalam riwayat lain: 
Ketika ruku beliau menurunkannya, dan ketika bangkit beliau meng- 
angkatnya.) 



107. Bab: Shalat di Depan Tempat Tidur yang Ditempati Oleh 

Wanita yang sedang Haid 



(Haditsnya adalah sebagian dari hadits Maimumah yang telah 
disebutkan di muka, yaitu hadits nomor 213). 



108. Bab: Apakah Boleh Seseorang Menepuk Istrinya yang Tidur 
Melintang, ketika Hendak Sujud agar Bisa Sujud dengan 

Sempurna 



(Haditsnya adalah sebagian dari hadits Aisyah yang telah 
disebutkan, yaitu hadits nomor 288). 



109. Bab: Wanita Menghilangkan Kotoran dari Orang yang 

sedang Shalat 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas’ud yang telah disebutkan, yaitu 
hadits nomor 144) 



1 306 1 — MukhtasharShahih Bukhari 




9. KITAB WAKTU SHALAT 



1. Bab: Waktu Shalat dan Keutamaannya, serta Firman Allah, 
“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya 

atas orang-orang yang beriman. ” 

{Qs. An-Nisaa' (4): 103}. 

Maksudnya Allah telah menentukan waktu pelaksanaannya 

atas mereka. 



ls — b) jlp of o*' c/' ^ ^ 






■ ^ 



* 



J ojj — p Op J^lti v/o J] (W/ i 

^j) &U» >f y siiji y ;>ti < 

b . ^ ^ ^ f ^ ^ 

j— *p j — j ^ jj! aJp Ji.Jj («jSJl j-^l :^'jj 



* 

; 



10 



j>» lj 1-X* t* :JUj [— l j-Lj Xfr*M j*~>- ji iS jU^j Vl 



; M j» JU . Ju ® jj> of ^ ji 



* s" 



* 



> > 

9 J 






tjjtJ» j*j t$lfe ^Ll J _j*xj jJL-ai tjJC» j*j t^ Ljl Jj-f j (J^ai t 
4 xjO>L j^] tj§§^ jUl J j*-j ^jCsai j*j t^l ^lil Jj— 'j 

ojl_^; U j£l :5j^J JUi ,c.y IJ*, : Jli p [ol 



> n > 



JU *a]I c-ij l§^ ^lil Jj f 151 Jj j-^r 01 jf [®jjp Ij] <i 



i . . ' 



f O > f 3 B 3 > . . > > 1 1 - H O # 

.^1 ^ ^i ^ ju^j ols tilios :ojjP 



A 0 A > 



> > 



L * 

H 0 ^ 



291. Dari Ibnu Syihab, bahwa pada suatu hari UmarbinAbdut 
Aziz mengakhirkan shalat, (dalam riwayat lain:sedikitmengakhirkan 
pelaksanaan shalat ashar 4/18) [di wilayah kekuasaannya, 5/17]. Lalu 
datanglah Urwah bin Az-Zubair kepadanya, lalu memberitahukan 
kepadanya bahwa pada suatu hari A1 Mughirah bin Syu’bah pemah 
mengakhirkan shalat ketika berada di Irak, (dalam riwayat lain: ia adalah 
gubemur Kufah). Lalu datanglah kepadanya Abu Mas’ud [Uqbahbin 



1 308 1 — MukhtasharShahih Bukhari 




Amr] A1 Anshari [kakeknya Zaid bin Hasan -yang pemah ikut perang 
Badar-] Lalu berkata, “Apa-apaan ini wahai Mughirah? Bukankah 
engkau sudah tahu bahwa Jibril shawalatullah wa salamuhu ‘alaih 
pemah turun lalu mengeijakan shalat, lalu Rasulullah SAW pun shalat. 

Kemudian Jibril shalat lagi, dan Rasulullah SAW pun shalat lagi. 

Kemudian Jibril shalat lagi, dan Rasuiullah SAW pun shalat lagi. 

Ketnudian Jibril shalat lagi, dan Rasulullah SAW pun shalat lagi. 

Kemudian Jibril shalat lagi, dan Rasulullah SAW pun shalat lagi.” 
[seraya menghitung dengan jarinya sebanyak lima shalat] Kemudian 
beliau berkata, ‘Demikianlah aku diperintahkm . ' Lalu Umar berkata 
kepada Urwah, ‘Aku tahu apa yang engkau ceritakan itu [wahai Urwah], 
bukankah maksudnya adalah bahwa Jibril menetapkan waktu shalat 
kepada Rasulullah SAW?’ Urwah berkata, ‘Demikian pula yang 
diceritakan Basyir bin Abi Mas’ud dari ayahnya’.” 



^ — CJ 015" Jit J jLj of iiili -T S 1f 

v] :&J Jj) L&U- J 



J * t B 



h—;] J — ~ ot 



([ \rvh 



292. Urwah berkata, “Aisyah menceritakan kepadaku, bahwa 
Rasulullah SAW pemah mengerjakan shalat Ashar sementara cahaya 
matahari masih tampak di kamamya, sebelum munculnya (dalam riwayat 

Qfl 

lain: keluamya [97. cahaya bulan di kamamya], dalam riwayat lain: 
sebelum lembayung terlihat [dari kamamya.” 1/137] 



w> Tambahan ini mu ‘allag tnenurut pengarang dengan ungkapan penegasan. Disambungkan 
oleh A1 Isma’ili dalam kitab mustakhrajnya* dengan lafazh 

Menurut saya, disebutkan pula oleh Ahmad (6/204) secara bersambung dengan lafazh ini 
dan sanadnya sesuai syarat keduanya Maksud hujrah (kamar) adalah bait (rumah) dan 
syams (matahari) adalah dhau r uha (cahayanya). 




2. Bab: Pirman Allah, “ Dengart kembaU bertaubat kepiula-Nya 
dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan jangantah 
kamu termasuk orang-oran gyang m emperseku tukan Allah 

{Qs. Ar-Ruum (30): 31} 



(Haditsnya adatah bagian dari hadits Ibnu Abbas yang telah 
disebutkan, yaitu hadits nomor 40) 



3. Bab: BerbaPat untuk Melakukan Shalat 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Jarir bin Abdullah yang telah 
disebutkan, yaitu hadits nomor 41) 



4. Bab: Shalat adalah Kaffarah {Penebus Kesalahan} 



+ + 9 



ai aUI 



* 






Cj & ;JU ^ 



s J * 



J h£J 










u 




t 



[V jiJ J <2*- 

iĕ^__vsil 1 &j ejLss- j sJlIjj <jL* j 

:Jli ([JCUi [<3j^Jl>] 

‘ (V ^ [jjjl | t->ij[ 

; uiu a: ijc oi ijrtjdi y ij J ^ iii 

£& [V Li[] :jli ff [Ld] -Jsi : [<n/A 






[m/Y !1 l_L ■•'»!] U» LH :ju] .illjU/M lil 

dll Jjjj Oji of Ipil] d* : jli Cdl Lr-] j&' OlH 



2 J 



[310 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




ij— *J JL*J ol lllf» (JaJU^lj OjJj>*j «jJj» [jJJijj 



A* * 



/ / / " / 

>dl :jUi [\Vi/i ?vd t^J ISj^Li lf>li [Ljd 



293. Dari Hudzaifah, dia berkata, “Ketika kami sedang duduk 
bersama Umar RA, ia berkata, “Siapa di antara kalian yang ingat sabda 
Rasulullah SAW tentang fitnah?” Aku menyahut, “Aku [ingat 2/119] apa 
yang pemah beliau katakan.” Umar bertanya lagi, “Engkau sungguh ingat 
ucapannya dan engkautidaksangsi?”Akukatakan,“Fitnah {kesalahan} 
seorang laki-laki dalam istrinya, anaknya dan tetangganya bisa ditebus 
dengan shalat, puasa, shadaqah, mengajak [kepada kebaikan] dan 
mencegah [kemungkaran.”] Umar berkata lagi, “Bukan itu yang 
kumaksud, tapi [yang kumaksud] adalah fitnah yang bergelombang 
seperti bergelombangnya lautan.” Hudzaifah berkata, “[Aku katakan], itu 
bukan masalah bagimu wahai amirul mukminin, karena antara dirimu dan 
titnah itu ada pintu yang tertutup rapat.” [Umar 8/96] berkata, “Apakah 
[pintu itu] didobrak atau dibuka?” [Aku jawab,] didobrak.” Ia berkata 
lagi, [“Kalau sudah didobarak] tentu tidak dapat dikunci lagi selamanya.” 
[Hudzaifah berkata, “Aku katakan, “Ya, begitulah.”] Kami katakan 
[kepada Masruq, ‘T anyakan kepadanya 2/226] apakah Umar mengetahui 
[siapakah] pintu itu?” Ia menjawab, “Ya, sebagaimana [aku tahu] bahwa 
malam ini bukanlah hari esok. Demikian itu karena aku moiceritakan 
hadits tidak disertai dengan kesalahan-kesalahannya." Namun kemudian 
kami merasa segan untuk bertanya kepada Hudzaifah tentang [siapakah 
pintu itu]? Lalu kami menyuruh Masruq untuk menanyakan kepadanya 
tentang [siapakah pintu itu? 4/174] Ia menjawab, “Pintu itu adalah 
Umar.” 




in j* 'ucj\ yJj o( i -r * t 



J-S» 0- j#J* > & Jj® 



JL_« [y > o/o 2JU>] (OLlUi o£*^Jl 01 

>*■ y' ^ ^ " 

•1 Jjj ***** <J' ^ 

T * 

294. Dari Ibnu Mas’ud, bahwa seorang laki-laki mencium seorang 



Gliahih Hnl/liot-i I 111 I 




wanita, lalu ia datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut, 
kemudian AUah ‘Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Dan dirikanlah 
shalat itu pada kedua tepi siang {pagi dan petang} dan pada sebagian 
permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu 
menghapuskan { dosa } perbuatan-perbuatan yang buruk. " {Qs. Huud 
( 1 1 ) : 1 1 4 } [Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat, 5/215] Laki- 
laki itu berkata, “Wahai Rasulullah, apakah {ayat} ini untukku?” Beliau 
menjawab, “ Untuk segenap umatku, (dalam riwayat lain: Bagi siapa saja 
yang melakukannya di kalangan umatku. ') 



5. Bab: Keutamaan Shalat pada Waktunya 



'JA *J S y I ijt- :JU J>\) jUl SJ -y<\0 



r-’ 



: :Jli .l^T, Jli (Y . */r : Jjj Jj) AiJt J\ 



* * 



: Jl_i .aLi : Jli p : Jl5 .J&yjh y JL? : Jli 

K' ^ ^ 








Jy-j (J* ls*j) ( a r , * x ^ 









295. Dari AbduUah (Ibnu Mas’ud), dia berkata, “Aku bertanya 
kepada Nabi SAW, amal apa yang paling disukai Allah (dalam riwayat 
lain: yang paling utama?” 3/200). Beliau menjawab, “ Shalat pada 
waktunya. " Abdullah berkata lagi, "Kemudian apa lagi?” Beliau 
menjawab, "Berbakti kepada kedua orangtua. " Abdullah bertanya lagi, 
“Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah. ” 
AbduUah berkata, “Beliau menyebutkan itu semua kepadaku. (dalam 
riwayat lain: Kemudian aku tidak bertanya lagi) kepada Rasulullah SAW. 
Seandainya aku bertanya lagi, tentu beliau akan menambahkan yang 
lainnya.” 



6. Bab: Shalat Lima Waktu adalah Penebus Kesalahan 

\‘j y y ^r,f : jjk & jl» J - t a 1 % 



[ 312 I — Mukhtashar Shahih Bukhari 




»j-i y» & Ji &£ f y ]r «j j_i: v i; 



olS£jl jL ilUi :J15 .& Jijl ^ ^ V :ljlu 






i' « 



.LUa^Jt 4 j 4JJt 



296. Dari Abu Hurairah, ia mendengar Nabi SAW bersabda, 
“Bagaimana menurut kalian jika ada sungai di depan pintu rumak salah 
seorang di antara kalian, yang mana ia mandi di situ lima kali sekari. 
Bagaimana menurut kalian, apakah akan tersisa kotoran padanya ?" 
Para sahabat menjawab, “Tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa 
padanya.” Beliau berkatalagi, “Demikianlah perumpamaan shalat yang 
lima waktu. Dengan itulah AUah menghapuskan kesalahan-kesalahan. ” 



7. Bab: Menyia-nyiakan Shalat pada Waktunya 



^ } + 



-W* ut u~^ j* : iij* (jJ*j 






ei A *yi C Jpf N : Jui U» :cJLai t^Ij 

' * - 






■ _ ■ h &/r 



297. Dari Az-Zuhri, dia berkata, “Aku datang kepada Anas bin 
Malik di Damaskus. Saat itu ia sedang menangis, maka aku bertanya, 
“Apa yang membuatmu menangis?” Ia menjawab, “Aku tidak 
mengetahui apa pun selain shalat ini, dan shalat yang ini aku luput.” 
(dalam riwayat lain: “Kalian telah menyia-nyiakan apa yang kalian sia- 
siakan di dalamnya.”) 



8. Bab: Orang yang Shalat adalah Bermunajat kepada Allah 




9. Bab: Menanti Dingin untuk Mengerjakan Shalat Dzuhur ketika 

Hari Sangat Panas 



» m & j ixi -Y11-riA 



.Oj.. SJJi Oii o^CaJI Ijj j^Jl jcOI I jl : Ju ijf 

J' * * + *■ 



* ^ 



298-299. Dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar, dari 
Rasulullah SA W, bersabda, "Jika cuaca sangat panas, maka tunggulah 
sampai dingin untuk mengeijakan shalat, karena sengatan panas itu dari 
luapan Jahanam . " 





t 






£ 



^ g oiti JS*f <~dj ^ tcJUi 



* * ' " 

J* t jiJl ^ C* [A^/ i #] tyjJ.rJl ^ 



* ^li *" * 1 ; 



300. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ‘Neraka 
mengeluh kepada Tuhannya, ‘Wahai Tuhanku, sebagianku memakan 
sebagian lainnya. ' Lalu Allah mengizinkannya dengan dua nafas, yaitu 
nafas pada musim dingin dan nafas pada musim panas. [Maka 4/89] 
kalian dapati suhu yang sangat panas dan kalian temukan pula suhu 
yang sangat dingin. " 



lo, >JL ljv;i -.m }ill JU : ju J u^- J-^-r . Y 



+ ■*' 4 , O | 



301. Dari Abu Sa’id, dia berkata, “Rasulu ll ah SAW bersabda, 
‘Tunggulah sampai dingin untuk melaksanakan shalat dzuhur, karena 
teriknya panas adalah luapan Jahanam. ” 



314 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




10. Bab: Menunggu Dingin untuk Melaksanakan Shalat Dzuhur 



ketika 





& ; ju ji 





;f a' .oli' bf ;i 










" I 



■? 




t s 









JUi (JjĔl 13C [oo/l Jjll 
.S^CaJt I jjti ^iJl Jf£il lili (^tgJ*- pli 



. (fc£) y Jiij - > r\ 



302. Dari Abu Dzar A1 Ghifari, dia berkata, “Ketika kami bersama 
Nabi SAW dalam suatu peijalanan, seorang muadzin hendak 
mengumandangkan adzan dzuhur, maka Nabi SAW berkata, ‘{Tunggu 
hingga) dingin, [{tunggu hingga} dingin ‘. Atau beliau berkata, ' Tunggu . 
tunggu ’ 1/135] Kemudian ketika orang itu tampak hendak adzan, beliau 
berkata kepadanya, *{ Tunggu hingga) dingin. ’ [kemudian ketika orang 
itu tampak hendak adzan, beliau berkata lagi kepadanya, ‘{ Tunggu 
hingga} dingin. ’ 1/1 55], sampai akhimya kami bisa melihat bayang- 
bayang bukit. 1 Lalu Nabi bersabda, ‘ Sesungguhnya teriknya panas itu 
luapan dari Jahannam. Oleh Karena itu, jika hari sangat panas, maka 
tunggulah sampai dingin untuk mengerjakan shalat ’. " 



132. Ibnu Abbas RA berkata, *‘Tatafayya' artinya tatamayyal 
{condong}” 



5I ' Maksudnya, bahwa bayang-bayang itu baru tampak ketika waktu dzuhur sudah berialu 
agaklama. 

92 Ibnu Abi Hatim dalam kitab tatsimya menyebutkan secara bersambung. 




11. Bab: Waktu Dzuhur adalah setelah Condongnya Matahari 



,S>^L m ‘JA 01 S Jlfj -, A 



9 8. 93 Jabir berkata, “Nabi SAW mengerjakan shalat {dzuhur} pada 
tengah hari {setelah matahari condong sedikit}.” 



12. Bab: Mengakhirkan Shalat Dzuhur sampai Ashar 






£ 



i A jt» & y of >5- J & -r • r 






■L_> ;c*li] .^LLjJtj u t LjLjj [ ^ i • / ^ 

4 . v ^ji j 



jLi-j 'J$l ji Jii iai& Ji l1 

JlJ jb' ^ :L,jJ JUi [or/t sil bfj : JlS . J >ji 






303. Dari Ibnu Abbas, bahwa ketika Nabi SAW di Madinah, beliau 
shalat tujuh rakaat [karena dijama’ 1/140] dan delapan rakaat [karena 
dijama’], yaitu dzuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya'. [Aku 
katakan, “Wahai Abu Asy-Sya’tsa', aku pikir beliau mengakhirkan 
dzuhur dan memajukan ashar, memajukan isya' dan mengakhirkan 
maghrib.” la berkata, “Aku pikir juga begitu." 2/53] Abu Ayyub berkata, 
‘Tampaknya itu pada suatu malam ketika hujan turun?” Ia berkata, 
“Mungkin saja.” 94 



Pengarangjuga menyebutkan secara bersambung dalam kitab ini tujub bab setelahnya. 
Menurut saya, alasannya adalah untuk mengpngkat dosa dari umat, sebagaimana yang 
dikatakan Sa’id bin Jubair setelah hadits ini, “Aku katakan kepada Ibnu Abbas, ‘Mengapa 
beliau melakukan itu?’ Ia menjawab, 'Agar umatnya tidak beidosa' "Diriwayatkan oleh 
Muslim (2/152). 



1 316 1 — MukhtasharShahihBukhari 





13. Bab: Waktu Shalat Ashar 



* 



( ^ J 3 ut 'ciil : jii iiic j jf. jp - r . t 



jj^j OirLjLr [\Sa/\ 13jL-] :^f i) JUi 
[yf J (' l"l/ \ j«M |^j) j^i* JW iilS' : JUi 9i/jfciJ! 



^ D £ 



D 



J 4 


%\\ 




0 


* L 


iJI 




* J 


01 — 


-Tj 1 



Ja>-X 



iLjUJl ^ail gi 4iUj p iJ&S\ 

.1— M of oitj -^jUji j ju c; ^jj- ,£. 

* * j- 

j ^ n' _ # t ^ i' i' . / 0 11 > ^ e f 



# / 



/ * * 3- 

JL : Jl* r 



&& 9 j^i 

L5 5j) ‘[^'^"l / i J j] tr^J 



/ e / 



- »W fl 

Cj^J' 



’i j 



304. Dari Sayyar bin Salamah, dia beikata, “Aku dan ayahku 
datang kepada Abu Barzah A1 Aslami, dan ayahku berkata kepadanya, 
[‘Ceritakan kepada kami 1/148] bagaimana Rasulullah SAW 
mengeijakan shalat fardhu’.” Ia berkata, “Beliau shalat tengah hari, 
(dalam riwayat lain: dzuhur 1/136) [yaitu] yang kalian sebut sebagai yang 
pertama ketika matahari bergeser ke barat, (dalam riwayat lain: condong, 
1/187) dan beliau shalat ashar. Kemudian seseorang di antara kami 
kembali ke kraidaraannya di ujung kota, sementara mat aha ri masih terasa 
panas -aku lupa apa yang diucapkannya tentang waktu maghrib- beliau 
lebih suka mengakhirkan shalat isya hingga waktu yang kaliankenal 
dengan sebutan atamah w [hingga sepertiga malam.” Kemudian ia 
berakata, “Hingga pertengahan malam], beliau tidak suka tidur sebelum 
itu, bahkan beliau suka berbincang-bincang setelah itu. Beliau beranjak 



9S- 



Yaitu sepertiga pertama waktu malam. 




dari shalat shubuh ketika seseorang bisa mengenali oiang yang di 
sampingnya. Beliau kadang membaca enam puluh ayat [pada kedua 
rakaatnya atau salah satu rakaatnya], (dalam riwayat lain: antara enam 
puluh) sampai seratus ayat” 



J ii : ju' y bd 






+ * 

0 » 



* ^ ^ J> 



C I Jl5 oJUb C» lu ; dJLii « 



.a*> US^ ^ <Ul S^C*» 



305. Dari Abu Umamah, ia berkata, “Kami keluar seteiah 
mengerjakan shalat dzuhur bersama Umar bin Abdul Aziz. Lalu kami 
datang kepada Anas bin Malik, dan kami dapati Anas sedang 
mengerjakan shalat ashar. Lalu aku berkata, ‘Wahai paman, shalat apa 
yang engkau keijakan?’ Ia menjawab, ‘Shalat ashar. Inilah shalat 
Rasulullah SAW, dan kami pernah melaksanakannya bersama beliau’.” 96 



14. Bab: Waktu Shalat Ashar 



^ I / 




jU' tt A J^- j iir : j ii ^ J ^ - r • i 



0 + 



Sk* „>■ ./B J 1 




J\ [lt] L>iJl U-S ‘S- 

( o,- > Ji :4 



cr j r 

^ , - • > ^ z Z Z 4 

-^) Ja*ij (s**)' OjL^ '.Sj * I Ji> ^ j) 

jf J' — 3 — "U* Jf* 0 °Wa :U1»* Jd'jj 



Silahkan diteliti hadits Rafi’ bin Khadij tentang menyegerakan shalat ashar pada kitab ke 
47 bab 1 1 , karena termasuk hadits-hadits yang tidak dikeluarkan oleh pengarang. 



1 318 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




306. Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rasulullah SAW pemah 
shalat ashar, sementara matahari masih tinggi dan masih terasa panas. 
Latu seseorang [di antara kami] pergi ke tempat yang tinggi (dalam 
riwayat lain: Quba'. Dalamjalur lain: ke bani Amr bin Auf), danketika 
sampai matahaii masih tinggi, (dari jalur lain: ia dapati mereka sedang 
mengerjakan shatat ashar), padahat sebagian (99. 97 dalam riwayat 
mu’atiaq: padahat jarak 8/153) tempat tinggi itu dari Madinah sejauh 
empat mil atau hampir seperti itu.” 



15. Bab: Dosa Orang yang Meninggalkan Shalat Ashar 









Jji ol JS J 'j* - r*v 



'/j dtr J^i\ 



307. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang 
yang luput shalat ashamya adalah seperti orang yang dirampas 
(kehilangan) keluarga dan hartanya . " 



16. Bab: Orang yang Meninggalkan Shalat Ashar 



> ^ / y .1 y y n + 

° - • * . ^ 6 . - * * * I ^ ti p. i'i, I ° ' u A 

g— > & ?ji 6 jy- gs! c? “ p^ 31 <y : ' 



Jjti trdCss y : Jti O^» i j*a*5 1 \jj I Jlai 






a * 






>■ ^ 









W ' Al Baihaqi menyebutkan secara beisambung dan daJam sanadnya terdipal Abdullah bin 
Shalib yang dikenal lemah hafalannya. 



A^iilrlitntiliiii- Glinliili PnhKari I ^ 1 O I 




308. Dari Abu A1 Malih, ia berkata, “Ketika kami bersama 
Buraidah dalam suatu peperangan pada suatu hari yang mendung, ia 
berkata, ‘Segeralah kalian shalat ashar’, karena Nabi SAW telah 
bersabda, 'Barang siapa yang meninggalkan shalat ashar, maka 
gugurlah amalnya " 



17. Bab: Keutamaan Shalat Ashar 



'J [i a/1 L-jU] & :J13 jlll & J 



> 0 > 



‘( 9 









P A «J 



o* -r.* 

;jf © J-4 Ji & 'ja J\ 'M 




lii Ojy Ci' V<\/a ULp] trh L*tj :jUi 









tj— Sf 01 O^i tO Jj [0 ^&Iv 3 j V] O^UiaJ N t jAiJl 

J # J- 



f'J p \-pi-J M] \pti iij> jSj jJi J_jii. ji S5C. Jt 



1 ^ 



## ^ / 



(vj>ii j3j ^i pii, ji iifj jjj) 



309. Dari Jarir, ia berkata, “[Pada suatu malam kami duduk-duduk 
6/48] bersama Nabi SAW. Beliau memandangi bulan malam itu, yakni 
bulan pumama (dalam riwayat lain: malam tanggal empat belas). Lalu 
beliau berkata, ‘Sungguh kalian akan melihat Tuhan kalian [dengan mata 
kepala 8/1 7 9] 98 sebagaimana kaiian melihat bulan ini. Kalian tidak 
terhalangi [atau tidak lelah ] dalam melihatnya. Jika kalian mampu untuk 
tidak melewatkan shalat sebelum terbitnya matahari dan sebelum 
terbenamnya, maka lakukanlah. [Janganlah sekali-kali kalian 
terlewatkanj . Kemudian ia membacakan ayat, 'Dan bertasbihlah 
dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum 
terbenam(nya) ’. ” {Qs. Qaaf (50):39J 



^ Tambahan ini dikeluarkan pula oleh Ath-Thabrani dalam/4/ Mu'jam Al Kabir (1/107/2) 
dari jalur yang ditempuh oleh pengarang, kemudian ia berkata, “Abu Syihab 
meriwayatkannya sendiri. Beliau adalah seorang hqfizh muttagin yang termasuk orang- 
orang yang tsigah.” 

Yaknijarir. 



1 320 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 







t S^L/SJ S i 



& y j ' 







310. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAWbersabda, 
“Malaikat malam dan malaikat siang silih berganti datang pada kalian, 
mereka berkumpul pada saat shalat subuh dan shalat ashar. Kemudian 
yang sedang bersama kalian naik [kepada-Nya 4/81], maka Dia 
tanyakan kepada mereka —dan Dia lebih mengetahui tentang mereka-, 
‘Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku? ” Mereka berkata, 
‘Ketika kami tinggalkan mereka sedang shalat, dan ketika kami datangi 
mereka pun sedang shalat ’. " 



18. Bab: Orang yang Hanya Sempat Mendapatkan 
(Melaksanakan) Satu Rakaat Ashar Sebelum Terbenamnya 

Matahari 







* / a y 

iljil lil 









311. Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
'Jika seseorang di antara kalian sempat mendapatkan satu sujud 100 
shalat ashar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah ia 
menyempumakan shalatnya. Begitu pula jika ia sempat mendapatkan 
satu sujud shalat Shubuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah ia 
menyempumakan shalatnya “ 



,0 °' Malcsudnya adalah sujud pertama pada rakaat pertama, sdtagaimana disebutkan dalam 
beberapa riwayat Libat Al Ahadits Ash-Shahihah (66). 



lUnkhbiGharKliahih Riihhari 1^21 I 





j*j\ >' J jr*j & {j? -T \y 



iJi\ Q JiL Cj LT jli: tJ| : jji' [m n /a j?Ji 

> > ^ 

LJ ciij^Sii sijyii jii ^ j^L Ji jjs hu j;: 



ji( ^jf p aLi^i Liiĕ I jkif; d j>i j0 o 



il lil 



» iljj StuP i o^Cfl (_Jl [*j] i^LyJti J-Jttj^l 






/ y / / / 



i_y.i{i ltr Li)i v Ji y oLL 'oi>ii 'J M'j3 ili^s 

jf x * * ’ 

jLi^ — » tLji L>if a4S J ■■Jsj>'' jif jLi ijLi^j jLi^j 



jjJl ■.*> ^ j) Lii >rt i!r Jjj .iLi^i iLi>, iaifj > jLi> 

i ^4 ^Ji sLg j: ii jfji j; & J >f j 



K» / , ^ m Q f jf t %ff 

- > J >1 



iM ii jULJil Ji> ^jMlj j* 3 l Jij a\j lcr li!l 



il 



** Jf 

* ' Jf 



jf Jf 



<J <J * 




Jl$\ ^JCai [t (Jj] jUy ’J* : jLai 









< 



: JU p ( J,Q J.Q Jp jl^» Jl oJLJ^ ?J,Q 

1 # # + + + 

m ■*■ 




Jol' 






/ e y 



/ < 



:jl — i 'J >Q J»Q Ji >a i->C* J jtp s» Jj ^jC=3l 

p p " >■ > 



f f" Jf 

* 



» . 0 



0 



?Q*Qj C>Q u-^J» ^ J\ 

H>- y <H / / ^ 






Jp 



0 K' 




-j j«-» J\ j*#*- Jl (j-* (jjJJl S/f : Jl5 

jf jf jf + 



lt S>> 3 lj i£jl p^iii :>> >flll ’t& Slf :JU l0 iQ oiQ 



j-J. :j ij ji Si jii (^lLi jifj Vii ‘jiJ jiJ [c l.] :iyiii 

.frlif /j* jJjf >>3 j^i : jli :L :lj)U ?*,> ^ Q j^* _.j 



j 322 | — MukiitasharShahih Bukhari 




312. Dari Abdullah (bin Umar), ia mendengar Rasulullah SAW 
berkata [di atas mimbar, 8/191] ‘Masa keberadaan kalian dengan umat- 
umat dahulu sebelum kalian adalah seperti antara waktu shalat ashar 
hingga terbenamnya matakari. Umat Taurat diberi Taurat, lalu mereka 
mengamalkan [nya] hingga pertengahan hari. Mereka lemah, lalu 
mereka diberi satu qirath satu qirath. Kemudian umat Injil diberi Injil, 
mereka pun mengamalkan [nyaj hingga waktu shalat ashar, kemudian 
mereka lemah, lalu mereka diberi satu qirath satu qirath. Selanjutnya 
kita diberi Al Qur'an, maka kita pun mengamalkan [nyaj hingga 
terbenamnya matahari, kemudian kita diberi dua qirath dua qirath. Lalu 
umat kedua kitab pertama berkata, ‘Wahai Tuhan kami, mereka diberi 
dua qirath dua qirath, sementara kami satu qirath satu qirath, padahal 
arnal kami lebih banyak (dalam riwayat lain: Ajal kalian dibanding 
ajalnya umat-umat terdahulu adalah seperti antara shalat Ashar hingga 
terbenamnya matahari. Dan perumpamaan kalian dan perumpamaan 
kaum Yahudi dan Nashrani adalah seperti seorang laki-laki yang 
melakukan suatu amal, lalu ia berkata, “Siapa yang mau beramal 
untukku dari \permulaan hari 3/49 ] hingga pertengahan hari dengan 
upah satu qirath satu qirath?’ Lalu beramal lahkaum Yahudihingga 
pertengahan hari dengan upah satu qirath satu qirath. Kemudian ia 
berkata lagi, ‘Siapa yang mau beramal untukku mulai pertengahan hari 
hingga shalat ashar dengan upah satu qirath satu qirath? ‘ Lalu beramal 
lah kaum Nasrani mulai pertengahan hari hingga shalat ashar dengan 
upah satu qirath satu qirath. Kemudian ia berkata lagi, ‘Siapa yang mau 
beramal untukku mulai shalat ashar hingga terbenamnya matahari 
dengan upah dua qirath dua qirath?’ Ia pun berkata, ‘Ketahuilah, katian 
yang beramal semenjak shalat ashar hingga terbenamnya matahari 
diupah dengan dua qirath dua qirath. ’ la juga berkata, ‘Ketahuilah, 
bahwa katian mendapat ganjaran dua kati. ’ Lalu marahlah kaum Yahudi 
dan Nasrani, dan mereka berkata, ‘[Bagaimana dengan kami], kami 
lebih banyak beramal tapi diberi imbalan lebih sedikit? *) Allah berkata, 
‘Apakah Aku berbuat aniaya terhadap ganjaran katian barang sedikit? ’ 
Mereka menjawab, ‘Tidak ’ Allah berkata lagi, ‘Itu adalah karunia-Ku, 
dan Aku memberikannya kepada siapa yang Aku kehendaki ’. ’’ 



I h 




19. Bab: Waktu Shalat Maghrib 



.liij V }U ji 'JS jii jii, -> rr 

133. 101 Atha’ berkata, “Orang yang sakit boleh menjamak shalat 
maghrib dengan shalat isya\” 







ur : ju Ji ^ij^-nr 

i*f " ^ f * * ^ 

■Jit' 



313. Dari Rafi’ bin Khadij, dia berkata, “Kami pemah shalat 
maghrib bersama Nabi SAW, setelah itu seseorang di antara kami pulang, 
dan saat itu ia masih bisa melihat letak anak panahnya.” 




e > i' y -T 



r oi : JU J <** J 



• ^ * S *■ J a 



^i-ru 

'_Si iir :jiii [i S s^C/ ji] jl« oti 

T ^ T / ^ ^ 

iSi L^Y, »>i& ^wi JU 



/ p# 1 ^ ^ H» 




J i>;f fii j ( i ji^ri jUb w ^>0 iji>f IiiJi j 



^jjcll Ol^* jf IjJ^T ^waJlj 



314. Dari Muhammad bin Amr bin A1 Hasan bin Ali, dia berkata, 
“Ketika A1 Hajjaj datang, kami bertanya kepada Jabir bin Abdullah 
[tentang shalatnya Nabi SAW 1/141]. Ia beikata, ‘Nabi SAW shalat 
dzuhur setelah matahari condong, shalat ashar ketika sinar matahari 
masih terang, shalat maghrib setelah matahari tenggelam, dan shalat 
isya\ Adakalanya beliau menyegerakan bila melihat mereka {para 
sahabat} telah berkumpul, adakalanya juga beliau mengakhirkan bila 
mereka lambat-lambat. Adapun subuh, mereka {para sahabat} atau Nabi 



l01 ' Abdurrazaq menyebutkan secara bersambung dalam mushannatnya dari Ibnu Juraij 
darinya. Dengan atsar ini ia mengisyaratkan bahwa waktu maghrib berianjut hingga isya\ 
Demikian ini, jika waktunya sempit maka tidak terpisah dari waktu isya' (41 Fath). 



[3241 — MukhtasharShahihBukhari 




SAW melaksanakannya ketika hari masih remang-remang.” 




315. Dari Salamah, dia berkata, “Kami shalat Maghrib bersama 
Nabi SAW ketika {matahari} 102 telah tertutup {tidak tampak}.” 



20. Bab: Orang yang Tidak Suka Menyebut Maghrib dengan Isya 



J-Jsjsrt : JLJ ® y *^jdl jkl jiii - r u 



.itsJl :JU .V >J| ^l Ji jl>V 



316. Dari Abdullah Al Muzani, Nabi SAW bersabda, “Jangan 
sampai orang-orang badui mempengaruhi kalian dalam menamai shalat 
maghrib kalian . " la mengatakan bahwa, orang-orang badui menyebut 
{maghrib} dengan Isya'. 



21. Bab: Shalat Isya dan Sepertiga Malam yang Pertama, dan 
Pendapat yang Mengatakan bahwa Waktu Isya itu Panjang 







* 









/ 0 / 



1 , 0^0 



.>i!tj Aliil J> U :JUj > 

jaj) J jl; of :Jjl JLi J Jli 

■H*- 



J LP 



,tH ' Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim. 



MiikhtssharShahihPiikhari — Rrs~fi 




r 



.4. 



JUj — \ * i — \ * Y .l^j t^Li^Jl o^O> 

& + r 



'<£JL 




i 

& 



4» iiiii ^ f4X: jbj m *Ji 

i' / / * r 



s'i.1' 3 ' ° *. V' 



:Sj>; Jil JUj - 1 . 1 .«liJl Jw @ ^Sl Oir Jlij - 1 . O 

il_iJl ® y I >f : ji jlij - 1 . V ,iii«ji >ji' 0 JJi jir 

«ii >i jiij Lj? /j > ^ Jiij - M . - 1 . A .;>SII 



>- G j* * 

* \. 9 Jf 



i £. 



^ ^Jl Ju» : ^ 



100. 103 Abu Hurairah berkata, dari Nabi SAW, “ Shalatyang paling 
berat bagi kaum munajik adalah shalat isya dan shalat subuh. " 

101. Beliau juga berkata, "Seandainya saja mereka mengetahui 
{. betapa besar pahala} shalat isya ’ dan subuh. " 



Abu Abdullah berkata, “Pilihannya, hendaknya disebut isya, 
berdasarkan firman Allah, "dan sesudah shalat Isyd. " {Qs. An-Nuur 
(24): 58} 102. 104 Diceritakan dari Abu Musa, berkata, “Kami bergiliran 
menggantikan Nabi SAW untuk mengimami shalat isya, saat itu sering 
dilambatkan {diakhirkan} 103 & 104. 105 Ibnu Abbas dan Aisyah 
berkata, “Nabi SAW mengakhirkan shalat isya.” Sebagian mereka 
mengatakan dari Aisyah, bahwa Nabi SAW mengakhiikan shalat Isya' . 
105. 106 Jabir berkata, “Nabi SAW mengerjakan shalat isya.” 106. 107 Abu 
Baizah berkata, “Nabi SAW pemah mengakhirkan shalat isya.” 107. 108 
Anas mengatakan, “Nabi SAW pemah mengakhirkan shalat isya yang 



1M ‘ 100 dan 101. Menurut saya, masing-masing ini bagian dari hadits Abu Hurairah yang 
disambungkan oleh pengarang pada kitab ke 10. Haditsyang pertama bdiau sambungkan 
pada bab 34, dan yang kedua pada bab 9. 

104 Disebuikan secara bersambung oleh pengarang seteiab satubab. 

10St 103 dan 104. Hadits Ibnu Abbas disambunglcan oleb pengarang pada bab 24, sementara 
hadits Aisyah setelah satu bab. 

106 ‘ Ini adalah sebagian dari hadits Jabir, yang telab disebutkan secara maushul dua bab 
sebelum inl 

107 ' Ini sebagian dart badits Abu BaiTah, yang lengkapnya telah disebutkan secara mausbul 
padabab 12. 

108 Ini adalah bagian dari hadits yangakan disebutkan secara maushul pada kitab ke 10 bab 
20. 



326 1 — MukhtasharShahih Bukhari 





akhir." 108-1 10. 109 Ibnu Umar, Abu Ayyub dan Ibnu Abbas berkata, 
“Nabi SAW shalat Maghrib dan isya.” 

(Haditsnya telah disebutkan, yaitu hadits Ibnu Umar, nomor 79). 



22. Bab Waktu shalat isya Jika Jamaah Telah Berdatangan atau 

Terlambat Datang 



(Haditsnya telah disebutkan, yaitu hadits Jabir, nomor 314). 



23. Bab: Keutamaan Shalat Isya 



3 0 § aLi y - T\V 



ySJu JJ (T ) *}\ jj) 



y y / / / / 

t pdl [x • <\l\ ji] t [s^0 JU ^ jJS 

Qf li>=: li Ji 9 jui r >S 

^ — *j) .ojuji S/j j(s] 



[J> jil J? J| jiiJl of Ji: Q (CsJl :ffjj 



3 1 7. Dari Urwah, bahwa Aisyah mengabaikan kepadanya, Aisyah 
berkata, “Pada suatu malam Rasulullah SAW mengakhiri shalat isya, 
(Dalam riwayat lain: shalat sepertiga malam 1/210) -yaitu ketika Islam 
belum menyebar luas- Saat itu beliau belum juga keluar sehingga Umar 
berkata, [‘Shalat,] [sudah pada 1/209] tidur para wanita dan anak-anak/ 
Lalu beliau keluar dan berkata kepada orang-orang yang berada di 
masjid, i Tidak ada yang masih menunggunya di antara penghuni bumi 
ini selain kalian .’ [Ia berkata, ‘Saat itu tidak ada shalat kecuali di 
Madinah.’ Ia juga berkata, “Mereka mengerjakan shalat isya (dalam 
riwayat lain: shalat sepertiga malam) antara hilangnya lembayung hingga 
sepertiga malam pertama’.”] 



1 w ' 108-1 1 0. Hadits Ibnu Umar dan Abu Ayyub disambungkan oleh pengarang pada kitab ke 
25 bab 97, sedangkang badits lbnu Abbas telah beliau sambungkan pada bab 1 1 kitab ini. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1327 B 



yr-; ^ 'y* 'o& ^ - n A 



* + 



0L& t $1 J tOU44 £>5 > Vjji AliLii 



i^lkUj l5l s ^S ' &*> ^ >5 aD jr ,l2Jl sio ^Ip £ 



y' 

0 / / 



^ **■ & % 



O S 




y' / 

;> p c jii ;q > s^ujl .>f ^ jiiii >u ug 



/ J 



jH y _ 



H 1 



Ji o>^ >j Jii fec. liii ,J* jJUi ® yi 



- .s 



- * .*f 



f j4 ut Jji > *oi i j>;f 



^cji .ii j^: >ui > 

* f aA-I v- ^ 

JlJl J^Lj ^ £-0 L> >f Jis -JU 



■f iillJl oJub Jk C. : Jli jf C^J' 




318. Dari Abu Musa, dia berkata, “Aku dan beberapa sahabatku 
yang datang bersamaku dengan petahu, singgah di sungai, dan kata itu 
Nabi SAW di Madinah. Oleh karena itu, setiap malam salah seorang di 
antara mereka bergantian menggantikan Nabi SAW untuk mengimami 
shalat isya. Kami sepakat dengan Nabi SAW, yakni aku dan para 
sahabatku. Namun beliau punya kesibukan dengan urusannya, maka 
beliau sering mengakhiri shalat hingga hampir tengah malam, kemudian 
keluar lalu shalat bersama mereka. Begitu selesai shalat, beliau berkata 
kepada yang hadir, ‘Santailah, bergembiralah kalian. Sesungguhnya di 
antara nikmat AUah kepada kalian, bahwa tidak seorang pun yang shalat 
pada saat ini selain kalian. ‘ Atau beliau berkata, ‘Tidak ada seorang pun 
yang shalat pada saat ini selain kalian. ’ -aku tidak tahu persis, kalimat 
mana yang sebenamya beliau ucapkan- Abu Musa berkata, ‘Kemudian 
kami pun pulang dengan senang hati, karena mendengar hal itu dari 
Rasulullah SAW.” 



24. Bab: Tidak Disukai Tidur Sebelum Isya 



(Haditsnya telah disebutkan di muka, yaitu Hadits AbuBarzah, 
nomor 304) 



1 328 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




25. Bab: Ketiduran Sebelum Isya 



v£fs Ib' jii ® jiii jjij i>f ^ j; Jii ^ - n * 



y J I 0 ^ j t J I 0 X £ 

^ ^ - -I, „*** , * L ,f*,- * * , -I- * B "° ( ^ * 






£ ,_* p P t ifjij p t \3i8j:.i p j UjJj 

t ^£ siCii >s; jif ^ iif jj :ju p M J3i di 
'■fi\ i$i y jtn v oi s ili u>f ff ivi5f jd v y ois-j 



isV 'oir' y. 



319. Dari Abdullahbin Umar, bahwa pada suatu malam Rasulullah 
SAW disibukkan oleh sesuatu sehingga mengakhirkan shalat isya 
sampai-sampai kami ketiduran di masjid. Kemudian kami bangun, lalu 
kami ketiduran lagi, lalu bangun lagi. 110 Kemudian Nabi SAW datang 
dan berkata, “Tidak seorang pun di muka bumi yang menanti shalat 
{pada saat ini } selain kaliatu " Adapun Ibnu Umar, ia tidak peduli, 
apakah shalat itu dimajukan ataupun diakhimya, demikian itu jika ia 
tidak takut ketiduran sehingga lewat waktunya. Ia pun pemah tidur 
sebelum melaksanakannya. 



i 



aD ^ aUI (J ijj^ ( (ji' 



;Jl ai JjtS- (*Lai tl j 1 jJL* j j ti j 



-.'jA i J 13 t [\ r\/A olJjyij jij !^Jl Sj^j J 



\ < 



1^,1 j ,lc. % ovi di % Js- m jiii J 'tjJ 

of ‘JJJ Ji Jt Jsf of : jiii [Ji ;di j_v;] tfc .r, 



na Saya katakan bahwa, di sini tcrkandung dalil bagi yang bcrpcndapat bahwa tidurtidak 
membatalkan wudhu. Lalu saya jawab, bahwa dalam bal ini ada pandangan lain. Secara 
labiriab bahwa ini teijadi sebelum diwajibkannya wudhu karcna tidur, karena ada riwayat 
shahih dari sahabat babwa mereka tertidur laiu mereka bangun, kcmudian shaJattanpa 
wudhu terlebib dabulu. Ini tidak mungkin dijawab kecuali sepeili yang telah kami 
sebutkaa 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 329 R 






itUtP (ItLwJl oji :3 jIjj ij ) iJL^jt lijjLJj 

*■ #" 

j-j cUaP a*V (j-Lp jj! oUl U5 oJj a*«1j (jlp £5& 

f-> dj* ??iUisi Iwjljlsl (*-i JjJJ jA Lj 

^ j; c jb aQ ^ > \Jy js. nusr 

of vi_J : jiij .iuir vi Vj ^Ui v .3>ii ji-uj .j_jj.ii 



of 'VjJ LJJ a ijJijj ^j) i^i i >J ‘of ^ Jt 5 if 

- j' T 



s f r tf 

■(^' J* cP 



320. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Pada suatu malam Rasulullah 
SAW mengakhirkan shalat isya sehingga orang-orang tertidur laEu 
bangun, kemudian tidur lagi lalu bangun. Kemudian Umar bin Khaththab 
berdiri dan berkata, ‘ShaEat [waEiai Rasulullah, para wanita dan anak-anak 
sudah pada tidur.”’ 8/131]. Ibnu Abbas berkata, “LaEu Nabiyullah SAW 
keluar. Kali ini seolah-olah aku melihat kepala beliau meneteskan air. 
Beliau memegang kepalanya dengan tangannya, [mengusap air di 
pinggiran kepalanya] lalu beliau Ejerkata, ‘Seandainya tidak menyulitkan 
umatku, tentu aku akan memerintahkan mereka untuk mengerjakannya 
seperti ini ’. ” (dalam riwayat lain: saat seperti ini ). Aku bertanya kepada 
AtEia' untuk memastikan, “Bagaimana Nabi SAW meletalckan tangannya 
di kepalanya?, yaitu sebagaimana yang diceritalcan Ibnu Abbas. Lalu 
AtEia' menunjukkan kepadaku, ia merengganglcan jari-jarinya sedikit, laEu 
menempellcan ujung-ujung jarinya pada sisi kepala, kemudian 
menekannya sambiE bergerak seputar kepala sampai ibu jarinya 
menyentuh ujung telinga dan pangkaE janggut. Ia lakukan itu tidak pelan 
dan tidak pula cepat, Eianya seperti itu {sedang}. Beliau Eaerlcata, 
“Seandainya tidak akan menyulitkan umaiku, tentulah aku perintahkan 
mereka shalat seperti ini. " (Dalam riwayat lain: ' Sesu ngguhnya, inilah 
waktunya. Andaikan saja tidak akan memberatkan pada umatku. ”) 



26. Bab: Waktu Isya' Hingga Pertengahan Malam 







1 330 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




lll. 111 Abu Barzah berkata, “Nabi SAW lebih suka 
mengakhirkannya.” 



(Hadits Anas, yang akan disebutkan pada kitab 10 bab 36). 



27. Bab: Keutamaan Shalat Subuh 




321. Dari Abu Musa, Rasulullah SAWbersabda, “Barang siapa 
mengerjakan shalat pada dua waktu dingin 112 maka ia akan masuk 
surga . " 



28. Bab: Waktu Shalat Subuh 




322. Dari Anas bin Mallik, (dalam riwayat lain darinya, bahwa 
Zaid bin Tsabit 113 menceritakan kepadanya,) bahwa Nabiyullah SAW dan 
Zaid bin Tsabit makan sahur. Setelah mereka sahur, Nabiyullah SAW 
berdiri untuk shalat. Aku katakan kepada Anas, ‘‘Berapa lamawaktu 
antara mereka selesai sahur dan mereka mulai shalat?” lamenjawab, 
[“Seperti 2/45] kadar seseorang membaca lima puluh ayat.” 



ln ' Ini bagian dari haditsnya, yang telah disebutkan secara maushul pada nomor 300. 

1 2> Yaitu ashar dan subuh. 

I 1 "1 

Perbedaan antara dua riwayat ini: Hadits pertama dari sanad Anas, sementara yang kedua 
dari sanad Zaid. AiHafizhmemadukankeduanya t bahwaAnashadirdi5itutapiiatidak 
ikut sabur, Kemudian bdiau menyebutkan suatu hadits yang menjelaskan hal tersebut 



MiilrhhichnrKhahihltiikhari ■ — 1.331 8 




* , ) ^ . / . J J J / 

t .a* • J s ' £T J c^ , s ** a i» ^ o ^ ***** 

(* — * 4 (^ * :J^Sj ^ -rtr 



H' O J o ■'' B J J J, J K' i' ^6 ^0jBf ll 

iijjl jl O^J P :#jj ^j) jUJl S^ iJjal jf ^ ^ 



' J i 



.S^l J^j£.(Yn/t a^iJ-Jl 



323. Sahal bin Sa’ad berkata, “Aku sahur bersama keluargaku, 
kemudian aku cepat-cepat agar bisa mendapatkan shalat subuh (Dalam 
riwayat lain: kemudian aku melakukannya dengan cepat agar bisa 
mendapati sujud 2/23 1) bersama Rasulullah SAW.” 



29. Bab: Orang yang Mendapat Satu Rakaat Subuh 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang lalu, nomor 311 
melaluijalur Eain). 



30. Bab: Orang yang Mendapatkan Satu Rakaat Shalat 







324. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Barang siapa yang sempat mendapatkan satu rakaat shalat, maka ia 
telah mendapatkan seluruhnya . " 



31. Bab: Shalat Setelah Subuh hingga Matahari Meninggi 



jft ^ ^ # 4 ^ ^ ^ / 

«P jLr j Jl5 




mj 'SjiS J~ j4ji 'j% 'hU ‘J* of -JS 




325. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, ‘Telah bersaksi bersamaku 



1 332 1 — MukhtasharShahih Bukhari 




orang-orang yang ridha -dan yang paling ridha di antara mereka 
menurutku adalah Umar- bahwa Mabi SAW melarang mengerjakan shalat 
setelah subuh hingga matahari terbit, dan setelah Ashar hingga matahari 
terbenam.” 1 14 







} .oip. J} J & i*V] %/A 



' £ 

/ JO/ / D 



f &S) [Wt ^ J 1 * ^ 

(\ *\*i/y t,j— «-ijl S^LaJl 



326. Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Janganlah kalian bermaksud untuk shalat ketika terbitnya matahari dan 
ketika tenggelamnya, [karena itu terbit di antara kedua tanduk setan . ' 
Aku tidak tah u pasti kalimat mana yang diucapkan Hisyam 4/92] (dalam 
jalur lain, darinya: “Aku mendengar Nabi SA W melarang shalat ketika 
terbitnya matahari dan ketika terbenamnya.” 2/166). 



a 

( j*' A 



/ 




* 











JlS :Jl3 



Jo/ 



-rrv 



/ / 



bl j (^ Y/i jjJ ^ atsCaJl 

s^Ji i />ti , -Clii 



* s: 



327. Darinya (Ibnu Umar), dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, ‘Jika matahari terbit, maka tangguhkanlah shalat hingga 
meninggi (dalam riwayat lain: tampak 4/92), dan bila matahari sedang 
tenggelam maka tangguhkanlah shalat hingga menghilang '. ” 



0 / 














t 

01 



J**J l - )1 6 J*/ > 




TYA 



114 ' Hal yang saya ketahui bahwa hadits ini dan hadits-hadits serupa lainnya tidak bersifat 
umum (terikat), yaitu apabila matahari tidak jernih yakni kuning, berdasarkan hadits Ali 
daiam riwayat Abu Daud dan lainnya, Telah dikeluarkan dalam Ash-Shahihah (200). Oleh 
karena itu, tidak benar kiaim yang memakruhkan shalat dua raka’at setelah ashar dan 
pengkhususannya hanya bagi Rasuiuliah SAW. 



Mi]khhiGh{irShf)hih Rukh^ri I B 




> o 5* i. i i a _ p, o <* „ . S 






Ul 



^ ^ & J* ‘J&* & ^ 



JLj-f jk ^4] fr Ol Jl^i O^J t jliJl L>7 ^ Jjk J^j 



s — ^ (^l ^r l j 4' t^? o^j «[tT/v 



Wj i5 ^ J£ 04i rjJjj yfc) j ^ ^ »[y - /r 

^ / J* jr X " 



<*■ <*■ 



/ _ O _<■ 



.jLw^^Ljlj to jjL*Ji ^'jp J tf.La.iJt ( £ ^ /v 



328. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW melarang dua jual 
beli, dua pakaian, dan dua shalat. Beliau melarang shalat setelah subuh 
sampai matahari terbit, dan setelah ashar sampai matahari terbenam. 
Beliau melarang melingkarkan sehelai kain [yang tidak sampai pada 
bagian sisi tubuh lainnya 7/42] 115 dan duduk dengan satu pakaian 
[kemudian mengangkatnya ke bahunya 3/25] sehingga menampakkan 
kemaluannya ke (dalam riwayal lain: sementara tidak ada sesuatu pun 
pada kemaluannya sehingga terbuka langsung ke 7/41) langit. Beliau pun 
melarang juai beli perasan anggur untuk minuman keras dan jual beii 
yang tidak jelas barangnya {mulamasah} 116 . 



32. Bab: Hendaknya Tidak Mengerjakan Shalat Sebelum 

Matahari Terbenam 



& / 



// * £ X" S y. K 1 ^ K 



4__jdi -rr^ 



(Y ) \! t Uj — :jj — jljj j) t$lp JgJJi o4 J ilj 



/ x/ 

J' X x 0 

» ■ - 



. > ^ 




O J. 

C X t. X e > fixx I O x» 

. Jju J\ 



329. Dari Mu’awiyah, dia berkata, “Sungguh kalian telah 
melakukan shalat, padahal kami telah menemani Rasulullah SAW dan 
kami belum pemah melihat beliau melakukan shalat itu. Bahkan beliau 



115 Tidak ada tambahan kain lainnya sehingga auratnya terbuka. 

M6 ‘ Yaitu menjual barang yang dilipat, amu menjual di tcmpat yang geJap sehingga tidak 
dapat diketahui cacat barang tersebut. 

T Saya katakan: Aisyah RA mriihat bcliau, sebagaimana disebutkan dalambab berikut. 



1 334 1 — MukhtasharShahihBukhari 





telah melarangnya.” (Dalam riwayat lain: “Melarang kedua rakaat itu.” 
4/2 1 9) Yakni, dua r aka at setelah ashar. 

33. Bab: Tidak Membenci Shalat kecuali Setelah Ashar dan 

Subuh 



• J** i^'j J* 



o\jj -Uo-UT 



112-1 15. 118 Demikian yang diriwayatkan Umar, Ibnu Umar, Abu 
Sa’id dan Abu Hurairah. 




330. Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Aku shalat sebagaimana aku 
melihat para sahabatku mengerjakannya. Aku tidak melarang seseorang 
untuk shalat semaunya, baik malam maupun siang, hanya saja,jangan 
shalat ketika matahari terbit dan tenggelam.” 



Kaidabnya adalah mendahulukan yang tabu aJasannya daripada yang tidak mengetabui- 
nya. Ini landasan orang-orang yang dilihat oleh Mu’awiyah mdaksanakan shalatitu. 
Ucapannya (bdiau telab melarangnya) mungkin maksudnya adalah larangan yang bersifat 
umum, sebagaimana yang disebutkan daJam badits Umar dan lainnya yang telah 
disebutkan di muka. Dengan demikian anda tahu ja wabannya. 

1 12-115. Saya katakan: Ini mengisyaratkan pada hadits Umar yang ialu (325), hadits Ibnu 
Umar seteiahnya (326 dan 327) dan hadits Abu Hurairah (328) sertahadits Abu Sa’id 
yang akan disebutkan secara mausbui pada kitab ke 30 bab 67. 

*u n,,i,i : rTTTS 




34. Bab: Mengerjakan Shalat yang Tertinggal atau Lainnya 

setelah Ashar 






Q + 



«* t 

j J. 



0 J' i . ^ D ^ 







^St LL r f # L4 y jii j - ^ 1 1 



..AM «jSty o» ^ ^ > Jb. : Jiij 



1 16. 1 15 Dari Kuraib, dari Ummu Salamah, dia berkata, “Nabi SAW 
pemah mengeijakan shalat dua rakaat setelah ashar, beliau berkata, 
‘Orang-orang utusan Abdul Qais tadi menyibukkanku , sehingga aku 
belum mengerjakan dua rakaat ba ‘da (setelah) shalat dzuhur. ” 



S j :cJli 4JJ\s- $ : JlS 'Jd\ °j& -YT 1 






* ^ ^ * 
"Hi ' -i 



01 Tj ^ Cj iUi ^SJ ^ C4ry 



— / 



isi bir J ->jt oSr> 'V* ^ kr JU J 

* y' 



0 ^ 



0\ *Tj tAC<f S/j tU^JUaj 




D J j 

(41 p u 



33 1 . Dari Aiman, bahwa ia mendengar Aisyah berkata, “Demi dzat 
yang telah mewafatkan beliau, beliau tidak pemah meninggalkan 
keduanya, hingga beliau bertemuAllah {meninggaldunia}. Beliaujuga 
tidak bertemu Allah Ta‘ala hingga berat terhadap shalaL Seringkali 
beliau shalat sambiE duduk -yakni dua rakaat setelah ashar- Nabi SAW 
pemah mengeijakan dua rakaat tersebut, tapi beliau tidak mengeijakan- 
nya di masjid, karena khawatir akan memberatkan umatnya. Beliau 

i 'iri 

menyukai keringanan bagi mereka.” 



9 Disambungkan oleh pengarang pada kitnb ke 22 bab 9. Daiam Ai Musnad (6/300, 302, 
309, 315) disebutkan dari jalur lain dari Ummu Salamah, yang di antara salah satu 
jaiumya Ummu Salamah berkata, “Laiu aku katakan kepada Rasuluilah, ‘Haruskah kami 
mengqadha’nya jika terlewatkan pada kami?”\ beliau menjawab, “Tidak." Tapi sanadnya 
lemah, alasan kelemahannya telah sayajelaskan dalam komentar saya terhadap5wftw/ws 
Salam (1/181). 

120 Akan disebutkan pada kitab ke25 bab 72 dari dua jalur berbeda darinya. 



336 1 — MukhtasharShahihBukhari 




Uj & ;Ll j >' jj o£T, : - cJU 






0 0 X" ^ 

D #» i, / S f» . ^ 



.>^1 ol; o&sjj tc iji jj o&r, iaju^ Vj k 

v /■ ^ / 



Dari jalur kedua, dari Aisyah, dia berkata, “Ada dua rakaat shalat 
yang tidak pemah ditinggalkan Rasulullah SAW, dan beliau selalu 
mengeijakannya baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, 
yaitu dua rakaat sebelum subuh dan dua rakaat setelah ashar.” 





/ / / / / / 

/ #. ^ 0/ JB jr 0 H 0 * o 



aii Jt JSi ar ii :cJu ^>t » > j 

^ / j' ^ 

J ^ ^ yriit 






Dari jalan lain, juga dari Aisyah, dia berkata, “Nabi SAW tidak 
pemah sehari pun datang kepadaku setelah shalat ashar, kecuali {terlebih 
dahulu} beliau shalat dua rakaat.” 



35. Bab: Menyegerakan Shalat Pada Hari Berawan 

(Haditsnya adalah hadits Abu A1 Malih yang telah disebutkan, 
yaitu hadits nomor 308). 



36. Bab: Adzan setelah Lewat Waktunya 



^ ^ a / / 

J o ^ 



‘j : f >l ‘jZ Jui » 'Jii £■ 0> : JU S.13 J > -TT1 



/ // / 

^ I 



: > Ju tĕ!>Caii >p I 01 : Jli IjUi J jl*j C \li oJJ^P 






oL_LoP * " ; 1 ■ * tAlL-lj d J jLv-I j ti lot 



/ I ■ 9 ^ 



/ / / / / 



LJ jSlj L' :Jlii <>ljl >0- iij @ J^ll Cfl3 



i_Jiijjf >i aii ii : jii ijJ JL. i.y *i c. : jii ? Ji 









j (j-Ldb Oiti »3 Ijjsb Ij *^*1p iiijj s-LO' ijij- 






Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 337 1 




J o 






_ i!l 'jf . Ji liiJl 



y ^ 

L° -> ■"' 



" u - 



& (Jl b&Jj r^i l y~ 1 j^ : ^bj Ji) 

/ i' 

.JUi r is c^»Cij Jliii jiJiji \l£ (n\/A 



332. Dari Abu Qatadah, dia berkata, “Pada suatu malam kami 
beijalan bersama Nabi SAW, lalu seseorang di antara kami berkata, 
‘Maukah engkau singgah sebentar bersama kami wahai RasuluUah.” 9 
Beliau menjawab, "Aku khawatir katian tertidur sehingga melewatkan 
shalat. " Bilal menimpali, “Aku akan membangunkan kalian.” Lalu 
mereka pun berbaring, sementara Bilal bersandar pada hewan 
tunggangannya, tapi ia pun tertidur. Ketika Nabi SAW bangun, sinar 
matahari sudah mulai terbit, maka beliau berkata, * Wahai Bilal, mana 
bukti ucapanmu? " Bilal berkata, “Aku belum pemah tertidur seperti ini.” 
Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah memegang ruh kalian ketika 
menghendaki-Nya dan Dia mengembalikannya kepada kalian ketika 
menghendaki-Nya. Wahai Bilal, berdirilah lalu kumandangkan adzan 
untuk shalat kepada orang-orang. " Kemudian beliau berwudhu (dalam 
liwayat lain: Orang-orang pun buang hajat lalu berwudhu hingga 
matahari terbit. 8/192) Ketika matahari mulai tinggi dan cahayanya sudah 
terang, beliau beridiri dan mengerjakan shalat. 



37. Bab: Shalat Berjamaah setelah Waktunya Lewat 



r D r H ^ Oj' i , 0 / . J' 






9 j' J f 



JL' jaikji f y ^ ji aUi j ^ > -rrr 






j» / ^ 

X 1 



J>A> W' :Jli ItA/o j] -JJtr o:> u 



/ X t 






JbJ iJUij] sp >lijl Oiir JLl ooT U 411 






jilj [VY v/\ uf| ii Jj&l Jli [\ ov/\ Jj&Ul >Il 
c. >Ji jcui &uu tyl oui; ji [^:i 






333. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Umar bin Khaththab datang 
pada hari penggalian parit (ketika perang Khandaq} setelah matahari 
terbenam. Umar mencari kaum kafir Quraisy [dan 5/48] berkata, “Wahai 



1 338 1 — MukhtasharShahihBukhari 




Rasulullah, aku hampir tidak shalat ashar sampai matahari hampir 
terbenam, [dan itu setelah berbukanya orang yang puasa.” 1/1 57] 121 Nabi 
SAW bersabda, “ Bahkan aku, 1/277] demi AUah, helum 

mengerjakannya. ” Kemudian kami berdiri menuju sungai, Han beliau 
berwudhu untuk shalat, dan kami pun demikian. Lalu beliau shalat ashar 
setelah matahari terbenam, kemudian setelah itu beliau shalat maghrib. 



38. Bab: Barang siapa yang Lupa Shalat, maka Hendaklah 

Mengerjakannya Ketika Ingat 



v 4 ^ 

■ J D i . 9 






9 * // 






.sjb-tyi s%Uii 

134. 122 Ibrahim berkata, “Barang siapa meninggalkan satu shalat 
dua puluh tahun, maka ia tidak perlu mengulang kecuali shalat yang satu 
itu.” 






D V 






^ — b) (<J /j) *SJJ> M y 



* 






334. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Barang siapa 
lupa akan suatu shalat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika ingat. 
Tidak ada tebusannya kecuali itu. {Pirman Allah} Dan dirikanlah shalat 
untuk mengingat-Ku " (ada lafazh lain yang menyebutkan: untuk 
mengingat) 123 



Menunjukkan waktu dimana Umar berbicara kepada Nabi SAW, bukan waktu shalat 
ashamya Umar. karena itu adalah waktu mendekati maghrib, sebagaimana diisyaratkan 
oleh kata aU* (hampir). Demikian menurut Al Hafizh. 

l22_ Disebutkan secara bersambung oleh Ats-Tsauri dalam kitab Jami’nya dari Manshur dan 
lainnya, sebagai disebutkan daIam/4/ Fath, dan sanadnya shahih. 

I Tt M 

Yang benar adalah kalimat Iidzikri (untuk mengingat-Ku). 



MukhtasharShahihBukhari — 1 339 1 





39. Bab: Mengqadha' Beberapa Shalat dengan Cara 
Mengerjakan yang Leblh Dahulu 

(Haditsnya adalah bagian hadits Jabir yang telah disebutkan) 

40. Bab: Tidak Disukai Mengobrol setelah Isya' 

(Haditsnya adalah hadits Abu Barzah yang telah disebutkan dengan 
nomor 304) 

41. Bab: Berbincang-Bincang Tentang Fikih dan Kebaikan 

Setelah Isya' 

42. Bab: Mengobrol Bersama Keluarga dan Tamu 

(Haditsnya adalah hadits Abdurrahman bin Abu Bakar Ash- 
Shiddiq yang akan disebutkan pada Kitab ke 61 bab 25). 



[34ol — MukhtasharShahihBukhari 




10. KITAB ADZAN 



1. Bab: Permulaan Adzan dan Firman Allah, “Dan apabila 
kamu menyeru { mereka } untuk {mengetjakan} shalat, mereka 
menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah 
karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan 
akal. ” {Qs. A1 Maa'idah (5): 58}, Firman-Nya “Apabila diseru untuk 
menunaikan shalat pada hari Jum ’at. ’ {Qs. A1 JuimTah (62): 9} 



& ^ ^ ^ J 






o jlp i oir : Jji' oir yS j* -rr o 



iLJ> \ 1^4 csSCji o t O jLiL; 




) Jljij Ji* Lu >ilj IjwLaJI jLi 



/ /■n' 



J ^ 0 






/ / 



Jui ^U-j oyi^ V :j*^ jLi ti j 4 ?' ^ 









ala !J^L C S jJJl J ^j 



335. Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Ketika kaum muslimin datang 
di Madinah, mereka berkumpul menunggu-nunggu shalat karena belum 
ada panggilan (adzan) untuk itu. Pada suatu hari mereka membicarakan 
masalah tersebut, dan salah seorang mereka berkata, ‘Gunakan lonceng 
seperti loncengnya kaum Nasrani.’ Lalu yang lainnya mengusulkan, 
‘Sebaiknya pakai terompet saja, seperti tanduk yang digunakan kaum 
Yahudi.’ Umarberkata, ‘Bukankah sebaiknya kalian menunjuk seseorang 
untuk menyerukan panggilan shalat?’ Maka Rasulullah SAWberkata, 
‘ Wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan seruan untuk shalat ” 



2. Bab: Adzan Dua Kali-dua kali 







X 



1 342 M — MukhtasharShahihBukhari 




* 



.<L* 




336. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Ketika kaum muslimin 
mulai banyak, mereka mengusulkan agar mereka diberitahu tentang 
masuknya waktu shalat dengan sesuatu yang bisa mereka kenali. Ada 
yang mengusulkan dengan menyalakan api atau membunyikan lonceng, 
[ada yang mengusutkan seperti yang dilakukan kaum Yahudi dan 
Nasrani, 1/150]. Kemudian Bilal diperintahkan untuk menggenapkan 
adzan dan mengganjilkan iqamah [kecuali kalimat iqamahnya' ] 



3. Bab: Iqamah Dibaca Satu Kali kecuali Kalimat Q ad Qamatish- 

Shalah 



(Haditsnya adalah hadits Anas yang disebutkan) 



4. Bab: Keutamaan Mengumandangkan Adzan 



J\ iii :jii S ^Li j J*] 01 ijj J j -rrv 



, f 0" J f ° ' 



& 









/ S 







>■ > 



> .u ^ > 



f a ^ > t o * f 



* - 



1 — 13 l\j£* 1 Jji {\iit £ jlJl 

■K' X" -F- X" 

^ V Jk > [■ Wr P' 



> 9 > r 




1 Jj: } liti] iStf ,jjX ii J }) 



o > 1 1 ^ ^ 4 9 " 9 ^ a f 0 t p s * t , 1 . ,1 

(ji i^j) JjscL-ia ?UjjI fl 

- [ "i v/ ¥ 



i c t ' 



337- Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *‘Jika 



Kecuali kalimat iqamah (yakni "qad qaamatis shalah tetap diucapkan dua kali. 



MiikhtasharShahihRnkhnH — I I 




dikumandangkan seman untuk shalat, maka syetan akan lari terbirit-birit 
agar tidak mendengar seruan adzan tersebut. Jika seruan telah selesai 
dikumendangkan maka ia kembali , dan ketika shalat hendak didirikan 
{ igamah dibacakan} ia lari lagi, setelah iqamah setelah dibacakan ia 
akan kembali lagi, lalu ia menyelinap antara seseorang dengan jiwanya 
(dalam riwayat lain: dan hatinya 4/94) lalu membisikkan, ‘ingatlah 
ini...dan ingatlah itu... ’ Demikian terus ia perbuat [sampai ia berhasil 
melengahkan 2/67] sampai seseorang tidak tahu berapa rakaatyang 
telah ia kerjakan. (dalam riwayat lain: tidak tahu apakah ia baru shalat 
tiga rakaat atau empat rakaat). [Jika seorang diantara kalian tidak tahu 
apakah baru shalat tiga rakaat ataukah sudah empat rakaat, maka 
hendakiah ia bersujud dua kali. " (dalam riwayat lain: dua kali sujud 
sahwi) ketika ia masih duduk. " 2/67]. 



5. Bab: Mengeraskan Suara Adzan 



Clil ijijiJl JLp Jlij — 



* ■ * 



+* * 



135. 2 Umar bin Abdul Aziz berkata, “Kumandangkan adzan 
dengan keras. Jika tidak, maka janganlah engkau bersama kami.” 




338. Dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sha’sha’ah A1 
Anshari A1 Mazini, bahwa Abu Sa’id A1 Khudri berkata kepadanya, 
“Sungguh aku melihatmu menyukai domba dan tempat gembala. Jika 



2 Ibnu Abi Syaibah (1/154) menyebutkan secara bersambung dengan sanad yang shahth 
darmya. 



344 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





engkau berada di antara domba-dombamu atau sedang berada di tempat 
penggembalaan, maka serukanlah adzan untuk shalat dan keraskanlah 
suara adzanmu, karena sesungguhnya yang mendengar suara seorang 
muadzin, baik itu jin, manusia atau apa pun, maka ia akan bersaksi 
untuknya pada hari kiamat.” Abu Sa’id menyebutkan, “Aku mendengar 
itu dari Rasulullah SAW.” 

ti. Bab: Menangguhkan Penyerangan karena Seruan Adzan 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang akan disebutkan 
pada kitab ke SS bab 26) 

7. Bab: Apa yang Diucapkan ketika Mendengar Suara Muadzin? 








J S O * * S 



339. Dari Abu Sa’id A1 Khudri, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
“Jika kalian mendengar suara adzan, maka ucapkanlah sepertiyang 
diucapkan muadzin. " 



8. Bab: Doa setelah Adzan 













^jJl |J L»ll)l o^PjJl iplJjJl 



U * y / J > D . j ' jl ^ 









340. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Barang siapa ketika mendengar adzan mengucapkan, ‘Ya Allah, Tuhan 
pemilik seruanyang sempuma ini dan pemilik shalat yang akan didirikan 
ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad, dan 



MukhtasharShahihBukhari — 1345 i 




bangkitkanlah Muhammad pada kedudukan terpuji yang telah Engkau 
janjikan kepadanya maka ia berhak mendapatkan syafaatku pada hari 
kiamat. ” 



9. Bab: Mengundi untuk Mengumandang kan Adzan 



0 ** 



j iy&i y -\n 



136. Diceritakan bahwa, aoa beberapa orang yang berebut untuk 
mengumandangkan adzan, lalu Sa’ad mengundi mereka. 



e iiSi j u Ji; j : ju m «ui j jSj J -rn 

<i jL£.S/ jjii ijl^' iii ijW ;j Ji < J j^ii liUJij 



iiyfii _iUji j csji u i jii; y j <4 1 ^4 Si ^ u 



y”j 



341. Dari Abu Huraiiah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Seandainya manusia mengetahui kebaikan yang terkandung dalam 
adzan dan shaf pertama { barisan paling depan dalam shalat} lalu 
mereka tidak menemukan cara kecuali harus melakukan undian, tentulah 
mereka akan mengundu Seandainya mereka mengetahui kebaikan yang 
terkandung dalam bersegera menuju shalat, tentulah mereka akan 
berlombadomba , . Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang 
terkandung dalam shalat isya dan subuh, tentulah mereka akan 
mendatanginya walaupun dengan merangkak 



Ada indikast yang meminjukkan lemahnya riwayat ini, yakni disambungkan A1 Baihaqi 
dan Lainnya dengan sanad yang terputus, dan disambungkan oleh Saif bin Umar, seorang 
yang haditsnya ditinggalkan. 



346 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





10. Bab: Berbicara Ketika Adzan 




. * J J a 






* .* ° 
j 




-\TA 



137. 4 Sulaiman bin Shurd pemah berbicara ketika mengumandang- 
kan adzan. 

138. s AI Hasan berkata, “Tidak mengapa tertawa ketika adzan atau 
iqamah,” 



[^1/^ JJ. 



9 & ' > « - 



r 1 y. 



^o*'] jji 



* * * a ^ " / 
* * . ■ i** . <** 



J>- g llii [c5i] J* J\ Qa^ :JlS 
^ oi’ /J) 0 ' o'jJl c£>CaJ' 









:J b yl a\ SJJj of :cJi isi OijlJ 

* - li f -l| "!■"■ * " ■ i° r "i- U K * + 

j*—**. J\ rs-^ ryh 'jQ : J* ‘“^aj' 

#* " " 

y. 'J- lii Jii [V lii :jia [nr/i ij#‘ ^tr] 



> C 



,^-b> ^ ^ ~ > 



0 ^ 



o; L 



f : ^'jj — b) 'j' Li J s' Jij 




> D / 

9 t J 



19 : ^'jJ ^j) O* 4 ^' J J“" J^ J jjs*‘* # p^-^j' 



J B J 



[(fVj Ji 0^'J 



342. Dari Abdullah bin Al Harits [putra paman Muhammad bin 
Sirin, 1/216] dia berkata, “Ibnu Abbas berkhutbah di hadapan kami pada 
suatu hari ketika tanah becek. Ketika bacaan muadzin sampai pada 



4 Disambungkan oleh penyusun dalam kitab At-TaritJi dengan hr.ad shahih darinya. 

5 A1 Hafizh berkata, “Menurulku riwayat ini tidak miiushitl." 



Mnkhtashar Shahih Rnkhari — 1 347^ 




kalimat hayya 'alash-shalah, Ibnu Abbas menyuruhnya untuk 
menyerukan shalat di kendaraan masing-masing. (Dalam riwayat lain: 
Ibnu Abbas berkata kepada muadzinnya pada suatu hari ketika hujan 
turun, “Jika engkau mengucapkan, ' asyhadu anaa muhammadan 
rasulullah’ janganlah engkau mengucapkan hayya 'alash-shalah, tapi 
ucapkanlah, “shallu fi buyutikum. ” (shalatlah di rumah kalian.) Lalu 
orang-orang saling memandang, [seolah-olah mereka tidak menerima itu, 
1/163] Lalu Ibnu Abbas berkata [“Tampaknya kalian tidak menerima 
ini.”] Ini pemah dilakukan oleh orang yang lebih baik darinya, (dalam 
riwayat lain: “Lebih baik dariku". Maksudnya adalah Nabi SAW) dan ini 
(dalam riwayat lain: sesungguhnya di hari Jum’at) teijadi suatu bencana, 
[dan sesunguhnya aku tidak suka membuat kalian berdosa. (dalam 
riwayat lain: aku tidak suka menyebabkan kalian berdosa, lalu kalian 
kembali sehingga menginjak tanah. (dalam riwayat lain: sehingga kalian 
beijalan pada tanah dan lumpur) menuju kendaraan kalian.”)] 



II. Bab: Adzannya Orang Buta Jika Diberitahu Tibanya Waktu 

Shalat 




: 






i Jki , 







£ 

1 








343. Dari Abdullah (Ibnu Umar), bahwa Rasulullah SAW 
bersabda, "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam 
hari, maka { saat itu} makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi 
Maktum menyerukan adzan. " Abdullah berkata, “Ia {Ibnu Ummi 
Maktum) adalah seorang yang buta. Ia tidak mengumandangkan adzan 
sebelum diberitahukan kepadanya, (Dalam riwayat lain: “Sebelum ada 
orang yang berkata kepadanya, 3/152) ‘Sudah subuh, sudah subuh’.” 



348 1 — MukhtasharShahihBukhari 




12. Bab: Adzan setelah Subuh 








-rtt 




344. Dari Hafshah, bahwa Rasulullah SAW jika muadzinnya diam 6 
ketika subuh, sementara waktu subuh sudah tiba, maka beliau shalat dua 
rakaat yang ringan sebelum didirikannya shalat. 



13. Bab: Adzan sebelum Subuh 



7' 




^ ^ r 



* ^ 



V :JU» y» 



f 0 ^ 



^ * 



B #*■ 




i jl ^^3 tOjjSH^ ^ ki>-l 









juj- jf >ili j of j4j Sij ^ju 

i • jui' .uSi jji > -j4f Ji fifij Ji 



* 9 * , ^ iS 



:}4> jj J j) Ui-. J J> Uilii-I jSC-i 

J- * / / 

^ O ^ . 1F ^ ' o f |F £ ]. J O F J 

('vt/i V' CS! ^ (*-» -Wji _/£»'_> 



„ O , . X J C , 0 



345. Dari Abdullah bin Mas’ud, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
"Janganlah sekali-kali adzannya Bilal mengkalangi seseorang di antara 
kalian terhadap sahumya, karena sebenamya Bilal adzan pada malam 
hari agar orang yang sedang shalat segera kembali dan untuk 
mengingatkan orang yang masih tidur . Bilal bukannya memberitahukan 
terbitnya fajar atau waktu subuh. ” -seraya beliau mengisyaratkan dengan 
jarinya yang diangkat ke atas lalu ditukikkan ke bawah- demikian yang 
disebutkan beliau. 2uhair berkata, “Beliau mengisyaratkan dengan kedua 



Ĕ Ini yang terdapat pada sebagian besar para perawi AI Bukhari, tapi ini salah. Adapun yang 
benar adalah yang tersebut dalam Al MuYraththa' yangjuga riwayat dari jalur ini yang 
disebutkan penulisnya dengan kalimat sakata (diam). Silakah merujuk Fathul Baari. Ada 
riwayat serupa, yaitu hadits Aisyah yang akan disebutkan. 



Mnbhtachar Shahih Rnhhari I UO I 





jari telunjuknya. Salah satunya di atas yang lainnya, kemudian 
menariknya ke kanan dan ke kiri.” (dalam riwayat lain: Yazid 
menunjukkan kedua tangannya lalu menjauhkan salah satunya dari yang 
lainnya.” 6/176). 



14. Bab: Berapa Lama Waktu Antara Adzan dan lqamah, dan 
Orang yang Menunggu Pelaksanaan Shalat 



jUf] & Oir : jli ^ j*- r £ 1 






J>- JCJ\ Ilp] i£j\'Jj\ [\ tv/> 

£'A' ^ V J**>' O^Caj iAUr ® 

^ ^ + * * 



fl r . 



(j-is vi niS r* ^j) 



346. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Jika muadzin 
mengumandangkan adzan maka orang-orang dari kalangan [para 
pembesar 1/127] sahabat Nabi SAW bersegera ke pagar-pagar masjid 
[pada waktu maghrib], dan ketika Nabi SAW keluar mereka sedang 
mengetjakan shalat dua rakaat sebelum shalat maghrib. Hanya sedikit 
waktu antara adzan dan iqamah.” (117. Dalam riwayat mu allaq 
disebutkan, ‘Tidak ada waktu antara keduanya kecuali sedikit.”) 



15. Bab: Menunggu Iqamah 



J 3 h\> oljji ci^. di iiMi J A, oir :cju && ^-rtv 



0 y / r y / / 



01 






JU t j^iJl 0*>C5 Jl5 J f ^ 1 (jj 



7- A1 Isma’ili dalam kitabMustakhrajnyamenyebutkansecarabersairibung.begitujug# A1 
Baihaqi (2/19) dengan sanad shahih. 



1 350 1 — MukhtasharShahihBukhari 







oijUi £1' JJSli t >Ji 



?, 5L- 






y B 



uta s “* 



347. Dari Aisyah, dia berkata, “Rasulullah SAW, apabila muadzin 
diam selesai adzan yang pertama 8 pada shalat subuh, beliau mengerjakan 
dua rakaat ringan sebelum shalat subuh, setelah terbitnya fajar. Kemudian 
beliau berbaring di atas sebelah kanan lambungnya sampai muadzin 
mendatanginya untuk iqamah.” 



16. Bab: Shalat di antara Dua Adzan bagi yang Menginginkannya 



1K0 o?'if ¥ '¥ M 'jii 'JU : jii o! jjj' & -r i a 



..li J Jli y o?lii ¥ o5 



^ * 



+ , 9- 
9 






< i 



Oj' 



348. Dari Abdullah bin Mughaffal, dia berkata, “Nabi SAW 
bersabda, ‘Ada shalat di antara dua adzan, ada shalat di antara dua 
adzan.‘ Kemudian kedua kalinya beliau menyebutkan, 'Bagiyang mau 
mengerjakannya. 



17. Bab: Pendapat yang Mengatakan, bahwa Hendaknya Ada 
Seorang Muadzin yang Menyerukan Adzan dalam Perjalanan 



(Haditsnya adalah hadits Malik bin A1 Huwarits yang akan 
disebutkan pada Kitab ke 95, bab 1) 



18. Bab: Adzan dan Iqamah bagi Orang Musalir Bersama Orang 
Banyak, Demikian juga ketika di Arafah dan Muzdalifah 9 . Ucapan 
Muadzin yang menyerukan untuk Shalat di Kendaraan Masing- 
masing ketika malam yang Dingin atau Turun Hujan. 



8 As-Sanadi berkata, "Makna sakata (diam) dt sini adaiah karena tidak adanya seruan lain 
setelah seman yang pertama, yaitu adzan. Disebut seruan pertama karena ada seruan 
berikutnya, yaitu iqamah. 

y Disebut jam ' karena Muzdalifab merupakan tempat berkumpulkan orang-orang pada 
malam hari raya. 



MnkhtnfihnrShnhih Rnkhari — I i 




19. Bab: Haruskan Seorang Muadzin Meliuk-liukkan Mulutnya 
dan Menoleh ke Kanan dan ke Kiri ketika Mengumandangkan 

Adzan? 






itt Jt i£*\ jiW v 



0 

0 ^ I > 0 



0* 



j| d)l^ * i . 




;sj ' s , ■'i, ,t - i,- 

j u^J - \ i Y 




£ * * * « > D 

f jr ji ioi ‘/ i; 




/■ // 



y» Oir °cJL5j 



-nA 



139. Diceritakan dari Bilal, bahwaiamenempelkanduajarinya 
pada kedua telinganya. 

140. Sementara Ibnu Umar tidak menempelkan dua jarinya pada 
kedua telinganya. 

141. 12 Ibrahim berkata, ‘Tidak apa-apa mengumandangkan adzan 
tanpa wudhu.” 

142- Atha' berkata, “Wudhu adalah haq dan sunnah.” 

II8- 14 Aisyah berkata, “Nabi SAW senantiasa berdzikir setiap 

saat” 



(Bagian dari hadits Abu Juhaifah 9 nomor 211) 



10 Disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/141), dan Abdurrazaq (1806), diriwayatkan pula 
darinya oleh At-Tirmidzi yang isnadnyasAatoA menurut syarat Bukhari dan Muslim. 

l] Disambungkan oLeh Abdurrazaq (1816) dan Ibnu Abi Syaibah (1/210) dengan sanad 
jayyid darinya. 

l2m Di&ambungkan oleh Sa 9 id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad skahih 
darinya. 

l3 ‘ D]sambungkanoIehAbdurrazaq(1799)dengansanadshahihdarinya. 

]4 Riwayat ini mu 'allaq, telah disebutkan di muka, yaitu nomor58 beserta keterangan yang 
menyambungkannya. 



[352 1 — MukhtasharShahihBukhari 





20. Bab: Ucapan Seseorang, “Kami Ketinggalan Shaiat” 




143. Ibnu Sirin tidak menyukai ucapan, “Kami ketinggalan shalat.” 
Ucapan yang disarankan adalah, “Kami tidak mendapatkannya.” 
Mengenai hal ini, ucapan Nabi SAW lah yang lebih benar. 




349. Dari Abu Qatadah, ia berkata, “Ketika kami sedang shalat 
bersama Nabi SAW, tiba-tiba terdengar suara gaduh orang-orang, selesai 
shalat beliau bertanya, “Ada apa kalian?” Mereka menjawab, “Kami 
tergesa-gesa untuk shalat.” Beliau bersabda, “Janganlah kalian berbuat 
begitu. Jika kalian mendatangi shalat maka hendaklah kalian tenang. 
Apa yang kalian dapatkan {dari shalat itu } maka laksanakanlah dan apa 
yang terlewatkan maka sempurnakan lah. ” 



21. Bab: Tidak Tergesa-gesa Menuju Shalat, tetapi Hendaknya 

dengan Tenang dan Perlahan-lahan 



o 



islii -m ,i 





Nabi SAW bersabda, “Apa yang kalian dapatkan { dari shalat itu } 
maka lakscmakanlah dan apa yang terlewatkan maka sempurnakanlah. " 



Mukhtashar Shahih Bukhari 





1 19. 15 Demikian yang diucapkan Abu Qatadah dari Nabi SAW. 




4 1 4-^ k ■ ® '^4 4 4:4 yij j» -r o . 

i i'- • * K** f . . * * l 1.1 . i. n ■ i * i 



J «I j\ut03 CLi tl y- j+~J S/j t jlijJlj *£jpj t£*>L*ajl 



.1 




350. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Jika 
kalian mendengar igamah maka berjalanlah menuju shalat, namun 
hendaklah kalian tenang dan perlahan-lahan dan jangan tergesa-gesa. 
Apa yang kalian dapatkan { dari shalat itu} maka laksanakanlah, dan apa 
yang terlewatkan maka sempumakanlah. ” 



22. Bab: Kapan Berdirinya Jamaah Jika Melihat Imam Berdiri 

ketika Iqamah? 



lil ^ Aiil Jli : Jli ‘J* ĕalS Jk -^0 1 



45ij] J/J > 44 * 



t * * * 



-v * r 

> ■ ^ 



351. Dari Abu Qatadah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
‘Jika iqamah dikumandangkan, janganlah kalian berdiri sampai katian 
melihatku, [dan hendaklah kalian tenang.j 



23. Bab: Hendaknya Tidak Berjalan Menuju Shalat dengan 
Tergesa-gesa, Namun dengan Tenang dan Perlahan-lahan 



(Haditsnya adalah hadits Abu Qatadah tadi). 



IS ' Disebutkan oleh penyusun dari Ahu Qatadah padabab sebelumnya secara bersambung. 
Selanjutnya dalam bab ini ada hadits lain dari Abu Hurairah. 



1 354 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




24. Bab: Bolehkan Keluar dari Masjid karena Suatu Alasan? 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah nomor 158) 

25. Bab: Jika Imam berkata, “Tetaplah di Tempat Kalian,” 

Sampai Ia Kembali, maka Tunggulah 

(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah tersebut) 



26. Bab; Ucapan Seseorang, “Kami Belum Shalat” 



(Haditsnya adalah hadits Jabir yang lalu, nomor 333) 



27. Bab: Bila Imam Ada Kepentingan setelah lqamah 



(Haditsnya adalah hadits Anas yang akan disebutkan setelah ini) 



28. Bab: Berbicara Setelah Iqamah 



^Li' c. >di lill 'JL :Ju £i. -rer 



i Jlu &Uji : ju 

a i d . ^ * s ^ a > i > ji 






"V * . 

*■ . jH ' * n-k I * 



/■" •* i * ^ y ^ ^ t ^ , 

:<Ji 9 JjJ 9 <j?j) .o^CaJ 1 t* Jbw 

Jt ■" 

- - - - " 



S*>\ I^aJl Uj !>Wj ^s-LL ^§1 o^jCaSI 



I ^ 0 ^ 

cr^' r Lf 



352. Dari Humaid, dia berkata, “Aku bertanya kepada Tsabit Al 
Bunani tentang orang yang berbicara setelah iqamah. Lalu ia 
menceritakan kepadaku, dari Anas bin Malik, bahwa ia berkata, “Setelah 
iqamah, tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri Nabi SAW sehingga 



MukhtasharShahihBukhari — 1 355 1 




beliau terhalangi setelah iqamah itu.”(dalamriwayatmelaluijalurlain: 
“Setelah iqamah dibacakan, Nabi SAW masih berbicara dengan seorang 
laki-laki di samping masjid. Beliau belumjugamemulaishalatsampai 
orang-orang tertidur.”) 



29. Bab: Wajibnya Shalat Berjamaah 



J_J iii i j .liJi ju j -III 



' 0 > ^ 






114. 16 A1 Hasan berkata, “Jika seseorang dilarang ibunya untuk 
shalat isya beijamaah karena sayang kepadanya, maka hendaknya untuk 
tidak mematuhinya.” 



(oJLj 

j- 






* 









*] Jiij [JjG] J Liliil ‘J 



r ‘j - 



iSi 



(“j? 'P' p 




JLpiJ 






° f i” ' i- 1 ’ ' ° * *, ' f 

/pJU* jl i 13 jp 



353. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Demi 
dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Sungguh aku ingin 
memerintahkan untuk dibawakan kayu bakar lalu kayu itu dibakar, 
kamudian aku perintah untuk diserukan shalat (dalam riwayat lain: untuk 
didirikan shalat 3/91). Kemudian aku perintahkan seorang laki-laki 
untuk mengimami orang-orang, dan aku menuju [rumahj orang-orang 
[yang tidak ikut shalatj, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. 
Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya seseorang 
diantara mereka mengetahui bahwa ia akan memperoleh tulang 



16 . 



Disambungkan oleh A1 Husam Al Marwazi dalam Ash-Shiyam dengan isnad shahih 
darinya seperti itu. 



356 j — MukhtasharShahihBukhari 





berdaging banyak, atau dua potongan dagingyang segar, pasti ia akan 
ikut shalat isya berjamaah. ” 



30. Bab: Keutamaan Shalat Berjamaah 






t jjtiUt J\ Lil licuJi ili iir j - > t 



► - * - t 0 ** D ^ 






ts — 4$ 'J^ 05 -btJJ. J\ pX* J jf\ -U1 






145. 17 A1 Aswad, apabila ketinggalan shalat jamaah, maka ia pergi 
ke masjid yang lain. 

146. 18 Anas pemah datang ke suatu masjid, temyata shalat sudah 
dilaksanakan, maka ia adzan lalu iqamah dan shalat beijamaah. 






6 / x 



y * (C 



Ji n ^ : ju s j J JS J Jii u -ro t 



* #H" 



H' D ^ J -P ^ 



^ P ^ , 9 

^ il _ 



354. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
"Shalat berjama ’ah lebih utama daripada shalat sendirian dengan dua 
puluh tujuh derajat. “ 



9 J 



& £. 



2_il^Jl 5^ :«J Jh ® ^3» ^ ^ -T 0 0 



D 1 /9 X ^ 



* J % 






355, Dari Abu Sa s id A1 Khudri, bahwa ia mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, <i Shalat berjamaah lebih utama daripada shalat 
sendirian dengan dua puluh lima derajat. " 



l7 ‘ Disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad j/icr/i/Ti darinya, 

18 Disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah (1/148), Abu Ya^la, dan A1 Baihaqi dengan sanad 
shahih darinya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 357 1 




* £ 





i -M jii j jii : j & oi -ren 

i' ^ ^ y _ _ 0 



*■ *■ _ 

.0 / V , ^ a x „ r _ d/ 

* * ». ^ I _ _ T 

t 



»Xr*J 



OU , J£ ^LUJl 



i % 9 *■ ' 






O jf 



Wj 4 S “c^j VI SiU Uj jj t £Cai» V| 

^ jf 

!l] o^C&a ^b C« ^i^aJ aS\j^CLII Jjj (J tili 

>■ 

4 _li{ Jl LJ£ y V .^J wUn [r • /r £ JU' 

(* i •&J ff l£j) JJ* cP* p-S^ : [^ ' °/' JjJJ t[t 1 •/' S*>Ua!I VJ 



* ■ ' f 






-1 



_r 



p- 

Ljf i; iukJl U * 



* *' 



D r . > t .. 



^j) S^t >3i 

J Jui jj U t SV-jaJl 

.roT/t iViJ» ( A'oVU :jii 



356. 19 Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, 'Shalatnya seorang laki-laki dengan berjamaah dilipat- 
gandakan ganjarannya dua puluh lima kali lipat dibanding shalatdi 
rumahnya dan di pasar. Demikian itu jika ia berwudhu dan 
menyempumakan wudhunya, lalu pergi ke masjid, yang mana ia ke 
masjid hanya bertujuan untuk shalat. maka tidak ada satu iangkah pun 
yang ia langkahkan kecuali akan diangkat baginya satu derajat dan akan 
dihapuskan darinya satu kesalahan. Lalu jika ia shalat, maka malaikat 
senantiasa mendoakannya selama ia berada di tempat shalatnya \yaitu 
tempat ia mengerjakan shalat, 3/20], [selama shalat itu menahannya, dan 
ia tidak terhalangi oleh apa pun untuk pulang ke rumahnya kecuali 
shalat tersebut, 1/160] [Para malaikat itu mengucapkan, 1/115], ,r Ya 
Allah berilah berkah kepadanya, (dalam riwayat jalur lain: ‘YaAllah 
ampunilah dia}, Ya AUah rahmatilah dia, " [selama ia belum berhadats ]. 



I9 ' Lihat halaman tambahan {dalam jilid I im} pada bagian akhirbuku, yaitu hadits dengan 
nomor yang sama {356}. 



1 358 1 — MukhtasharShahihBukhari 





Dan seseorang di antara kalian akan dianggap shalat ketikasedang 
menunggu pelaksanaan shalat. " (Dalam riwayat jalur lain dengan lafazh 
berbeda, 'Selama ia herada di masjid menunggu shalat. dan selama ia 
belum berhadats. ’ Lalu seorang badui bertanya, “Apakah hadats itu 
wahai Abu Hurairah?” Ia menjawab, “Suara.” Maksudnya adalah kentut. 
1/52) 



31. Bab: Keutamaan Shalat Subuh Berjamaah 



I , A * * 

$ ./ ■ V 



: Jji KS aUI J 



* * m * m >■ ^ , 

* 2 Q * \ . „ 



t 



-r©v 






c JJJl (YYV/o a^-j^ 






(C * 



* * 



** 9 + f & 



.> O ^ ^ 



l O >■ - a . ^ I 



lJLT (l)ly L)l L^ii' Olyj]) °jiy> Ji' (j 






3 / 






357. Dari jalur lain, riwayat dari Abu Hurairah juga, ia berkata, 
“Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Shalat berjamaah lebih 
utama daripada shalatnya seseorang dari kalian yang dilaksanakan 
sendirian dengan dua puluh lima bagian, (dalam riwayat lain: derajat, 
5/227) lalu para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul ketika 
shalat Subuh. ’ ” Kemudian Abu Hurairah berkata, “Oleh karena itu, jika 
kalian mau, bacalah ayat, 'Dan {dirikanlah pula shalatj subuh. 
Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan {oleh malaikat}. ” {Qs. A1 
Israa' (17): 78} 









^ J- 






358. Dari Ummu Ad-Darda*, dia berkata, “Abu Darda' datang 
kepadaku dalam keadaan marah, lalu aku tanyakan kepadanya, ‘Apa yang 



MukhtasharShahihBukhari — 1 359 B 




membuatmu marah?’ Dia menjawab, ‘Demi Allah, tidak ada yang aku 
ketahui dari umat Muhammad SAW sesuatu yang baik kecuali mereka 
shalat beijamaah.” 



0 

* 



j l>f (ii? :® y l JU : JU J -r e * 



i i «"1 > r J S*' __ | »*■ li-^r* *ti ** * + 9 J J 

i * j! I — * L^JLdpi JJ' j ^J&JjijLs ^JbJjul 



■fi 5 r JU' ytaJl ^ l>f 



359. Dari Abu Musa, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, 'Orang 
yang pating besar pahalanya dalam shalat adalah yang patingjauh, 
yaitu yangpatingjaukjalannya {menuju shalat}. Orang yang menunggu 
shalat hingga melaksanakannya bersama imam lebik besar pahalanya, 
dari pada mengerjakan shalat kemudian tidur. " 



32. Bab: Keutamaan Bersegera Mengerjakan Shalat Dzuhur 



(Ada satu sanad dengan beberapa hadits dari Abu Huraiiah, dan 
salah satunya adalah hadits yang telah disebutkan nomor 341) 



33. Bab: Mengharapkan Pahala dari Langkah Kaki 








(tti/t ^ 

Slf [CJL-J. 





360. Dari Anas, bahwa bani Salamah ingin memindah rumah 
mereka agar bisa tinggal berdekatan dengan Nabi SAW, (dalam riwayat 
lain; ingin pindah dekat masjid, 2/224), namun Rasulullah SAW tidak 
suka mereka mengosongkan Madinah, maka beliau bersabda, [ ‘Wahai 
bani Salamah, 2/224] apakah katian tidak mau mengharapkan pahala 



360 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




dari langkah-langkah kaki kalian?” [Akhimya mereka tetap di tempat 
semula.] 



s*i o > , (.7 ,o P 

t,» »> rt~>- — > l j 




V=&>) C5? 




147. 20 Mujahid berkata tentang ayat, “Dan Kami menuliskan apa 

yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan ” 
{Qs. Yaasiin (36): 1 2} adalah lanekah-langkah mereka. yaitu berialan di 
atas bumi dengan kaki-kaki mereka. 



34. Bab: Keutamaan Shalat Isya Berjamaah 



^ j_L : ( M Jii : Jii iXi y.( 'g* -rn \ 

t \j ^ L. 



* 

^ JiT L‘ f jb 4 T L* oijLi 4 T of LU. iiJ 



--JJ St4oJ' 4l r j*4 T/ .>• 4* Jj* - ^ 4 



361 . Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Nabi SAW bersabda, 'Tidak 
ada shalat yang lehih berat bagi orang-orang muna/ik daripada shalat 
subuh dan shalat isya. Seandainya mereka mengetahui apa (kebaikan) 
yang ada pada keduanya, tentu mereka akan mendatangi keduanya 
walaupun dengan merangkak Sungguh aku telah berkeinginan untuk 
menyuruh seseorang agar menyerukan shalat lalu iqamah. Kemudian 
aku memerintahkan seorang Udd-laki untuk mengimami orang-orang. 
Lalu aku mengambil bara api dan aku bakar orang yang tidak keluar 
untuk shalat. ” 



Disebutkan secara bersambung oleh Abd bin Hamid dari jahir Ibnu Abi Najih dari 
periwayatannya dengas lafazh (^Au*! sebagaimaaa disebutkan dalam Fatfod Baari. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 361 1 



35. Bab: Dua Orang atau Lebih Sudah Cukup untuk 
Melaksanakan Shalat Berjamaah 



(Haditsnya adalah sebagian dari hadits Matik bin At Huwairits, 
yang akan disebutkan pada kitab ke 95 bab 1) 



36. Bab: Duduk di Masjid Menunggu Shalat dan Keutamaan 

Masjid 



t . * 



«Ml J_UI iZ, : Jii m 'J* £ iJJ> J ’c> -'I " T 

JiUJl pl^/i i4& Jjp ^ [t */a yUiii [\ \ *\/y 

tJ&r\ ^ jltw 4-lS J*-jJ l*ij 






Jj 



( 






^ ^ Jl ^ ^ y 



*\>J ^j) Jijj cdi U^j lill J. 



« 5 » ^ j! :J »2 J!l J^j ^ ^ [fc'l 

T ^ ' * * 



W ij2 li [ii] [_!] [sx*J 



14. 



!*&■ J^' j 



362. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ‘Tujuh 
golongatt yang dinauttgi Allak [ Ta 'ala 2/116] [pada hari kiamat 8/20] di 
bawah naungan-Nya, yaitu pada hari yang tidak ada naungan kecuali 
naungan-Nya; Pemimpin yang adii, pemuda yang tumbuh dalam 
beribadah kepada Tuhannya, laki-laki yang hatinya terpaut di masjid, 
dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah yang bertemu serta 
berpisah karena-Nya, laki-laki yang diminta (dalam riwayat lain: diajak ) 
[seorang wanitaj yang memiliki kedudukan dan berparas cantik [ untuk 
berbuat mesum dengannya] lalu laki-laki itu berkata, ‘Aku takut kepada 
Allah' dan orang yang menyedekah [suatu sadagahj [denganj 
menyembunyikanjnyaj sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa 
yang disadaqahkan oleh tangan kanannya, dan laH-laki yang berdzikir 
kepada Allah sehingga kedua matanya meneteskan air mata. ” 



362| — Mukhtashar Shahih Bukhari 




«-h Jj — -j &A Ji :» : jii -r 1 ir 



o 



j iJ*y) 5!>C^ aJLJ ^>-f t*ju : Jldi 

* / / r x 

J* M ^ ^ ‘jS 51 (i trh 



j* j / / / 

J „ Sb' , . >■ 



^ lT> > 0i ^l lT>3l :JU -0> J !> jj) 






0 ,* o 



/ y y 



LJ>J :>f Jli : Jli Jj tcS/ji u> Jlil : Jui tiuJ t ol3 cJj 



* ; 



x* 0 ^ x- 



tf> , o 



/ ^ / / 



ti — 2 JUi wUa tiic jJji Oir >■ ag Oii s J^ 1 
[e y/v J—Sol] j (Ijjijj (\ i*/\ l>9 j 'j&\ 01 S/f :JUi 



i J&J jf J?j> ^ij) li>i>3l 0Sw>^ lji>‘ P' 



/ Q 0 * ■*' * } / / /O / 

- f' # ' I. i 't.'?! L / ajr i ll ll' , U 9 **l 



: JL-5 [>Jl Ij>3l C. SJ\J V f >l Olj] (li>f>3l li .-*» 



* ^ 



X". y 



ii J Jl ^ 



.^ajW- 






/ x- 



363. Dari Humaid, dia berkata, “Anas ditanya, ‘Apakah Rasulullah 
SAW mengenakan cincin?’ Anas menjawab, ‘Ya, beliau pemah 
meng akhirkan shalat isya hingga tengah (dalam riwayat lain: pertengahan 
1/143) malam. Setelah menyelesaikan shalat beliau berbalik 
menghadapkan wajahnya kepada kami lalu bcrsabda, “Orang-orang 
sudah shalat,’” (Dalam riwayat lain melalui Qurrah bin Khalid, ia 
berkata, ‘Kami menunggu A1 Hasan. Ia terlambat datang kepada kami 
hingga mendekati waktu shalat malam, setelah itu ia datang dan berkata, 
“Kami diundang para tetanggaY’ Kemudian ia berkata, “Anas berkata, 
‘Pada suatu malam, kami menanti Mabi SAW hingga tengah malam, 
kemudian beliau datang lalu shalat mengimami kami. Lalu beliau 
bersabda, "Ketahuilah bahwa orang-orang [sudah] selesai skalat, 1/149) 
dan mereka sudah tidur, namun [kalian 7/52] sebenarnya dianggap 
sedang shalat sejak kalian menantikannya. " (dalam riwayat lain: “ Dan 
ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian dianggap dalam shalat selama 
kalian menanti peiaksanaannya.) [Dan sesungguhnya suatu kaum itu 
akan tetap dalam kebaikan selama mereka menanti kebaikan ’. "] Ia 
berkata, “Seolah-olah aku melihat putihnya cincin beliau.” 



MukhtasharShahihBukhari — [36 j1 




37. Bab: Keutamaan Pergi ke Masjid Baik Pagi Maupun Sore 

Hari 



cCj Ji '> 7 > J 'c 7 -r\i 

Jj j( iii dr jSJi 3. Jy H iii Apf 



364. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bersabda, “Barang siapa 
pergi ke masjid pada pagi dan sore hari, maka Allah akan menyiapkan 
untuknya tempat tinggal di surga setiap kali ke luar pagi atau sore hari. " 



38. Bab: Jika Iqamah Dikumandangkan, maka Tidak Ada Shalat 

kecuali Shalat Fardhu 



* * 



^ -rn 0 



^ * 



g ^ 



* * 






y (Lj^j ;j jil' iji\ : ji5 



" I - - * 0" 






lJLu i.-, 



drj Jjj s*>Cji ojjf oij ^r, ® Jji j 






# # ^ ^ ^ ^ " * * 



* A , / / 



— lUil <Lll J ji-j ii JlS j t^ull aj if§l aJJI J jL*j *_j 

..^ ll Vl*Jjf 



363. Dari Hafsh bin Ashim, dari Abdullah biu Malik Ibnu 
Buhainah, (dalam riwayat lain darinya, ia berkata, “Aku mendengar 
seorang laki-laki dari A1 Azd yang dikenal dengan panggjtan Malik ibnu 
Buhainah) 21 , bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki sedang 
mengeijakan shalat dua rakaat sementara iqamah sudah 
dikumandangkan. Setelah selesai shalat, Rasulullah SAW berputar 



2i ' Riwayat yang benar adalah riwayat yang pertama, karena pengaitan dan periwayatannya 
kepada Abdullah, bukan kepada Maiik, karena itulah dituiis Ibnu Buhainah -ibunya- 
dengau tambahan alif t sehingga pengaitannya kepada Abdullah, seperti halnya Abdullah 
bin Ubay [bnu Salul dan Muhammad bin Ali ibnu A1 Hanahyah, demikian sebagaimana 
disebutkan dalam kitab Fathul Baari. 



1 364 1 — MukhtasharShahih Bukhari 





menghadap jamaah, lahi bersabda, 'Apakah shalat subuh empat rakaat? 
Apakah shalat subuh empat rakaat? 1 " 



39. Bab: Batasan Sakit untuk Tetap Ikut Shalat Berjamaah 






ijp*i Jt (►**“* 












r 0*'P iTjTii tl«£ 4lil ilJli ur 

Jj-i > (j^j) l£ jJ' iH aLi J > j Je J* lij :oili tl$J 

^ ■T' J 



& pH 



Sff :lia Jp : JU jil J aIji 



j&'J o *iv/\ S J3' [iH] t J l; :LJii j^ 



l/v 



> > / ^ 

: r» ■, V l\ *\ *A' " rTr^i^'' 

) J ^A>%£ t [ \ 3 Y / \ <J 0-iL» Jo ja j 01 Oi-' J jl 0ibL>l 4*Srj 






af 3 



:Jli tV :ias ?jJ3l JCpT :JUi] tOili t5*>CUJl 

ti_ IL p (jlpti t&j^J Liii tjlipli tllliii : Ji tk-JJa^Ji ^ f,C* 

lAi J^j ' — : iuV>S ^ tV :Ldi t> , ipf :JUi t juf L‘ 



0 >■ 



> > J > 0 / 

* * t l ^ ^ - i * ^ 



ef 3 



he > 






uJi w_J^J S *j_-3i o _,>£ juJ-Ui , 

* * ^ 

j_J>Jl ^_ij) J^S & 



j^: 



^j' j^ 






» <• > 



ij-j 



li iL.Ui _i > lil tli— I Ji-j JC li 01 ()*[o/) ^Ji :i*jlp 

' T > > > 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 365 1 




9 



J—Z « 1 ^ 3 ' irt p :*> Jj) ^ f 

-j_b' iirj- ■.&•$, Jia -.is^Jjwh 



*if Ij^ti c^G t (iul J^f cjf ij JUi !^L Ji* i: 



> ^ o 



4 ^ J 



/ / 

/ JT/ ^ X ^ r 



JjJ 1 S 1 & Ll 01 :S ^ :i^J :Jiilp cJlli] c^l lu£ 



* * 
S 



‘u' 

x* 



l_3l LJJ of 



-* ^ J 0 J 



■ ^ 

^ 0 



°jjJ tplSiJl QA J-Ul £*~*J jli yXfL^* 



jf 3_didi ^ j Jiii (iiL :j! > ^ij) : jdi [Ci- cii 



tj yJ]L Jjji >J l1 \jj* LJ-ji Lj-iJJ [>Sl] 2^1 M (5«'> 



£ Ai| £ xS. 




9 -■? / 



I jl [i> 'Jji ^r l. ni.«ii c^- ^Jiii] 

. [f l 5 lt iUl] ,jCai 



, . f / j" , h' ^ #* * # i - / 

J J - fl 0. > / #' - ^ J " " * w# ,"■ # ® '"tl ^ ^ " * 

■ Ajs “'J j >-j j-j rrj^ i*** a* W l>' 

/ ^ ^ ” >» 

t^] OllaiJ j5sr j >j'| Jits' [j^l o*>CtfiJ 

V" / y y ^ 

# [^ J? yf ^ u.] _: [^iSl. JU' /; > 1 j [. w-Ji 

of ® L_J| a cm /1 >e .>!>| : > >j) t'j 6 .>fe 

T 1 ' ^ ^ / 



t' I. ■ + 



^J) Ji u*^ 

£ 



IJJ 




> Ji J: f r cP i f :> ^J) ^ 

J)l OLS" J ([ojCC » Jc > S.ii>- : 5 jIjj 

y ^ + £ T / ^ 



iaplj] ^ 

jjZj J iyj Jj&aj (j-lSlj [LjLi] JjyCai JjAi jL jjlj [l *Wl 



[ 3 ^ 31^1 



iJ, J 0 * 







\ " 



lij tiUi , ^ J ; 



J > •/ 









1 J^J 



.lj oaJ :ainp LilS] 



bf JS (j ji: p at ^ ^i> jx 



1 366 1 — MukhtosharShahih Bukhari 




t<i j **Cio V| 4>L1L* S>-\ (jJ <Jl i£^ Vj 1 1— lTT 4xUL» 

X" ^ 

[\ i ./o j^j jp JjjH aS)I Sy*j iUi J-W Oijli 



I Sff 5 ii-iai t(j»li- ,jj jSiI -lp (Jlp :j5iI Jli] 



l/ 5 



_ 0 *> m * * * 

*' 1 1 / / . -I . J B/J I . " 



*r J O ^ 1 - 



#■ XX J X 1 X J X- 

^ i' , , x im * t xi S. i- 1 - o jr j- > e. S ^ , + / 1 O 1 / 

i» ji* (oU : Ju Vj|@ jey (jp 5-yU ^jl>- li dilip 



s' ^ 



* > 



^ii U^ji iu ULf ; jii af > ,iii L 'p\ cJ <144^ 



[c_j> ^f ‘J\ ‘j* > : JIS cM :Lii t^l j 3 

- " . " "" " X' 

1 S x*e J- x-ex- - ^ . x- x o x- 1 rJSi f ^ J X 1 , -x o x ( -• -| 

A :J JHilj Jio L> Jlaj jU jl iAStp- cJl5 jj 






* I' i“ ^ ** 



m f OeO' 1 ' . ^ ^ * m * 

* * O f 1 ^ r 5 * ^ f (1 8 : ( I ^ ex 0 r t 

'H— i ^ <-C&ĕ S J^° (J a? : ***\) L v '/ v 



l J 






s / a 



i uail. <® J g- jj Li-J j J£jj yl2l 



-X , . X* 

rfj*. > B > , X- V -X, 



^ ^ X 

x» .1 H>' 



™tl ' |Xi' X» m. X- _ | 

J! j?ri J«- : Ji*Jj l5*J) o$* 






. X /X . X (S 

o > x. / a > * 1 



x ^ y * X 

» L » >. -x . 



[^J <^ JU] 0x131 JI E > p <yii 



366. Dari AI Aswad, (menurut saya, ada selain A1 Aswad yang 
juga ikut menceritakan hadits ini) ia berkata, “Suatu saat kami berada di 
tempat Aisyah RA, dan kami sedang membicarakan tentang memelihara 
shalat beijamaah dan memuliakannya. Aisyah berkata, “Ketika Nabi 
SAW sakit dan menyebabkan beliau meninggal dunia, (Dalam riwayat 
melalui jalur Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, ia menceritakan, “Aku 
datang ke tempat Aisyah, lalu aku berkata, ‘Maukah engkau 
menceritakan kepadaku tentang sakitnya Rasulullah SAW?’ Aisyah 
berkata, ‘Tentu. [Ketika] sakit Nabi SAW semakin berat, 1/168) dan 
penyakitnya bertambah parah, beliau meminta izin kepada istri-istrinya 
untuk dirawat di rumahku dan mereka mengizinkannya. 1/162] 
Kemudian tibalah waktu shalat, lalu adzan pun dikumandangkan, [beliau 
bertanya, ' 'Apakah orang-orang sudah shalat? " Kami menjawab, 
‘Belum, mereka sedang menantimu.’ Beliau beikata, ‘ Ambilkan air 
dalam bejana untukku . ' " Aisyah menceritakan, “Lalu kami pun 
memenuhi permintaan beliau, kemudian beliau mandi, lalu berangkat 



MukhtasharShahihBukhari — 1 367 8 




dengan susah payah, namun akhimya beliau jatuh pingsan. Setelah itu 
beliau sadar, beliau bertanya, ‘Apakah orang-orang sudah shalat? ’ Kami 
menjawab, ‘Belum, mereka sedang menantimu wahai Rasulullah.’ Beliau 
berkata, ‘Ambilkan air dalam bejana untukku ’. ” Aisyah menceritakan, 
“Lalu kami pun memenuhi permintaan beliau. Beliau duduk dan mandi 
dan berangkat dengan susah payah, namun akhimya beliau jatuh pingsan. 
Setelah sadar beliau bertanya, * Apakah orang-orang sudah shalat? ’ Kami 
menjawab, ‘Belum, mereka sedang menantimu wahai Rasulullah.’ Beliau 
berkata, ‘Ambilkan air dengan bejana besar untukku " Aisyah 
menceritakan, “Lalu kami pun memenuhi permintaan beliau. Kemudian 
beliau duduk dan mandi, dan berangkat dengan susah payah, namun 
akhimya beliau jatuh pingsan. Setelah sadar beliau bertanya, ‘ Apakah 
orang-orang sudah shalat?’ Kami menjawab, ‘Belum, mereka sedang 
menantimu wahai Rasulullah.' Saat itu orang-orang berada di masjid 
menanti Nabi SAW untuk shalat isya.”] Kemudian beliau berkata, 
“Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang shalat” (Dalam 
jalur tersebut: Lalu Nabi SAW mengutus seseorang kepada Abu Bakar 
agar mengimami shalat mereka, maka utusan itu pun mendatangi Abu 
Bakar dan mengatakan, ‘Sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruhmu 
untuk men gimami [shalat] orang-orang’.”) Diceritakan (dalam riwayat 
lain melalui jalur ketiga: Aisyah menceritakan, “Aku katakan, 1/165) 
kepada beliau, ‘Sesungguhnya Abu Bakar itu seorang yang selalu 
bersedih, jika ia berdiri di tempat engkau. Ia tidak bisa shalat mengimami 
orang-orangY’ (Dalatn jalur lain disebutkan: “Ia tidak bisa menahan 
tangisnya sehingga terdengar oleh orang-orang. Oleh karena itu, suruhlah 
Umar untuk menjadi imam, 1/176. Dalam riwayat lain: Abu Bakar -perlu 
diketahui bahwa ia seorang yang lembut- berkata, “Wahai Umar, 
imamilah orang-orang.” Umar menjawab, “Engkau lebih berhak 
melakukan itu.”) Nabi SAW mengulangi perintahnya, namun para 
sahabat juga memberikan jawaban yang sama. Beliau mengulangi lagi 
untuk ketiga kalinya, [maka Aisyah berkata kepada Hafshah, “Katakan 
kepada beliau, bahwa sesungguhnya Abu Bakar jika berdiri di tempat 
engkau maka ia tidak dapat menahan tangisnya sehingga terdengar orang- 
orang. Oleh karena itu suruhlah Umar untuk mengimami mereka.” Lalu 
Hafshah menyampaikan itu, maka beliau beikata, (dalam jalur lain: 
Hafshah berkata, “Lalu aku sampaikan seperti itu. Kemudian untuk 
ketiga atau keempat kalinya) beliau berkata, ‘‘[Husj sesungguhnya 



1 368 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




kalian, [kalianlahj seperti sahabat Yusu/ 2 [dalam membantah dan 
menentang, ed.J. Suruhlah Abu Bakar untuk mengimami orang-orang. " 
[Hafshah berkata kepada Aisyah, “Aku tidak bisa mencapai yang lebih 
baik daripadamu.”] Lalu Abu Bakar keluar dan mengimami [pada hari- 
hari tersebut]. 

Suatu saat Nabi SAW merasa agak baikan, maka beliau pun keluar 
dengan dipapah dua orang [-salah satunya adalah A1 Abbas- untuk shalat 
dzuhur]. Saat itu, seolah-olah aku melihat kedua kaki beliau menginjak 
tanah dengan menahan sakit. [Ketika beliau masuk masjid] [Abu B aka r 
sedang mengimami orang-orang], maka [ketika Abu Bakar mendengar 
suara beliau] ia berusaha mundur, namun Nabi SAW memberi isyarat 
dengan tangannya (dalam riwayat lain: ia bergerak mundur, namun beliau 
mengisyaratkan 1/166) kepadanya [yang maksudnya] ‘Tetaplah di 
tempatmu” (Dalam riwayat melalui jalur lain: “Lanjutkan shalat”). 
Kemudian beliau duduk di sampingnya (dalam riwayat lain: di sebelah 
[kiri] Abu Bakar). Saat itu Nabi SAW shalat [sambil duduk 1/169] 
sementara Abu Bakar mengeijakan shalatnya [dengan berdiri], dan 
orang-orang shalat dengan bermakmum kepada Abu Bakar. Ia 
memperdengarkan takbir kepada para makmum.”] 

[Aisyah menceritakan, “Aku pemah mengecek hal tersebut kepada 
Rasulullah SAW. Dari seringnya aku mengecek hal tersebut kepada 
beliau, maka tidak ada kesimpulan dalam benakku kecuali, tidak ada 
selamanya seorang pun setelah beliau yang disukai orang-orang untuk 
berdiri di tempat beliau {menggantikan beliau}. Menurutku, tidak ada 
orang yang dapat berdiri di tempat beliau kecuali orang akan 
menganggapnya sial. Oleh karena itu, aku ingin agar Rasulullah SAW 
meluruskan persepsi itu pada Abu Bakar.” 5/140] 

[Ubaidillah berkata, “Aku datang kepada Abdullah bin Abbas lalu 
aku katakan kepadanya, ‘Bolehkah aku bacakan kepadamu apa yang 
telah diceritakan Aisyah kepadaku tentang sakitnya Nabi SAW?” Ia 
menjawab, ‘Silakan.’ Lalu aku tuturkan cerita itu, temyata ia tidak 
mengingkari sedikit pun, hanya saja ia berkata, ‘Apakah Aisyah 
menceritakan kepadamu tentang nama seorang lagi {yang memapah 
beliau} bersama A1 Abbas?” Aku jawab, ‘Tidak.Taberkata, ‘Orang itu 
adalah Ali] [bin Abu Thalib’ .”] 

[Aisyah pun menceritakan, “Setelah Nabi SAW masuk ke dalam 
rumahnya dan sakitnya bertambah parah, beliau berkata, 'Siramkan 



22 Demikian ini karena banyaknya desakan kepada Naibi S AW. 



Clidliili Dnlrhntn 



fl^n I 




padaku tujuh kantong air yang tidak menghabiskan persediaan air 
kalian, mungkin aku akan bertemu orang-orang’. ’’ Lalu beliau 
didudukkan di bak air milik Hafshah, isteri Nabi SAW, lalu kami 
menyiramkan air padanya dari kantong-kantong air tersebut hingga 
selesai. (Dalam riwayat lain: sampai beliau memberi isyarat kepada kami, 
‘ Cukup, kalian telah melakukannya.' Kemudian beliau keluar bertemu 
dengan orang-orang} [Lalu shalat mengimami mereka dan berbicara 
kepada mereka.”] 



40. Bab: Keringanan untuk Shalat di Kendaraan Masing-masing 

ketika Turun Hujan atau Alasan Lainnya 














oil SH cJtr Tii [£$3 m 

«j* ^ ; [vl 






367. Dari Nafi’, “Ibnu Umar mengumandangkan adzan shalat pada 
suatu malam yang dingin lagi berangin [di Dhajnan 1/155], kemudian ia 
berkata, ‘Shalatlah kalian di tempat [kendaraan] masing-masing. ’ Lalu ia 
pun berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW pemah memerintahkan 
muadzin [untuk adzan] pada malam hari yangdingindanturunhujan, 
[kemudian] beliau berkata [setelah selesai adzan itu], "Shalatlah kalian 
di tempat [ kendaraan ] masing-masing " 



41. Bab: Bolehkah Imam Shalat Hanya dengan Jamaah yang 
Ada? Apakah Imam Juga Berkhutbah pada Hari Jumat jika 

Turun Hujan? 








# 0 



j OiTj 





1 370 1 — MukhtasharShahihBukhari 




^ y l\J il5] 43 * J\ o&jS S yu 



B y j * 



t[oi/x ft L-L.] il^ak iJ Jal4» [^t/v c4?' 



li , / ^ // 






0 / / > / 



& #*» ^jj yjj) J T Ji-J Jui [^ l«j] <.j£s' J JU* 



-* * 
* 



: Jli JU' S J3l Otft :jfJJli J ^ ajjoJl (O* 






.SfJ Vi ^ij 



' >»r 






368. Dari Anas bin Sirin, ia berkata, “Aku mendengar Anas bin 
Malik berkata, ‘ Seorang laki-laki Anshar berkata, “Aku tidak bisa shalat 
hers amamu .” Ia bertubuh gemuk. Pemah suatu ketika ia membuatkan 
makanan untuk Nabi SAW, lalu mengundang beliau ke rumahnya, 
[ketika beliau hendak keluar ia memintanya shalat di rumahnya 7/92] lalu 
dihamparkanlah tikar untuk beliau, ujung tikar itu disiram [dengan air 
2/54], kemudian beliau pun shalat dua rakaat [dan mendoakan mereka]. 
Seorang laki-laki dari keluarga (dalam riwayat lain: Fulan bin Fulan 
bin) 21 A1 Jarud beikata kepada Anas, ‘Apakah Nabi SAW biasa 
mengeijakan shalat dhuha?’” Dia menjawab, * Aku belum pemah melihat 
beliau mengeijakannya kecuali hari itu.’” 



42. Bab: Jika Makanan Dihidangkan sementara lqamah Shalat 

D iku m andangkan 



.. « 



.bjjJl J ~ 1 1 ^ lli-j j*s- ^jjl 1 tA 



ll / O / 

■ 






jli OC» 



/ ^ B 0 

* tl ''-l * ' 



148. 24 Ibnu Umar mendahulukan makan (dalam kondisi 
demikian}. 149. 25 Sementara Abu Ad-Darda' berkata, ‘Termasuk tanda 



23 AJ Hafizh berkata, ‘Tampaknya itu adalah Abdul Hamid bin A1 Mundzir bin A1 Jarud A1 
Bashri.” Kemudian AJ Hafizh menyebutkan bukti-buktinya. 

24i Riwayat ini bersambung, sebagaimana disebutkan dalam bab ini. 

Ibnu Al Mubarak menyebutkan dalam kitab Az~Zuhd secara bersambung. 



MukhtasharShahihBukhari — 1 371 1 





pahamnya seseorang adalah, ia memenuhi kebutuhaimya lebih dulu 
sehingga dapat mengeijakan shalat dengan sepenuh hati.” 







*< 



r rr 



lil :JlS <01 





* £ 



>■ 

' ' J '4jj Jj) 




369. Dari Aisyah, dari Nabi SAW bersabda, “Jika makan malam 
telah dihidangkan, sementara iqamah shalat dibacakan (dalam riwayat 
Iain: "Jika igamah shalat dikumandangkan, sementara makanan 

dihidangkan, 6/215) maka mulailah dengan makan lebih dulu. " 



\jJ. All_i f !tS lil :Jli 0 jLl jP-TY * 

^/^P l v j >5 Aj 

ci I jJjli tS^L^aJl tclAiJl lil :<_£ y>-f JJj > 

y k- ^ ' 

(Tlo/T 



* . « 0 



370. Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika 
makan malam telah disajikan, maka mulailah dengannya sebelum kalian 
mengerjakan shalat maghrib t dan jangantah kalian tergesa-gesa 
menyelesaikan makan malam kalian . f ’ 

(Dalam riwayat melalui jalur lain: “Jika makan malam telah 
dihidangkan, sementara iqamah shalat dikumandangkan , maka mulailah 
denganmakan malam . ”6/215) 



lJ-jS- f iiii y,j fii -M J» jii : jis - rv ^ 



/ y y y / 






: $JJ (^ij) ^ 



>< #K< . # ^ V 

* -KL* (l I -i 



# « 



M i 3*>OJl f ufj f GWl iJ y*Z M J\ 0 (Tj 



*< r 



#D # 



^ ' 



B 



372 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




f£y 



» 1'"^ 



t e o 




2\ 






b 




371. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 
“Jika makan malam seseorang di antara kalian dihidangkan sementara 
igamah shalat dikumandangkan, rnaka hendaklah memulai dengan 
makan malam, dan hendaknya tidak tergesa-gesa hingga 
menyelesaikannya. ” (dalam riwayat lain: hingga ia menyelesaikan 
kebutuhannya. ') Ibnu Umar pemah d ih id an gkan ma kanan untuknya, 
sementara saat itu iqamah shalat dikumandangkan. Ia tidak mendatangi 
shalat kecuali setelah selesai makan, dan saat itu ia mendengar bacaan 
imam. 



43. Bab: Ketika Imam Dipanggil untuk Shalat Sementara di 

Tangannya Masih Ada Makanan 

(Hadits adalah hadits Amr bin Umayyah, yang akan disebutkan 
pada kitab ke 70 bab 20) 



44. Bab: Orang yang sedang Mengerjakan Pekerjaan di 
Rumahnya, lalu lqamah Shalat Dikumandangkan, kemudian Ia 

Keluar untuk Shalat 







* 



^ ii bir u iirti Lit- : Jis J -rvr 












lili Ju J i jlS* :cJl5 












* 




372. Dari A1 Aswad, ia berkata, “Aku bertanya kepada Aisyah RA, 
‘Apa yang biasa dikeijakan Nabi SAW di rumahnya?’” Ia menjawab, 
“Beliau biasanya mengeijakan pekeijaan istrinya.” Maksudnya adalah 
membantu istrinya. “Jika datang waktu shalat, (dalam riwayat lain: “Jika 
beliau mendengar adzan, 6/193) maka beliau keluar untuk shalat.” 



MukhtasharShahihBukhari — 1373 1 




45. Bab: Mengimami Shalat sambil Mengajari Jamaahnya 
tentang Shalatnya Nabi SAW dan Sunnahnya 



(Haditsnya adalah hadits Malik bin A1 Huwairits yang akan 
disebutkan pada bab 126) 



46. Bab: Ahli Ilmu Lebih Berhak Menjadi imam 






\ : jui &y j&ii M Jji : Jis J -rvr 

^_j iliii lii , jj, ji' a LJU [pJi d 





\ 3 y : ju of 





y» siS- ^ Jui J 



373. Dari Abu Musa, dia berkata, “Ketika Nabi SAW sakit dan 
sakitnya bertambah parah, beliau berkata, 'Suruhlah Abu Bakar untuk 
mengimami shalat orang-orang ” Aisyah berkata, “Ia orang yang selalu 
sedih, jika ia berdiri di tempatmu, maka ia tidak bisa shalat mengimami 
orang-orang.” Beliau berkata lagi, "Suruhlah Abu Bakar untuk shalat 
mengimami orang-orang. ” Aisyah pun mengulangi ucapannya tadi, lalu 
beliau berkata, “Suruhlah Abu Bakar untuk shalat mengimami orang- 
orang. Kalian semua adalah wanita-wanita (di zaman) Yusuf[dalam 
menentang dan membantah, ed.]. " Lalu seorang utusan mendatangi Abu 
Bakar dan menyuruhnya shalat mengimami orang-orang ketika Nabi 
SAW masih hidup. 




374 8 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




A * 



^ o 







4 



dl 



iT P * 



' 'j* # O LiiiCi ( \ AT/ i >iil 5*c. yi : Jj j j yi j) 



> ,y _^fl # / S> y y j p _ 

3JJU — - - - 



luj S :£lj j ^j) 



oLJr i >»j [o^CaJl ,> t 0l JiL (T • h $ 



s\ 



- - * 



* ■ * 



*■«*. J I. 



o o 



i (</*0 j O?* °' '■ 1 ^» J 



> 



* *"*' * ■* 
^ fl 2 o 



«JJ 4$A-J 



J— -4 Ji /; 4 t @ y I & c >i Jj [^c. 




Ju 



^ J* 



/ 



D) jiili «riUi J) E jii S 'Ji o! .LCJi 



^ 



'JJ £ji > jtj [s>iJi >i i ji;t i! [.Ji] 



jf 

O >y i' 



O / y , J ^ r 



i r? 



X 1 ^ 



[iu>] j#y m 



^ikJJi >_$ .wf A a >ii p' : JU £ tf>f Jjj] 

> jB J' 



dii t ii> S Jj' ^ Jii> /; >f 

_ n _ 1 





^44 jrjr jr O 

A& jAi pi 



374. Dari Az-Zuhri, dia berkata, Anas bin Malik A1 Anshari -ia 
pemah, menyertai beliau SAW dan menjadi pelayannya- menceritakan 
kepadaku, bahwa Abu Bakar pemah mengimami mereka shalat ketika 
Nabi SAW sedang sakit, yang mana dalam sakitnya itu beliau meninggal 
dunia. Pada hari Senin, ketika orang-orang telah membentuk barisan 
untuk shalat, (dalam riwayat lain: Shalat Subuh, 1/183) Nabi SAW 
membuka tirai kamamya. (Dalam riwayat lain: Tiba-tiba Nabi SAW 
tampak oleh mereka telah membukakan tirai kamar Aisyah RA 2/60) 
memandangi kami, [mereka telah berbaris dalam shaf-shaf shalat, 5/141] 
beliau berdiri sementara wajahnya tampak seperti kertas mushaf, lalu 
beliau tersenyum dan tertawa, maka karni hampir saj a lengah [(yakni 
keluar) dari shalat merekaj karena gembira melihat Nabi SAW. Lalu Abu 
Bakar RA berusaha mundur ke belakang untuk masuk ke dalam shaf. 



11 Ji i Irtidmdi a »• Glinkik D..| r hn«: 



1 B 




karena mengira Nabi SAW keluar untuk shalat. Namun Nabi SAW 
memberi isyarat kepada kami [dengan tangannya], {yang maksudnya} 
“Lanjutkan shalat kaliaa” [Kemudian beliau kembali masuk kamar] dan 
menutup tirainya. Kemudian beliau meninggal di hari [terakhimya itu]. 

(Dalam riwayat jalur lain darinya, ia berkata, “Nabi SAW tidak 
keluar sampai tiga kali, maka iqamah pun dikumandangkan, kemudian 
Abu Bakar maju. Nabiyullah SAW memegang tirai kamamya Ialu 
mengangkatnya. Ketika tampak wajah Nabi SAW, sungguh, kami belum 
pemah melihat wajah Nabi SAW yang lebih mengagumkan kami dari 
pada wajah beliau yang tampak saat itu. Lalu Nabi SAW memberi isyarat 
dengan tangannya kepada Abu Bakar agar maju ke depan, danNabi 
SAW menurunkan tirainya. Seteiah itu kami tidak lagi melihat beliau dan 
menyaksikan cahayanya hingga beliau wafet.) 



jj j & jji & ■ Jii (> ch & o* 

f d\ cJli js d \/J- : Jlii J i! 



: JLJ V A 



' . * * * k ' ** 



375. Dari Abdullah (bin Umar), dia berkata, “Ketika sakit 
Rasulullah SAW semakin parah, diberitahukan kepada beliau bahwa 
shalat akan dimulai, maka beliau berkata, ‘Suruhlah Abu Bakar untuk 
shalat mengimami orang-orang. ’ Lalu Aisyah berkata, ‘Sesungguhnya 
Abu Bakar itu seorang yang sangat lembut hatinya, jika ia membaca ayat 
maka ia akan menangis.’ Beliau berkata lagi, ‘Suruhlah dia untuk 
mengimami. ' Aisyah pun mengulangi ucapannya tadi, lalu beliau berkata 
lagi, 'Suruhlah dia untuk mengimami. Sesungguhnya kalian seperti para 
sahabal Yusuf [dalam membantah ] ” 



47. Bab: Berdiri di Samping Imam karena Suatu Alasan 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Aisyah nomor 366) 



1 376 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




48. Bab: Jika Orang yang Hendak Mengimami Jamaah, Tetapi 
yang Biasa Menjadi Imam Datang, maka Dia Boleh Meneruskan 

Shalat 




120. 26 Mengenai hal ini ada riwayat Aisyah dari Nabi SAW. 




x' j\ A jiii Jj^j y J -rvi 



» > i 






Ji 



* £ . 
01 




* * + *■ 

8 t i y' 



dl. 1“' . I * •0-' * 9 > 

A»l Jj-j :4>ljj ^*j) *-#jp (jj 

J' * r ^ 

:jL_ai tSjl^Jii ^j) 1‘Js. J4£ OLT l& 



- . * 



, 0 . 0 4 . 









(nr/r £j [ua/a JCUi] (m/r J44* C 



» ol' pj] L*i^f ‘jt c4 ji bM 






* * 



:jLJii 







/ * * t 0 > 



O J/ 






<1 Ji (m/y J!jL -X\ 3j Jtj) Oijpi cUJ [n#/r 






(j—UiJi — C :^’jj ^j) [S^CJ' jjj] [® gC" (j-^1 

j_4 JLi [&UJi J> r iiti tjij oj] tp : Jii ^l!u 



^ i 



y-i<] ® J-jl Jj— ^j ^ (>II :j;ijj Jj) ijs 



J y J- 



Sj tĕ^Lail jj >Jlj [Ui l» n_j ji—aJl 

>■ 

^-lJi jjJl -x\jj jj) jCai jiiL] [jjS/i] LitJ' 

j_i OLTj (SXjj\ y> L OjjU Ji : JlS - 



S/] j ... uiaSi j — 3i Jrf illi [^> ^] ^ L>l' Si Js 



O > 0 



2£l 



Disambungkan oleh penyusuit pada nomor 366. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 377 1 




X 1 / 



jiiii t)] 4U1 J j*»j (_ 5 iy Jj£ii [Jii iJLJJ 

x 

’/J>U :#jj Jj) jilO s jL tjj] JiLi ji|ij;' 



/ X 1 



/ /K> 



* x f 

I ■ ^iL / / , Ox" / Ox 

l~Jj t3j) ^ ^ 



4 * % 



0 * 

I 

J^J 

* * * i 



& t 



i^J Ji jJ 'JJ 

" * ^ J x ^ s <• . . □ 

iLJi ■- 






<sA& 



f .i^t. 







r ^ ^ n* ^ 



LlJi 




L >Jb1i; - s 



S x / , / 



1:^ 






e x // J 






J f- [! J.I & liJ W] :S A j jl j JUi .S ,& J JJj 's\ 



4 



Q / J 



x x" 




9 y n' 1 * # £( , J ^ f 9 it* >*¥ 

*■' ■ • - ■ • wri - c "‘ l ■ 



J > X , . 

| D / O 






O / 



I U^LJ N L 7 li ;2ul , , j *\ L-j-Ji LL- 1; 

x D- 

'Wy L-jJl 



*?: 



X x 



X £, I J 0.0 



J O ,D I 

(l**"*' 



376. Dari Sahal bin Sa’d As-Sa’idi, bahwa Rasulullah peigi ke bani 
Amr bin Auf (dalam riwayat lain: Disampaikan kepada Rasulullah SAW, 
bahwa telah teijadi sesuatu di antara bani Amr bin Auf di Quba' (dalam 
riwayat lain: mereka berkelahi dan saling Iempar dengan batu. Beliau 
berkata, “Berangkatlth kalian bersama kami untuk mendamaikan 
mereka,” 3/166), [Lalubeliau shalat Dzuhur. 8/188] kemudian berangkat 
2/63) untuk mendamaikan mereka [bersama beberapa orang sahabatnya]. 
Ketika tiba waktu shalat, [Nabi SAW belum juga datang 3/165], Ialu 
muadzdzin (dalam riwayat lain: Bilal 2/59) mendatangi Abu Bakar dan 
berkata, [“Nabi SAW belum datang], [padahal waktu shalat sudah tiba], 
(Dalam riwayat lain: shalat Ashar), maukah engkau shalat mengimami 
orang-orang?” Abu Bakar menjawab, “Ya, [jikakalian mau.” Lalu Bilal 
mengumandangkan iqamah shalat], dan Abu Bakar pun shalat 
mengimami orang-orang (dalam riwayat Iain: bertakbir mengimami 



1 378 B — MukhtasharShahihBukhari 




orang-orang). Setelah itu Rasulullah SAW datang, [beliau beijalan di 
antara shaf-shaf, beliau membuka shaf-shaf itu], sementara orang-orang 
sedang shalat, beliau terus melangkah hingga berada di shaf [pertama] [di 
belakang Abu Bakar], maka orang-orang menepuk, (dalam riwayat Iain: 
maka orang-orang menepukkan tangan -Sahal berkata, ‘Tahukah kalian, 
apa itu tashjihl yaitu tashjiq.-) namun Abu Bakar tidak menoleh dalam 
shalatnya [hingga terus melanjutkan]. Ketika orang-orang semakin 
memperbanyak tepukan [yang terus menerus] Abu Bakar menoleh, maka 
ia lihat Rasulullah SAW [berada di shaf] [persis di belakangnya], namun 
Rasulullah SAW mengisyaratkan kepadanya, {yang maksudnya} 
“Tetaplah di tempatmu.” [Beliau mengisyaratkan dengan tangannya 
seperti ini], (dalam riwayat lain: beliau menyuruhnya untuk mengimami). 
Lalu Abu Bakar RA mengangkat kedua tangannya, kemudian memuj i 
Allah (dalam riwayat lain: Abu Bakar masih di tempatnya sejenak dan 
memuji Allah) karena apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW 
itu kepadanya. Kemudian Abu Bakar mundur (dalam riwayat Iain: lalu ia 
mundur ke belakang) hingga masuk ke dalam shaf, lalu Rasulullah SAW 
maju. (dalam riwayat lain: Ketika Nabi SAW melihat demikian, maka 
beliau pun maju ke depan) lalu shalat [mengimami orang-orang]. Setelah 
selesai shalat beliau berkata, 'Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangi 
untuk tetap di tempat seperti yang aku perintahkan? " Abu Bakar 
menjawab, “Tidak pantas bagi Ibnu Quhafah untuk shalat di depan 
Rasulullah SAW.” Kemudian Rasulullah SAW berkata, ['Wahai orang- 
orangj mengapa aku iihat kalian memperbanyak tepukan? Barangsiapa 
ada keraguan dalatn shalatnya maka hendaklah bertasbih, karena 
sesungguhnya jika dibacakan tasbih maka itu harus diperhatikan (dalam 
riwayat lain: karena tidak seorang pun yang mendengarnya ketika 
dibacakan tasbih kecuali ia akan memperhatikan 2/69) nya. Dan 
sesungguhnya [tasbih itu untukkaum pria, sementara ] tepukan itu untuk 
kaum wanita. " 



49. Bab: Jika Kedudukan Mereka Sama dalam Membaca A1 
Qur'an, Maka yang Menjadi Imam Adalah yang Lebih Tua di 

Antara Mereka 



(Haditsnya adalah sebagian dari hadits Malik bin A1 Huwarits, 
yang akan disebutkan pada kitab ke 95 bab 1 ) 



MukhtasharShahihBukhari — 1 379 B 




50. Bab: Jika Imam Mengunjungi Suatu Kaum Lalu Mengimami 

Mereka 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Itban bin Malik nomor 237) 



51. Bab: Sesungguh n ya Imam untuk Diikuti 



CrJLi 'y^s cA « JJ ^ jS jkj-m 



J 



J J J r jr +<r * 

J * . ^ 



(*-j £*j L!* j J-S j dJC^i f £* j til ^ ® 






J 



^ / B / 



<H «r 

j" 



^ * 

B / y/» 



; Vj JST, (Gf £ 'tfs. Jj ^ JUj -\»1 w yc 



J* ** 



(j — «Sr^ 1 3 *^, 



J J 0 J- . _ P- 9 - / H- O #- . , #- JJ 






<r*£ 



i*a 






ilT 

121 . Ketika Nabi SAW sakit dan menyebabkan beliau wafat, 
beliau mengerjakan shalat dengan duduk. 

t50. 28 Ibnu Mas’ud berkata, “Jika seseorang mengangkat kepala 
sebelum imam, maka hendaklah ia kembali ke posisi semula talu diam 
dalam posisi ltu sekadar waktu yang ia gunakan untuk mengangkat 
kepala (ketika mendahului imam}, kemudian mengikuti imam~” 

151 29 A1 Hasan berkata tentang orang yang ruku bersama imam 
dua rakat tapi {karena terhalangi} tidak bisa sujud bersamanya 30 , 



21 ■ Disambungkan oleh penyusun, dari hadits Aisyah dalambab ini, juga dalam hadits nomor 

366 . 

2iL Ibnu Abi Syaibah dengan sana dshahih menyebutkan secara bersambung. 

29 Diriwayatkan Sa’id bin Manshur dengan sanad shahih dari Al Hasan, tanpa menyebutkan 
kelupaan sujud Hadits yang ini disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah, la&zhnya, 
“Tentang orang yang lupa satu sujud sejak awal shalatnya dan belum juga ingat hingga 
rakaat terakhir dari shalatnya.” Mengenai masalah ini ia berkata, “Hendaknya ia sujud dga 
kali. Jika ia ingat sebelum salam maica sujud satu kali, tetapijika ingat setelah seiesai 
shalat maka hendaknya mengulangi shalatnya ” 

^ Maksudnya adalah karena banyaknya orang pada hari Jum'at. 



1 380 1 — MukhtasharShahihBukhari 




“Hendaknya ia sujud dua kali untuk rakaat terakhir, kemudian mengganti 
rakaat pertama dengan sujudnya.” Tentang orang yang tupa sujud lalu 
berdiri, “Hendaknya ia sujud.” 



LJii iisii ^ - rvv 

, B I , ^ ^ ^ j* / 



u,— ^ 0/v ^ ls!j) ^ >J 



;l LoJj of t jLiLi iL*LS a^Ijj 



b**j' i iij liij tljJr jli a5"j L^i t4j j»JjJ *L.^I J**- CjI : Jli 



* J 



.C- jii- 1 lilj 



^ > T S 0^1 >*>Jl lii :^j£iJl Jli] 



D J flj- 



O y 






./ S # ^ ^ 



[^Q liii- ^LiJlj tlOpti 



377. Dari Aisyah, -ummul mukminin-, bahwasanya dia berkata, 
“Rasulutlah SAW pemah shalat di mmahnya, saat itu beliau sedang sakit, 
(dalam riwayat tain: Orang-orang datang menjenguk beliau karena sakit, 
7/6) lalu beliau shalat dengan duduk sementara orang-orang itu shalat di 
belakangnya dengan berdiri. Lalu betiau memberi isyarat kepada mereka 
agar duduk. Setelah selesai shalat beliau berkata, “Sesungguhnya 
dijadikannya imam adalah untuk diikuti. Jika ia ruku maka ruku ‘lah 
kalian, dan jika ia bangkit maka bangkitlah kalian. Jika ia shalat dengan 
duduk maka shalatlah kalian dengan duduk. " 

[A1 Humaidi berkata, “Hadits ini mansukh {hukumnyadihapus}, 
karena shalat yang terakhir beliau keijakan adalah shalat dengan duduk 
sementara orang-orang di belakangnya shalat dengan berdiri.”] 31 



11 Menurut saya, tidak adanya perintah beliau kepada mereka unnik duduk, maka tidak 
menghapus keharusari duduk. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa perintah itu tidak wajib, 
namun disukai. Demikian jika memang temyata shalatnya Nabi SAW yang kemudian 
dilaksanakan dengan duduk sementara orang-orang di belakangnya berdiri shalat dengan 
berdiri, bertolak belakang dengan perintah tersebut. Ini tentunya tidak bisa djpadukan. 
Bagaimana mungkin, padahal perintah tersebut telah dilanjutkan oleh banyakperawi dari 
kalangan sahabat, di antaranya adalah Abu Hurairab, Jabir dan lain-lain. Tidak diceritakan 
dari seorang pun di antara mereka yang menyelisihinya, Lihai kitab Fathid Baari dan 



MukhtasharShahihTtnkhari — RTT6 








j £ ') & A Jj jii J Aj y ^ J ^ -vva 



Jr-> li- > :yjj >j) l>> 

S-JUll )ii oiiii] ‘J& l (JiC rajj, ij) 



J' 

* ^ Jf 



* / 



tipl 5 ^ij olj&Jl ££ ojC& [^ V^/\ 13] (JLUi [\ ^o/^ 



J O *■ 



\h\ »] <j ^l^Ul ^Jajt Cj| ; Jl5 e3 uli tb j*3 Afrl jj UjUaJ 






*Jj '^b tl aT, ii t da i JU Cbii jfc* [ilij (ij^SS jr 

^ ■j' ^ > 






/ ^ & 



lilj] JU__*j>Jl wiJj Lj j IjJ jis oJU^>- ,j*J JJl ^j-wn JU lilj (I jjtijlj 



ij_JiJ Qii- JU iij ij£«i Cbis jU iij [ijoi^-i 

#*■ ^ 

ijLi Qii Jj» lii) :Lfy 4-CLiii Jii .Oji^f Cjt 



1 



- j ! — % A J> J5 1 iJJi iT Ju ^ lf jiii <*>> ^ > 
J*T— ii< j — iji t>1j « >ii li>t p' t cq iiii j-iSij .CJii. 






■i&j 



y J" 



378. Dari Anas bin Malik, bahwa ketika Rasulultah SAW 
menunggang kuda, beliau terlontar dari kudanya (dalam riwayatlain: 
beliau teijatuh dari kudanya, 1/179) sehingga terhempas pada bagian 
lambungnya (dalam riwayat lain: betisnya) yang sebelah kanan, [lalu 
kami mengunjunginya untuk menjenguknya. Lalu datanglah waktu 
shalat, 1/195] maka beliau pun melaksanakan salah satu shalat 
[mengimami kami saat itu 1/179] dengan duduk, maka kami pun shalat di 
belakang beliau dengan duduk. Setelah selesai shalat beliau bersabda, 

“Sesungguhnya dijadikannya imam itu untuk diikuti, jika ia 
[ bertakbir maka takbirlah kalian, jikaj ia shalat dengan duduk maka 
shalatlah kalian dengan duduk, jika ia ruku maka ruku lah kalian,jika ia 
bangkit maka bangkitlah kalian, dan jika ia mengucapkan, ‘Sami ’ allahu 



Igtidha 1 Ash-ShiratAl Mustagim karya Ibnu Taimiyah. 



1 382 j — Mukhtashar Shahih Bukhari 





liman hamidah ’ maka ucapkanlah, 'Rabbana wa lakal hamd {jika ia 
sujud maka sujudlah kalianj jika ia shalat dengan herdiri maka 
shalatlah kalian dengan berdiri, dan jika ia shalat dengan duduk maka 
shalatlah kalian semua dengan duduk. " 

A1 Humaidi berkata, “Ucapan beliau, 'Dan jika ia shalat dengan 
duduk maka shalatlah kalian dengan duduk, ’ adalah ucapan ketika beliau 
sedang sakit yang pertama. Kemudian setelah itu Nabi S AW pemah juga 
shalat dengan duduk sementara orang-orang di belakangnya berdiri, 
tetapi kati ini beliau tidak memerintahkan mereka untuk duduk. Oleh 
karena itu, yang dijadikan patokan adalah yang terakhir, kaiena 
merupakan perbuatan Nabi SAW yang terakhir. 



52. Bab: Kapan Sujudnya Orang yang di Belakang Imam 



j* ** 



.IjJbt 'SSJS liL» jf Jli —^oT 

1 52. Anas berkata, Jika imam sujud maka sujudlah kalian. 



J i . ^ J v / 



: : JU * 4l» ^ -r V S 



cfi 






5 



* 6 / B ■ / ^ " i ^ 



/ * 
* * 



aa t 



* j' 



i jj hji ju lii m *ui Jj-j oir 



b | J J ^ S ^ ^ ® s*. ^ „ > St* > » i 



i a. ' - * ' 



/ .> £i> ^ B 

0 



379. Dari Abdullah bin Yazid, dia berkata, “A1 Barra' 
menceritakan kepadaku -dia bukan pembohong- ia berkata, ‘Apabila 
Rasututlah SAW mengucapkan, 'Sami ’ allahu liman hamidah ’ tidak ada 
seorang pun di antara kami yang membungkukkan punggungnya sampai, 
Nabi SAW bersimpuh sujud, setelah itu barulah kami sujud.” 



J2 ' Lihat komentar sebelumnya. 

JJ ' Demikian yang disebutkan secara mauquf, namun telah disambungkan riwayat darinya 
secara marju ‘ pada bab sebelumnya. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 383 1 




53. Bab: Dosa Orang yang Mengangkat Kepalanya Mendahului 

Imam 



o i J 




ii: d : JU rn y I ^ a i -r A . 



r, & a . r uyi js ^r, £ uj ^ 



' \ 'k e ' 




380. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
" Tidakkah seseorang di antara kalian takut apabila ia mengangkat 
kepalanya sebelum imam, bahwa Allah akan menjadikan kepalanya 
sebagai kepala keledai? Atau, Allah akan menjadikan bentuknya seperti 
bentuk keledai? " 



54. Bab: Imamahnya 34 Budak atau Bekas Budak 




.«III U& 

_J- * - 



5 3. 35 Aisyah pemah diimami oleh budaknya, yaitu Dzakwan, yang 
membaca A1 Qur'an dari hatalannya -juga seorang anak hasil zina, 
seorang badui, bahkan belum baligh- 122. 36 Berdasarkan SabdaNabi 
SAW, "Hendaknya mereka diimami oleh yang paling pandai membaca 
Kitabullah. " Dengan demikian seorang budak tidak dilarang untuk 
memimpin shalat beijamaah tanpa alasan syar’i. 



Imamah adalah menjadi imam shalat. 

3S - Disambungkan oleh Asy-Syafi’i, Abduirazaq dan Ibnu Abi Daud dalam^/ Mashahif serta 
Ai Baihaqi (3/88). 

36 Muslim dan para penyusun kitab Sunan serta lainnya menycbutkan sccara bersambung 
dari Abu Mas'ud AL Badri. Saya juga tclah meritakhrijnya dalam Shahih Abu Daud (594). 



1384 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





(CaiJl) 0 />l lll : Jli 4L1 -r A 1 



y 3 ' OlT 4L1 Jj-I J Jli -e.cl 



x / I 



‘Jn r&Sl (^' Jj* (J> [\'®/a * ci ^ 

J , rf) / / r y / j- , ^ , x *■ / > ^ 

I *-po P * ^ ^ r x a b J ^ ^ d * 1 v # | 

.Ulj9 (»-»ji5 I OlS j [a*-jj ^ jAs-} tJjjj t^*L- jjIj 




/ / 



381. Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Ketika kaum Muhajirin pertama 
tiba di Ashabah 37 -suatu tempat di Quba'- sebelum Rasulullah SAW tiba, 
mereka [sementara para sahabat Nabi SAW di masjid Quba' 8/115] 
diimami oleh Salim, bekas budaknya Abu Hudzaifah, [di antara mereka 
terdapat Abu Bakar, Umar, Abu Satamah, Zaid, dan Amir bin Rabi’ah] ia 
adalah orang yang paling banyak hafalan A1 Qur'annya.” 




382. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda [kepadaAbu 
Dzar, 1/171] “Dengarkanlah dan taatilah, sekalipun yang memerintah 
[kalian adalah seorang budak 8/105] Habasyi yang kepalanya seperti 
anggur . " 



55. Bab: Jika Imam Tidak Melakukan dengan Sempurna dan 
Makmum di Belakangnya Melakukan dengan Sempurna 




383. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Para 
imam itu shalat mengimami kalian. Jika ia benar maka pahala bagi 
kalian dan juga bagi mereka, tapi jika mereka salah maka pahala bagi 
kalian dan dosa bagi mereka. " 



J7, Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini. A1 Hafizh mengatakan bahwa, yang lebih 
dikenal adalah Al Mu 'ashshab, seperti bentuk kalimat Muhammad. 



Mukhtashar Shahih Bukhari 



385| 





56. Bab: Imamahnya Orang yang Terperdaya dan Orang Ahli 

Bid’ah 






154. 38 A1 Hasan berkata, “Shalattah {dengan bermakmum pada 
orang tersebut} sementara dosa bid’ahnya hanya bagi dirinya.” 



J OUi Jio i!f J tS-f* -TM 



^ * 



' * r * 

r * i x & 



y j- 4 

t S. t. ... J D > / J 0 



tiAj Jjjj iAj} :JUi jAj $■ 4U1 j-ysj 

iSy-i c JaSi JJJ u hU \ : jui ^2, £s Ju ii 



^ * 



.^C} Lj^u ilij Jiii " ' ■ 

/ i- >■ 

# £ t X- 



1^6 



Cfi 






Jh4 ^ ^ ° 0 

* " " 

- j T . 

• 4» N 



384. Dari Ubaidillah bin Adi bin Khiyar, bahwa ia mendatangi 
Utsman bin Affan RA ketika Utsman terkepung, ia berkata, “Engkau 
adalah pemimpin kaum mustimin, namun engkau sedang mengalami hal 
ini seperti yang engkau ketahui. Sementara shalat kami diimami oleh 
orang yang terpedaya. Oleh karena itu kami khawatir akan berdosa 
{karena mengikutinya} Utsman berkata, “Shalat adalah amat terbaik 
yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, jika orang-orang melakukan 
amal yang baik maka keijakanlah bersama mereka, tapi jika mereka 
melakukan keburukan maka jauhilah keburukan mereka.” 

155. 39 Az-Zuhri berkata, “Kami tidak berpendapat membolehkan 
shatat {dengan bermakmum} di belakang seorang banci {waria} kecuali 
sangat terpaksa.” 



Disambungkan oleih Sa’id bin Manshur dengan sanad shahih darinya. 

39 ' Disambungkan oleh Abdurrazaq (2/397) dari Az-Zuhri dengan lafazh seperti itu hanya 
saja tidak ada katimat pengecualian, dan sanadnya shahih. 



1 386 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



57. Bab: Berdiri Sejajar 40 di Sebelah Kanan Imam Jika Hanya 

Berduaan 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Abbas yang telah 
disebutkan nomor 93) 



58. Bab: Jika Makmum Berdiri di Sebelah Kiri lmam, lalu lmam 
Memindahkannya ke Sebelah Kanannya, maka Hal Ini Tidak 

Merusak Shalat Mereka 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas di atas) 

59. Bab: Jika Seseorang Tidak Berniat Menjadi Imam, lalu 
Datanglah Orang-orang dan Menjadikannya Imam 

(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas di atas). 

60. Bab: Jika Imam Memanjangkan Bacaannya, sementara Ada 
Orang yang Punya Keperluan, Lalu Keluar kemudian Shalat 

(Haditsnya adalah hadits Jabir, yang akan disebutkan pada nomor 



387). 



w ' Menurut saya, ini mengisyaratkan bantahan terhadap pendapat yang menganjurkan agar 
imam m^ju ke depan sedikit dari makmum. Dikarenakau hal tersebut bertentangan dengan 
zhahir badits yang disimpulkan oleh pengarang (A1 Bukhaii) mhimohuUah. Juga 
bertentangan dcngan hal yang pemah dilakukan oleh Umar RA, yang mana (kedkaia 
sedang shalat} ada seorang laki-laki yang berdiri di belakangnya, lalu ia mendekatkannya 
di sebelah kanarmya hingga sejajar. Demikian yang diriwayatkan oleh Malik. Lihat hadits 
nomor 366 tentang shalatnya Nabi SAW bersama para sahabat ketikabeliau sakit, yang 
mana beliau duduk sejajar di sebelah kiri Abu Bakar. Hadits ini adalah dalil lain yang 
disebutkan oleh pengarang mhimakullah. 



MnUiMduir Sh^hih Hiiklian 1 187^1 




61. Bab: Imam Memendekkan Bacaan ketika Berdiri, dengan 
Tetap Menyempurnakan Ruku'dan Sujud 



— jN (Jl <Ul J U jUlj :Jli j i_j*-*/* (jf ^ — T*Ao 
c — jfj L*i [ \ ■ 5/a JsK J**f OJ StsC? (^p 





bJi ilj t 



/ . a * $ / / 

: ?JjJ (jjj) 

/ / ” 





385. Dari Abu Mas’ud, bahwa seorang laki-laki berkata, “Demi 
Allah wahai Rasulullah, aku terlambat shalat pagi karena si Fulan. Ia 
seringkali memperpanjang pada kami [dalam shalatnya,” 8/109]. Aku 
[sama sekali 7/98] belum pemah melihat Rasulullah SAW dalam 
memberikan nasihat yang lebih marah daripada marahnya beliau saat itu, 
beliau berkata, [Wahai manusia J sesungguhnya di antara kalian ada 
beherapa orang yang membuat orang-orang lari. Barangsiapa di antara 
kalian shalat mengimami orang lain maka hendaklah meringankan 
(bacaannya), karena di antara orang-orang itu ada yang lemah, (dalam 
riwayat lain: ada yang sakit,) ada orang tua, dan ada juga yang 

mempunyai keperluan. ” 



62. Bab: Jika Shalat Sendirian maka Dia Boleh Memanjangkan 

Shalat Sekehendaknya 




I JL^ lil :JIS 







b *Ji3 



386. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika 
seseorang di antara kalian shalat mengimami orang-orang, maka 
hendakiah ia meringankan, karena di antara mereka ada yang lemah, 



1 388 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




ada yang sakit, dan ada orang tua. Tetapi jika seseorang di antara kalian 
shalat sendirian, maka dibolehkan baginya untuk memanjangkan 
sekehendaknya. " 



63. Bab: Orang yang Mengadu karena Imamnya Suka 

Memanjangkan Shalat 



■ 'd ^ j>.\ Juj -\o^ 



1 56. 41 Abu Asid berkata, “Gngkau memanjangkan shatat pada kami 
wahai anakku.” 



l " * t" * 0 * . ' J .i ^-1 1 1 ~ 



y iUi jlT] : Jli jU -rAV 



J — [ W Y / ^ iJ* ji 



/ y D . 



j j # 



^ J a 



* , - 



Ji ^ ^ Jil> J^> S*J 

* ** > > 



/ > o > 



i , J^Jl jljaSli OJJ^) — ! I> 



ii. JL' 01 Siitj [‘W/y jilli ifl :JUi tlilii iU> £Li 



/ y y # 









tiTojL JJJ l *1 !Jii jy.' l; Jui] dui S i jli 



J V 






(a ^JLjl) f jii 5 j-jLJ| iL liLw Olj tL>w»ljij j 



Vj li (jl^ djti) Ycjf 0l5f itii C iH ^l Jlii [jilli jii-ji 



^ i'.i L°Hl 



> . / J D £ t / > i 



* 

/ D ■ > 



*i * J ! JjJ'j) (LiL>w9j ^jJs-i-Jlj) (liJjj j»— I £"') — i ^•4 ^ ’ 

jij tou^JaJlj 4 jLj 



Disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah {2/219} dcngan sanad s/ig/ijTi dari A1 Mundzirbin 
Abi Usaid, ia berkata, “Ayahku pemah shalat di belakangku, dan saat ilu mungkin ia 
berkata, “Wahai anakku, haii ini engkau memanjangkah shalat pada kami.”* A1 Mundzir 
lahir pada masa Rasulullah, dan keterangannya akan disebutkan pada kitab ke 78 bab 108. 



MukhtasharShahih Bukhari — [3891 




387. Dari Jabir bin Abdullah A1 Anshari, dia berkata, [“Mu’adz 
shalat bersama Nabi SAW, lalu ia pulang dan mengimami kaumnya, lalu 
dia shalat isya, 1/172] datanglah seorang laki-laki 42 dengan membawa 
dua ekor unta, dan saat itu sudah larut malam. la mendapati Mu*adz 
sedang shalat, maka ia pun meninggalkan untanya lalu masuk ke tempat 
Mu’adz {yang sedang shalat}. Saat itu Mu’adz membaca surah A1 
Baqarah, maka laki-laki itu pergi, [setelah Mu’adz selesai ia shalat 
dengan ringan. Berita ini sampai kepada Mu’adz, maka ia berkata, 
‘Orang itu munarik. ’ 7/97] Sampai pula kabar kepada orang tersebut 
bahwa Mu’adz mengatakan sesuatu yang tidak enak tentangnya. Lalu 
orang tersebut datang kepada Nabi SAW dan mengadukan Mu'adz 
kepada beliau, [la berkata, ‘Wahai Rasulullah, ada orang-orang yang 
meminta kami bekeija, dan kami membawakan air dengan unta-unta 
kami, namun tadi malam Mu’adz shalat mengimami kami dengan 
membaca surah A1 Baqarah, karena itu aku keluar. Tapi kemudian ia 
mengecapku sebagai munarik.] Nabi SAW bersabda, 'Wahai Mu’adz, 
apakah engkau seorang penehar petaka? (beliau ucapkan tiga kali) Tentu 
akan lebih baik jika engkau shalat dengan membaca sabbihisma rabbial 
a ’la, wasy-syamsi wa dhuhaaha, wal-laili idza yaghsyaa, karena yang 
shalat di belakangmu itu ada orang tua, ada orang lemah, dan ada pula 
orangyang punya keperluan “ 



64. Bab: Memendekkan Shalat dan Menyempurnakannya 










‘Jll OIS" : JU J jJt y. -r A A 



388. Dari Anas, ia berkata, “Nabi SAW pemah memendekkan 
shalat dan menyempumakannya.” 



65. Bab: Orang yang Meringankan Shalat karena Tangisan Bayi 



M] W U J j\ : Jli @ ^ J 'j- 



42_ Menurut riwayat yang paling kuat bahwa nama laki-laki tersebut adalah Salim, Lihat 
"shi/at Ash-shahh”, 



39ol — MukhtasharShahihBukhari 










X 



*1 r, S J f 

■y* 



389. Dari Abu Qatadah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Ketika 
aku mengerjakan shalat, [dan saat itu aku 1/210] ingin 

memanjangkannya, tetapi tiba-tiba aku mendengar tangisan bayi. Lalu 
aku memendekkan shalatku, karena aku tidak mau menimbulkan 
kesulitan terhadap ibu bayi tersebut. " 




390. Dari Anas bin Malik, dia berkata, “Aku tidak pernah 
mengerjakan suatu shalat pun di belakang seorang imam yang lebih 
ringan dan lebih sempuma daripada shalatnya Nabi SAW. Jika beliau 
mendengar tangisan bayi maka beliau meringankannya, karenabeliau 
khawatir akan mengganggu ibu si bayi 




391 . Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW bersabda, “ Ketika aku 
memulai shalat dan ingin memanjangkannya, tiba-tiba aku mendengar 
tangisan bayi, maka aku memendekkan shalatku, sebab aku tahu bahwa 
tangisan itu adalah karena ia sangat membutuhkan keberadaan ibunya. " 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 391 B 




66. Bab: Jika Setelah Shalat kemudian Pergi dan Mengimami 

Suatu Kaum 



(Haditsnya adalah bagian hadits Jabir yang lalu, yaitu hadits nomor 

387) 



67. Bab: Orang yang Memperdengarkan Takbirnya Imam 

kepada Para Makmum 



(Haditsnya adalah sebagian dari hadits Aisyah yang lalu, yaitu 
hadits nomor 366) 



68. Bab: Seorang Laki-laki yang Bermakmum kepada Seorang 
Imam, sementara la Juga Mengimami Orang-orang 







y. 



123. 43 Diceritakan dari Nabi SAW, “ Bermakmumlah kepadaku, 
dan orangyang setelah kalian hendaknya bermakmum kepada kalian. ” 



(Haditsnya adalah sebagian besar hadits Aisyah yang disebutkan 

tadi). 



69. Bab: Apakah Seorang Imam Harus Menerima Ucapan Para 

Makmum jika Dia Ragu 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan, 
yaitu hadits nomor 268). 



41 Disambungkan oleh Itnam Muslim dan para penyusun kitab Sunan pada hadits Abu Sa’id 
al Khudri. Saya telah mentakhrijnya dalam Shahih Abi Daud (683). 



1 392 1 — MukhtasharShahihBukhari 




70. Bab: Jika Imani Menangis dalam Shalatnya 




u 






Q 
















157. 44 Abdullah bin Syaddad berkata, “Aku mendengar segukan 45 
Umar, padahal aku di shaf belakang. Saat itu ia membaca ayat ‘Innama 
asyku batstsi wa huztti ilallah ” 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan, 
yaitu hadits nomor 268). 



71. Bab: Meluruskan Barisan ketika Iqamah dan Setelahnya 




‘JjjlL, 'Ji jii j)Ai' JouAi 










392. Dari Nu’man bin Basyir, ia berkata, “Rasulullah SAW 
bersabda, 'Hendaklah kalian meluruskan barisan kalian, atau Allah akan 
membalikkan muka-muka kalian " 



72. Bab: Imam Menghadap ke Makmum ketika Merapikan Shaf 




* * 



44 Disambungkan oleh Sa*id bin Manshur dcngan sanad yang shahih darinya dengan 
tambahan kalimat “kctika shalat subuh”. Riwayatini jugatelahdikeluarkanolehlbnu A1 
Mundzir dari jalur lain, yaitu dari Umar, yang seperti itu, Menurut saya, bahwa hadits ini 
telah dikduaikan pula oleh A1 Baihaqi (2/251) dari periwayatannya dan sanadnya shahih. 
Dalam riwayat terscbut disebutkan bahwa bacaan tersebut dalam shalat malam, yakni 
shalat isya, Mungkin dua riwayai ini memang dua hadits, 

4S ' Maksudnya adalah suara rintthan dan tangisan, seperti tangisan bayi yang ditahan di 
dadanya. 



MukhtasharShahihBukhari — 1 393 1 




o * 



*'jj o? ‘JjyU {JjJ : jUi +&*y. 

" <* ” j' * j 





393. Dari Anas, ia berkata, “Setelah iqamah shalat, Rasulullah 
SAW menghadapkan wajahnya kepada kami, lalu berkata, ‘Luruskan 
barisan kalian dan rapatkanlah, karena sesungguhnya aku melihat 
kalian dari belakang punggungku \ “ [Saat itu kami saling menempelkan 
bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki.” 1/177] 



73. Bab: Shaf Pertama 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan, 
yaitu hadits nomor 341) 



74. Bab: Meluruskan Barisan Termasuk Kesempurnaan 

Shalat 



‘j-i Ui| : Jl» <ii ® ,ji «jjj* ,jl ^ £ 



i'»lj .ijirjii jrj iii G iji^ S5" i”»l] -5 ijisj « 



" »#>: js' - 






% 

y >■ O / i r i i / 



l dij 2 jlj [)) \J'j \Jj£ &\ ju 



*/*\\ 






9 S e i r. ^ ^ 






394. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwasanya beliau 
bersabda, ‘ ‘Ses ungguhnya dijadikannya imam adalah untuk diikuti, oleh 
karenanya janganlah kalian menyelisihinya, [Jika ia bertakbir maka 
bertakbirlah kalian, 1/179 dan\jika ia ruku maka rukulah kalian. Jika ia 
mengucapkan, ‘Sami 'allahu ttntan hamidah ’ maka ucapkanlah, 
‘Rabbana [waj lakal hamd. ' Jika ia sujud maka sujudlah kalian, dan 



394 1 — MukhtasharShahihBukhari 




jika ia shalat dengan duduk maka shalatlah kalian semua dengan duduk, 
dan luruskanlah barisan kalian. Karena sesungguhnya meluruskan 
barisan termasuk kesempurnaan shalat " 



‘ Oii :jii §> yii pit J jJt -r* 



iiiii ^ j yiaJi 

^ ^ 



395. Dari Anas, dari Nabi SAW, "Luruskanlah barisan kalian, 
karena lurusnya barisan termasuk kesempurnaan dalam mendirikan 
shalat . " 



75. Bab: Dosa Orang yang Tidak Menyempurnakan Barisan 

Shalat 








396. Dari Busyair bin Yasar AJ Anshari, dari Anas binMalik, 
bahwa ketika ia datang ke Madinah, dikatakan kepadanya, “Apa yang 
engkau ingkari dari kami semenjak engkau bergaul bersama Rasulullah 
SAW?” Dia menjawab, “Tidak ada yang aku ingkari dari kalian kecuali 
bahwa kalian tidak meluruskan barisan {dalam shalat) .” 



76 . Bab: Merapatkan Bahu dan Kaki dalam Barisan Shalat 



> * 



ao-C? JjL L* :jwo y j 



. I j * 

. *" J 0 ..i ' 8 *i. ti - 






124. 46 An-Nu’man bin Basyir berkata, “Aku melihat seseorang di 



^ Abu Daud, lbnu Khuzaimah dan lain-lain menyebutkan secara bersambung dengan sanad 
shahih. lni sudah ditakhrij dalam Shahih Abu Daud (668). 



Mnkhtashar Shahih Bukhari — 1395 1 





antara kami menempelkan bahunya dengan bahu orang di sebelahnya.” 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Anas yang telah disebutkan, 
yaitu hadits nomor 341). 



77. Bab: Jika Seseorang Berdiri di Sebelah Kiri imam, lalu Imam 
Memindahkannya ke Sebelah Kanannya, maka Shalatnya Sah 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Abbas yang telah 
disebutkan, yaitu hadits nomor 93). 



78. Bab: Seorang Wanita yang Sendirian Dianggap Barisan 

Tersendiri 





> . i ^ 




397. Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Aku dan seorang anak yatim 
di rumah kami berdiri di belakang Nabi SAW, sementara ibuku, dan 
Ummu Sulaim di belakang kami.” 



79. Bab: Bagian Kanan Masjid dan Imam 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Abbas tersebut) 



80. Bab: Jika Antara Imam dan Makmum Terdapat Dinding atau 

Pembatas 




396 1 — MukhtasharShahihBukhari 




lit ji; 



^ ^ ^ ^ ^ 

•A*Y' 



158. 47 A1 Hasan berkata, “Tidak apa-apa jika engkau shalat 
sementara di antara engkau dan imam terdapat sungai.” 

159. 48 Abu Mijlaz berkata, “Boleh mengikuti imam meskipun 
antara imam dan makmum terdapat jalanan atau dinding, selama 
makmum itu dapat mendengar takbimya imam.” 



j-411 jj. m }UI JAj Oir :UU 5 isii -rSA 

o'"' t Jt [t i/Y 

-»■ / ** 



i J— ^4] Skli' J5 bir :*> j/j) s ' J 



t/' — ^ (?^1 Jijki' (ij) «J 

^ ^ V X- —• 






[ 0 * /v 

i ~ r \jd t ; Jlil ail ^Ui t jjul \Jd^£ 0 >w 



j iu> I^ OjCJ [v © y/y >rf] 

^ j' * 

isi J j — C >J t skii jii J, _uCji ^ ] 



tjj — Uai 




&■ 



[ <&’ > i»iJi 3ii Li> 23» cjir d£ .jpc* ^ 



zA tii [^ii ] ‘ c >; ® Jii j jL' -Ju iii ir oir ui 



tpJ^aJl o^CaJ ^>- IAjJj JUi [ ^ ] ^llll iU> 



/ X / 



47 A1 Hafizh berkata* "Menuruiku ini tidak mae&Au/ ” 

**■ Disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazaq dcngan dua sanad darinya. 



MukhtasharShahihBukhari — [397 1 




\ ' L ■" f ^ I * - S ^ | 

i«J3 jvJ 4jli Jaj L*l ‘(Jli *X ^ N,« lfr 








j 




^ . tf . <y ^ ^ J / . / 

e ^ ^ « r **■"*" !, Jof o „ ■**. , 0 /'^, 

(Jj t^iJl <1-jIj Jj :4jIjj ^j) (j^SJlSL* ^Ip 





-5)1 Ji_Lj Jj5] [oCiij j il !ij] [ji Olj fli C &\ Jl JlCi^ll 



/ / 



/ / 



J 0 f 



[iC> Ji s% i 



398. Dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah SAW pemah 
mengeijakan shalat pada suatu malam [di masjid 2/44] di kamamya 49 , 
dinding kamar itu pendek {rendah } , maka orang-oiang bisa melihat Nabi 
SAW, (dalam jalur lain: Beliau memiliki sebuah tikar yang biasa beliau 
hamparkan di siang hari [untuk duduk di atasnya, 7/50] sementara pada 
malam harinya beliau gunakan sebagai tabir). Lalu berdirilah (dalam 
riwayat lain: Lalu datanglah) orang-orang mengerjakan shalat mengikuti 
shalat beliau. Pada pagi harinya mereka membicarakan itu. Pada malam 
kedua beliau pun mengeijakan shalat, maka ikut shalat pulabersama 
betiau sejumlah orang [yang lebih banyak dari malam sebelumnya. 
2/252] Mereka melakukan hal itu selama dua atau tiga malam. [Pada 
malam ketiga orang-orang yang datang memenuhi masjid, saat itu 
Rasulullah SAW keluar dan mengetjakan shalat, maka mereka pun shalat 
mengikuti betiau. Pada matam keempatnya, masjid tidak dapat 
menampung orang yang datang] Sampai akhimya Rasulullah SAW tidak 
keluar [kepada mereka]. Pada pagi harinya orang-orang membicarakan 
hal tersebut. [Maka beliau meminta perhatian], kemudian betiau 



49 A1 Hafizh berkata dalam bab shalat malam, “Yang dimaksud itu bukan rumahnya, retapi 
yang dimaksud adalah tikar untuk dijadikan tabir, sehingga mcnjadi kamar di masjid pada 
malam hari. Beliau tempatkan di rumah Aisyah untuk shalat beliau di situ, sementara di 
siang haiinya beliau gunakan untuk duduk ...” Selanjutnya A1 Hafizh menyebutkan 
beberapa riwayat yang menguatkannya, di antaranya adalah tambahan berikutnya dari 
jalur lain, juga tambahan lainnya^yaitukalimat^dimasjid^karenakamarrumahbeliau 
tidak termasuk bagian dari masjid. Dengan demikian keterangan ini meinbantu penjelasan 
hal tersebut. 



398 1 — MukhtasharShahihBukhari 



bersabda, (dalam riwayat lain: Hingga akhirnya beliau keluar untuk 
shalat Shubuh. Setelah seiesai shalat subuh, beliau berbalik kepada 
oiang-orang kemudian bersabda, ‘Amma ba’du, sesungguhnya tempat 
kalian tidak luput dariku . ') (dalam riwayat lain: “Aku telah melihat apa 
yang kalian lakukan, dan sebenamya tidak ada yang menghalangiku 
untuk keluar kepada kalian , hanya saja) aku khawatir shalat malam itu 
akan diwajihkan pada kalian [ lalu kalian tidak mampu 

melaksanakannya. "] [Setelah itu bersabda, “ Wahai manusia, ambillah 
(dalam riwayat tain: kerjakanlah amal-amal yang mampu kalian 
kerjakan. Karena sesungguhnya Allah itu tidak pemah bosan sampai 
kalian sendiriyang bosan. Sesungguhnya amalyang paling disukai Allah 
adalah yang rutin [ ierus dikerjakanj walaupun sedikit. " [Itu teijadi pada 
bulan Ramadhan]. [Ketika Rasulullah SAW wafat, keadaan masih tetap 
seperti itu.] 



81. Bab: Shalat Malam 

(Haditsnya adalah hadits Zaid bin Tsabit yang akan disebutkan 
pada kitab ke 78 bab 75). 

82. Bab: Wajibnya Membaca Takbir dan Permulaan Shalat 

83. Bab: Mengangkat Kedua Tangan Ketika Takbir Pertama 

Bersama Permulaan Shalat 












oir m jii of J JC. ^-r<n 



** * 






Ii b , 55 LJUii JSiiii O-] jJJ [> A -h iTjSj 

prfji '^j t [& jii] 'Js' 



j' J a * ■* + + m 

^ . V M , . jr 3 B *r . . r*" 



j> n oiTj iikji nfj iui ' " 



Jl 5 j tUiajt 



MukhtasharShahihBukhari — 1 399 1 




'm Uj & '<* Sl J j 



399. Dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah 
SAW mengangkat kedua tangannya [sehingga kedua tangannya itu 
1/180] sejajar dengan kedua bahunya [ketika beliau takbir], yaitu saat 
beliau memulai shalat. Dan jika ruku’ [beliau melakukan seperti itu], juga 
ketika mengangkat kepalanya dari ruku’ beliau mengangkat kedua 
tangannya seperti semula, sambil mengucapkan, “Sami 'allahu iimtut 
hamidah, rabbana wa lakal hamd ” Beliau tidak melakukan {tidak 
mengangkat tangan} ketika takbir untuk sujud, [dan tidak juga ketika 
mengangkat kepalanya dari sujud.] 50 



84. Bab: Mengangkat Kedua Tangan ketika Takbiratul Ihram, 

Ruku dan ketika Bangkit dari Ruku 



5' j iii y au.ii Jj a L;u» Jj-t 



* * 






'<y? 'c*j 'Mj 'cfj 

.LlSCb a aUI J of 






400. Dari Abu Qilabah, bahwa ia melihat Malik bin A1 Huwairits, 
apabila shalat, ketika takbir {takbiratul ihram} ia mengangkat kedua 
tangannya, ketika ia hendak ruku ia pun mengangkat kedua tangannya, 
dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku ia pun mengangkat kedua 
tangannya. Ia menceritakan 51 , bahwa Rasulullah SAW melakukan seperti 



501 Menurut saya: Ada hadits-hadits lain yang berasal selain dari Ibnu Umar yang 
menetapkan pengangkatan tangan {setelah sujud} yang tidak disebutkan oleh Ibnu Umar 
karena ia ddak melihatnya, namun kemudian ia mengetahui haL itu dari para sahabat yang 
lain. Dan telah disebutkan periwayatan darinya oLeb penyusun pada bab tentang 
mengangkat tangan, 4( bahwa beliau mengangkat kedua tangan setelah sujud.” Ini yang 
lebih kuat berdasarkan kaidah “Yang menetapkan didahulukan daripada yang 
meniadakan” dan kaidab “Mendahulukan yang hafal hujjah daripada yang tidak hafal.” 
Dengan demikian teijawab pula tambahan berikutnya, yaitu hadits darijaLurNafi’ dari 
Lbnu Umar, u Jika beLiau berdiri setelah {melakukan} dua rakaat, beliau mengangkat 
kedua tangannya.” Ini adalah tambahan yang terpercaya sehingga wajib diterima, 

5t - AJ Hafizh berkata, "Maksudnya adalah MaLik bin AL Huwairits. Jadi bukan sambungkan 



1 400 B — MukhtasharShahihBukhari 





itu” 



85. Bab: Sampai dimana Mengang k at Tangan? 




■ ^ 




'c?-> Jt i 



4/ J 




-Uo 



125. S2 Abu Humaid berkata kepada para sahabatnya, “Nabi SAW 
mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya.” 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang baru disebutkan, yaitu 
hadits nomor 399) 



86. Bab: Mengangkat Tangan ketika Berdiii Setelah Rakaat 

Kedua 






0/ d» / . / / 0 / I J , I. / / 



jr jr 



j-J -liJt Jli tjlj C? J 'cf J '^b 







2 , 



i ^ '&> * 



/ // / // 
BjT jT X 



401. Dari Nafi’, bahwa jika Ibnu Umar RA memulai shalat, ia 
bertakbir dengan mengangkarkeduatangannyajikarukuiamengangkat 
kedua tangannya, dan ketika mengucapkan il Sami’allahu lintan 
hamidah" ia pun mengangkat kedua tangannya. Demikian juga jika 
berdiri setelah dua rakaat ia mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar 
mengadukan hal ini kepada Nabi SAW. 



87. Bab: Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri 



kalimat t$\ j {bahwa ia melihat} yang subjeknya adalah Abu Qilabah. Dengan begitu 

riwayat ini mursal ” Menumt saya, ini dikuatkan oleh riwayai A1 Baihaqi 92/71) dcngan 
lafazh n Wa haddatsanaT {dan ia menceritakan kepada kami} . 

32 Ini adalah sebagian dari suatu hadits yang disebutkan oleh penyusun secara bersambung, 
yang akan disebutkan pada bab ke 144. 



r 



>i 



a J 



* f * 






01 ^HSI Oir 

£ VI Hlpf V :f jl^- jf\ Ju .SVtaJl ^ cO*J' **'jj J* j4' 



& + 

.^S ji; £ auS =3^1 ju .S jiii j iJJi 



... * 



402. Dari Sahal bin Sa’d, dia berkata, “Orang-orang diperintahkan 
untuk meletakkan tangannya di atas sikut tangan kiri ketika shalat.” Abu 
Hazim mengatakan, “Aku tidak mengetahuinya, kecuali ia menyandarkan 
itu kepada Nabi SAW.” Isma’il mengatakan, “Itu disandarkan.” ia tidak 
mengatakan, “meny andarkan. ” 



88. Bab: Khusyu’ dalatn Shalat 




403. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW (dalam riwayat lain: ia 
mengatakan, bahwa Nabi SAW shalat bersama kami 1/108) [suatu shalat. 
Setelah itu beliau naik ke mimbar] dan berkata, "Lakukan (dalam riwayat 
lain: "Sempumakan 7/221) ruku dan sujud. Demi Allah, akumelihat 
kalian di belakangku. " Atau mungkin beliau berkata, “D* belakang 
punggungku. ” (dalam riwayat lain: "Di belakangku, sebagaimana aku 
melihat kalian 53 { di depanku }) ketika kalian ruku ' dan sujud. " 



89. Bab: Bacaan yang Diucapkan Setelah Takbir 



Ahmad menambahkan, “Di hadapanku.” 



1 402 1 — MukhtasharShahihBukhari 




— ip 4Ul jl p j Jn ijj S 01 dlJll (jj (j-o 






i*i 



^ * 






x- ^ 

- / 



((jrt*Jl*Jl («jj aJJ JulOl) a^UaJl Oj>%zJij 1 jiliT 



404. Dari Anas, bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, dan Umar 
metnbuka shalatnya {setelah takbiratul ihram} dengan bacaan, 
“Alhamdulillahi rabbil ‘alamin”. {Surah A1 Fatihah}. 



i-£ J& £ L&4 iir : ju 



J-JJI JjJj C JO jl( ^ £i :Jli JU-f : Ju 3^' 



oJ^ (f 



x y 



<x l> 



x» x 

Sj jpU : J jif : JU ?J> t JJ( } J&\ ■£ ilAS^l 



a 

x\ 1 y t . x» 



-r ^ J 



X» X- 

D x B x ^ x X 

O ■" i . p 0_ x x >x J x x x ^ . x, ( x 



ju-sji ^ ^3i ^iii * v jWi j j j^iii ;£ ojO,i; cr 






./ * 



p_Sij M\, j-ii 14lii ^"jji ^ ‘j£h Jp, J$ cs 

^ / H» / / 



D /■ 



■#j 



405. Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah SAW diam sesaat 
antara takbir {takbiratul ihram} dan bacaan {setelahnya}.” Perawi 
melanjutkan, “Aku kira Abu Hurairah menyebutkan, ‘Sejenak’ 54 Lalu 
aku {Abu Hurairah} katakan, “Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu wahai 
Rasulullah, ketika diam antara takbirdan bacaan {setelahnya}, apayang 
engkau ucapkan?” Beliau menjawab {yang artinya}, ‘*Ya AUah, 
jaukkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana 
Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, bersihkanlah aku 
dari kesalahan-kesalahan, sebagaimana dibersihkannya pakaianputih 
dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesal ahan-kesalah anku dengan air, salju 
(es), dan embun. ” 



M ' Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh V* (diam sejenak) tanpa disertai 
keraguan perawinya, demikian juga dalam riwayat Ahmad (2/494) metaiui jalur riwayat 
ini. la juga mengeluarkan riwayat ini (2/500) dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah secara 
ringkas. 



Miilrhhichnr Shnhib Rukhitri — I 4iH 8 





90. Bab: Mengarahkan Pandangan kepada Imam Waktu Shalat 



r 



\ o*>C? ^ H§l Jli - \ \ t 

8 S . fs . * **f' '. i*. \ ' 

U£~ Waju l^aju 



126. 55 Aisyah berkata, “Dalam {khuttiah} shalat kusuf, Nabi SAW 
berkata, ‘Lalu aku melihat neraka Jahanam yang {apinya} saling 
menghantam. {Yaitu} ketika kalian melihatku mundur’. " 




jr 

406. Dari Abu Ma’mar, ia berkata, “Kami katakan kepada 
Khabbab, ‘Apakah Rasulullah pemah membaca dalam shalat dzuhur dan 
ashar?” la menjawab, ‘ Ya. ’ Kami katakan lagi, ‘Dengan apa kalian bisa 
mengetahui hal itu?' Dia menjawab, ‘Dengan {melihat} gerakan 
jenggotnya’.” 



l— i Ji] & ' — 51 li J >> -i . V 






j_JJ :JU p ,a>Ji ,a£i Jj >ti ,£Jl J ,[vat/a 
Slj aUl [S^sCaJl] Utu c 0VI (Jjj jj) yfj 



UJl ^ (j)k 'J ‘J cjli-il Ui (> : Jjljj Jj) > J J&J 



(&) 



407. Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Nabi SAW mengimami 
kami [shalat pada suatu hari. 8/182] Setelah itu beliau naik ke atas 
mimh ar, lalu beliau mengisyamtkan dengan kedua tangannya ke arah 



ss. 



Ini bagiati dari hadits maushul dari Aisyah yang akan disebutkan pada kitab ke 16 bab 4. 



404 1 — MukhtasharShahihBukhari 




kiblat masjid, seraya berkata, ‘Sekarang sungguh aku telah melihat 
(dalam riwayat lain: telah diperlihatkan kepadaku) surga dan neraka 
sejak aku mengimami kalian \shalat\, yang tergambar di arahkiblat 
(datam riwayat lain: di depan ) dinding ini. Aku belum pemah melihat 
kebaikan dan keburukan seperti hari int ' (Beliau mengucapkannya tiga 
kali). 



91. Bab: Memandang ke Langit ketika Shalat 




408. Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
'Kenapa orang-orang itu mengangkat pandangan mereka ke langit 
dalam shalat?' (Beliau menegaskan lagi ucapannya itu sampai beliau 
berkata), ‘Hendaklah mereka berhenti melakukan hal itu, atau 
pandangan mereka akan dicabut '. " 



92. Bab: Menoleh ketika Shalat 



^ P 










jUl J IcJli Ltuli — t » ^ 



* 



•s I. .'O , o . ^ > l . .0 



.-CJl JlJaliJl : jUi ?5^LaJl 

409. Dari Aisyah, ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah 
SAW tentang menolah ketika sedang shalat.” Beliau menjawab, ‘7 tu 
merupakan perampasan, setan merampasnya dari shalat seorang 
hamba '. ” 



93. Bab: Apakah Orang yang Sedang Shalat Boleh Menoleh 
karena Adanya Kejadian atau Melihat Sesuatu atau Dahak 

Diarah Kiblat? 



MiiLhtnshnrShiihihRiikhairi liiisl 





t 

V 

h 



0/ 



p / O B -H- // 

aJJI ^jJsj j^j _jjI C-iJl J^j - ^ \V 



127. 56 Sahal berkata, “Abu Bakar menoleh {dalam shalatnya}, 
sehingga dia melihat Nabi SAW.” 



94. Bab: Wajibnya Membaca A1 Fatihah bagi Imam dan 
Makmum dalam Semua Shalat, Baik dalam Perjalanan Maupun 
Tidak, dan Bacaan yang Harus Dibaca Jelas (Jahr) dan yang 

Tidak 



ys J\ li^- 6p\ jif ^ -t > . 






~ v 2f \j/» J- \‘p* \jd jui. 



* * 



/4 



\S* 



jljj (j_j) J^0 t f J H-l U* ^ aL| J 0^0 

J J. (^ i^j) & (' A °/ ' jr^' 

J «* ^-3' ^ ^ (^^G : 5^* >j) 









Ljf l 5 iL jkJl illj :JlS [\ Al/\ ^ < 5)1 J>j i%*> 

3JjS3i jit 4 jtJ Jjkii ji vi^j y ^ ^ j^B 

> / / 



^ ^ ^ if **, ^ f|l » ■* & ^ ^ 0 t * 

IJ LS*^" j aip jJL» i/l p Ju -Jj 

/ / / / * 












561 Irri merupakan bagian dari suatu hadits yang telah disambungkan oleh pengarang pada 
nomor 377- 



1 406 1 — MukhtasharShahihBukhari 




tj J *j t j t3j jwo M oL^" IJjcwj oLi LjJL£J 31 






iJjt t*JjLP C2\S* 0} ^ g I" lO^Jo O jPiS} L*f JLS si' 




j 0 > 

'* 1 1 1 f- J 

d jaP i>4ju±+j* ^ 



kj (U a ,'iir 

*■ ^ 



J' — * 





d 





* 




ii ^G- k.ji%l$di ;> tuJixi 




410. Dari Jabir bin Samrah, ia berkata, “Penduduk Kufah 
mengadukan Sa’ad kepada Umar RA. Lalu Umar menarik (mencopot) 
Sa’ad dan mengangkat Ammar untuk mereka. Mereka mengadukan Sa’ad 
dan menyebutkan bahwa ia tidak baik shalatnya. Lalu diutuslah orang 
kepadanya, dalam utusan itu berkata, ‘Wahai Abu Ishaq, orang-orang 
menyatakan bahwa engkau tidak baik shalatnya.’ Abu lshaq berkata, 
‘Adapun aku, demi Allah, aku shalat mengimami mereka seperti 
shalatnya Rasulullah SAW, dan aku tidak menguranginya sedikit pun. 
Dalam shalat isya (dalam riwayat lain: Dalam kedua shalat sore 57 , 1/185) 
aku tenang (dalam riwayat lain: aku panjangkan) pada dua rakaat 
pertama, dan aku ringankan (dalam riwayat lainnya: dan aku hilangkan 
(bacaan panjang}) pada dua rakaat lainnya. [Seandainya aku tidak begitu 
berarti aku tidak meniru shalat Rasulullah SAW.’ 1/186] la berkata, 
‘[Engkau benar], itu adalah dugaan tentangmu wahai Abu Ishaq.’ Lalu 
diutuslah seorang atau beberapa orang laki-laki bersamanya ke Kufah, 
lalu utusan itu bertanya tentangnya kepada penduduk Kufah, iatidak 
melewatkan suatu masjid pun kecuali ia bertanya tentangnya, dan 
temyata mereka menyebutkan hal yang baik tentangnya. Hingga ketika 
utusan itu sampai ke masjid bani Abs, berdirilah seorang laki-laki di 
antara mereka, namanya Usamah bin Qatadah yang biasa dipanggil 
dengan sebutan Abu Sa’dah, ia berkata, “Jika engkau meminta kesaksian 
kami, maka sesungguhnya Sa’ad itu tidak suka betjalan bersama pasukan, 
tidak membagi dengan s ama rata dan tidak adil dalam memberikan 
keputusan.” Sa’ad berkata, “Demi Allah, aku mendoakan tigahal:Ya 



57 ‘ Riwayat ini yang lebih kuat sebagaitnana yang disebutkan oleh A1 Hafizh. Maksudnya 
adalah shalat dzuhur dan ashar. 



AAhMiKigIiop C lioliili Evil/iiav*i I M 





Allah, jika hamba-Mu ini pendusta, atau berlaku riya dan sum’ah 
(mencari popularitas), maka panjangkanlah umumya, panjangkanlah 
kafakirannya dan hadapkanlah dengan berbagai cobaan.” la berkara, 
‘Setelah itu, apabila ditanya ia mengatakan, “Seorang tua rentayang 
terkena cobaan. Aku tertimpa doanya Sa’ad.” Abdul Malik 58 berkata, 
‘Setelah itu aku melihat orang itu, kedua kelopak matanya telah turun 
pada kedua matanya karena tua, ia sungguh menghadapi cobaan 
perempuan-perempuan di jalanan, yang mana ia meraba-raba mereka’.” 39 

:JU® 4 11 J 'd 

411. Dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 
" Tidak ada {tidak benar} shalatnya orangyang tidak membaca /atihatui 
kitab {Al Fatihah }. " 



95. Bab: Bacaan dalam Shalat Dzuhur 



'os J3 }i\ Jt ® 



jH jH 








jU) — » jUiJl tl5£-[ VV' tjCbJ' 



^ oiTj t ^ J JJ oir' (v i£i 

jjj' 

412. Dari AbuQatadah, iaberkata, “Pada dua rakaat pertama shalat 



** Menunitku ia adalah Ibnu Umair yang meriwayatkannya dari Jabir bin Samrah. 

501 Maksudnya adalah meremas-remah anggota tubuh mereka dengan jari-jarinya. Ini 
menunjukkan adanya cobaan dan keiakiian padanya* sebabjikaia kayatentulah ia tidak 
demikian. 



1 408 fc — MukhtasharShahihBukhari 





dzuhur, Nabi SAW membaca Patihatul Kitab {A1 Fatihah} dan dua surah 
lainnya.” (Dalam riwayat lain: “Dan satu surah, satu surah”). [Dan pada 
dua rakaat lainnya {membaca} Ummul Kitab {A1 Fatihah}. 1/189]. 
Beliau memanjangkan {bacaan} pada yang pertama dan memendekkan 
pada yang kedua. Terkadang beliau memperdengarkan {bacaan} ayat. 
Dalam shalat ashar beliau membaca Fatihatul Kitdb dan dua surah 
lainnya, beliau memanjangkan {bacaan} pada yang pertama, juga 
memanjangkan {bacaan} pada rakaat pertama dalam shalat subuh dan 
memendekkan {bacaan} pada rakaat kedua.” 



96. Bab: Bacaan dalam Shalat Ashar 



97. Bab: Bacaan dalam Shalat Maghrib 



:ju A Jji jl* j\ ^-t\r 



I y / ^ # / 



* + 



> JA & } ‘J :^iia (ii> \j) f>; 

> > f> m jii j o?! !jjiL ui 



^ * 



* a ^ 



(^rv/o Aiil IaJju UJ yU L. ^ 



413. Dari Ibnu Abbas RA, bahwa ia berkata, “Sungguh Ummu A1 
Fadhl mendengamya membaca surah (wal mursalati ’urfa). Ia berkata, 
‘Wahai anakku, demi Allah, sungguh engkau telah mengingatkanku 
dengan bacaan surah ini, karena itu adalah surah terakhir yang aku 
dengar dari Rasulullah SAW yang beliau baca dalam shalat maghrib.’ 
(Dalam riwayat lain: “Setelah itu beliau tidak pemah lagi shalat 
mengimami kami hingga Allah mewafatkanny a. ” 3/137). 




li 1 ' 






■oijU' 




414. Dari Urwan bin Az-Zubair, dari Marwan bin A1 Hakam 60 , ia 
berkata, “Zaib bin T sabit berkata kepadaku, ‘Mengapa engkau membaca 
{surah} pendek dalam shalat maghrib, padahal aku mendengar Nabi 
SAW membaca dua surah yang panjang’.” 



98. Bab: Mengeraskan Bacaan (Jahr) dalam Shalat Maghrib 



t o 






: Jli [ v\}t jJj s- 

$) 2 — /ii' O* ] o>») — : ^ Jj--j 

V ff .oybiiji JU ff ^ ^ Ijili 

i bi 0' Jb (Uj j ia^wl «iLj (/Jj^ 

[Y • /o (^s oCj^I U (Jjl iLij] [t ^/n 



j 



415. Dari Jubair bin Muth’im, [ia datang untuk meminta tebusan 
para tawanan perang Badar, 4/3 1] ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah 
SAW dalam shalat maghrib membaca {surah} Ath-Thuur, [ketika bacaan 
beliau sampai pada ayat ‘Am khuliquu min ghairi syaiin am humul 
khaaliguun. am khaiagus samawati wal ardha bai laa yuuginuun. am 
* indahum khazaainu rabbika am humul musaithiruun * {yang artinya, 
“Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang 
menciptakan (diri mereka sendiri)? Ataukah mereka telah menciptakan 
langit dan bumi itu? Sebenamya mereka tidak meyakini (qta yang 
mereka katakan). Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu 
atau mereka yang berkuasa?” (Qs. Ath-Thuur(52):35-37} hampirsaja 
hatiku melayang 6/49] [Itulah pertama kalinya iman bersemayam di 
dalam hatiku.” 5/20] 



Mengenai Marwan bin A1 Hakam, ada pembicaraan yang cukup dikenal di kalangan para 
muhaddits, hanya saja hal ini telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitabSyoWm/ 
Ma ’ani (1/124) dari Urwah yang menjelaskan pemberitahuan tersebut antara dirinya dan 
Zaid. Jadi Marwan tidak sendiri dalam meriwayatkan hadits ini. A1 Hafizh Itanu Hajar 
berkata, M Urwah mendengamya dari Marwan dari Zaid, lalu ia pun bertemu Zaid 
kemudian Zaid mengabarinya.” 



1 4io | — Mukhtashar Shahih Bukhari 



99. Bab: Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Isya 



s.dj\ lil) fyii ^f 'J* : Jl3 ^f - 1 ^ 

f 



Jt i_A 



[^] JlS :[?Ui U] y LJUi akli (C 



<F B J ^ # 

1 1 S I ^ / . fl */ fl 

l 



.Iulf i* iU.f Jijf ‘Ai t 



J x > ^ X 




r 1 



X- D 



UJl 



416. Dari Abu Rafi’, iaberkata, “Aku shalat malambersama Abu 
Hurairah, ia mebaca surah itkas samaaun syaqqat, lalu ia sujud 
{tilawah}. Aku bertanya kepadanya, [‘Apa {yang engkau lakukan} ini?”] 
Dia menjawab, ‘Aku sujud [ketika] di belakang Abul Qasim SAW, dan 
aku tetap sujud sampai beliau melepaskannya' 





U] [m/A-i] tjcJl) 

* ^ 








* f 

y t<u ? 



,£• ' 
u yP 



417. Dari Al Bana’, bahwa Nabi SAW dalam suatu perjalanan, 
beliau shalat isya dan pada salah satu rakaat di antara dua rakaat pertama 
beliau membaca {surat} ( wattini waz zaitun). [maka, 8/214] [akutidak 
pemah mendengar seorang pun yang suaranya atau bacaannya lebih 
bagus daripada beliau.”] 



100. Bab: Bacaan dalam Shalat Isya yang Mengandung Ayat 

Sajdah 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan). 



101. Bab: Bacaan dalam Shalat Isya' 



(Haditsnya adalah hadits A1 Barra' tersebutdi atas) 



%Iiilrkfnnltni< CUnltik Dnlrkniti 



t A 1 1 R 




102. Bab: Memanjangkan Bacaan pada Dua Rakaat Pertama dan 
Tidak Menambahkan Surah Lain pada Dua Rakaat Berikutnya 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Jabir bin Samrah yang telah 
disebutkan, yaitu hadits nomor 414). 



103. Bab: Bacaan dalam Shalat Subuh 



OjLl) 0 ‘J» f> : tX ff 'cJi, -\ ta 

128. Ummu Salamah berkata, “Nabi SAW membaca {surah} Ath- 
Thuur" 




41 8. 61 Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Dalam setiap shalat ada 
bacaan, bacaan yang Rasulullah SAW perdengarkan kepada kami, maka 
kami pun memperdengarkannya kepada kalian, dan bacaan yang tidak 
beliau perdengarkan kepada kami maka kami pun tidak 
memperdengarkannya kepada kalian. Jika bacaan itu tidak engkau 
tambah setelah Ummul Qur'an {surah A1 Patihah}, maka itu sudah 
cukup, tapi jika engkau tambah maka itu lebih baik.” 



104. Bab: Mengeraskan Bacaan dalam Shalat Shubuh 



0j W), Jw m JSij % 






128 dan 129 adalah bagian daii hadits Ummu Salainah yang telah disebutkan secara 
maushul pada nomor257. 



412 1 — MukhtasharShahihBukhari 




129. Ummu Salamah berkata, “Aku thawaf di belakang orang- 
orang, sementara saat itu Nabi SAW sedang shalat, dan beliau membaca 
{surah} Ath-Thuur.” 







3 ‘jC 



f lli 




5j*-f a1}1 j jLS" aSJ) j (U—j jJj j jl?" 



419. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi SAW membaca 62 pada 
saat yang diperintahkan, dan diam pada saat yang diperintahkan. (Dan 
Tuhanmu tidaklah pelupa.) dan jirman Allah (Dan telah ada bagimu 
sekalian suri teladan yang baik pada diri Rasulullah.) 



105. Bab: Memadukan Dua Surah dalam Satu Rakaat, Membaca 
Ayat-ayat Terakhir Beberapa Surah, Membaca Surah Demi 

Surah, dan Membaca Awal Surah 




! (OjLjdi) m ^i Y} yjpi o!i Am> J i r . 

- J* ’/> 1 ij>j Jy ’/> ^ 'i! J- 




130. 63 Diceritakan dari Abdullah bin As-Sa’ib, “Nabi SAW 
membaca Al Mukminun dalam shalat subuh, sampai pada ayat yang 
menceritakan Musa dan Harun, atau ayat yang menceritakan tentang ‘Isa, 
beliau terbatuk lalu ruku. 



Maksudnya adalah membaca dengan suara nyaring. Adapun maksud “diam n adalah tidak 
menyaringkan bacaannya. Karena Nabi SAW sebagai imam» maka beliau tetap membaca, 
baik dengan suara nyaring maupun pelan. 

63 Disambungkan oleh MusHm, Abu Awanah dan lain-lain. Riwayat ini dikeiuarkan pula 
daLam kita Shahih Abi Daud (656). 



MnkhiaGhor Shahih Rnkhari I &\% I 




b W* 'ui $ 'cjj^3 Jj^ J* ' S*J - ' 0 * 

* y + T 

.^iLji ^ Sjjlo CiSi 



159. Umar pemah membaca seratus dua puluh ayat dari surah A1 
Baqarah dalam rakaat pertama, kemudian pada rakaat kedua ia membaca 
surah Al Matsani 64 . 



t . t 






“ ^ 1 ^ i C/ ' ^ ^* ^Pj j ** £* ^gL 3 Aj ((jJjd) j' 



Cji «JJ-S ?S*^' (JlL ! V1) ^ 4jI ui' (/J 



y 




I* 






°J> 






i a^l 



J t * .. ^ 0 > 



J "jj-» 'j^. c 

.ill jr :jSS"j J 5Vj 



J > / X- >/ 



J SiU JUj -m 



Q / 



/ / 



OlS' :a!p *dil dUC. ,jjf "jp ^p aUI -Cp JlSj - \ T \ 

* > > V 

? ! 0 . 0 t . t . f T* . / 

/ „ " //, . 1^1 >F t ^ 0 -" ( s J V J / ./ 0f.| / J I 

i LaJO UO J . ^3 ju^J Jfl £jA ^\^_J 

%. (s*-\‘i& > j»)_. ^ii * '> iL su>i j p' > 



>* V , , ^ 

1 D ^ ■ I. j 



: % % £ 



t 






-F / / 






t* ' * 



l_Xj jr ^ iui oirj c5>i Sjji, i>: p 



■" ^ * i ^ i , ^i. ■ - r ■■*■' - | ^ . f, „. > A . f 

iBjaJ 4Jl M ju tajjUl sJl^j *aij dJjl ;l jJUs AjU^sI 



^ r 



LJl 



:JUi lt 5>L ‘>J l^as a l5|j 4 '> lili ,tf>(, f> 

IjJlJ-j ,^£7 p. > iij Jii iu> -i3jf M 01 Qfjii 



64 Yaitu suiah yang panjangnya kurang dari seratus ayat. 



1 414 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





* 



160. 65 A1 Ahnaf membaca surah A1 Kahfi pada rakaat pertama, lalu 
pada rakaat kedua ia membaca surah Yuusuf atau Yuunus. Disebutkan 
bahwa ia shalat bersama Umar RA dengan membaca kedua surah 
tersebuL 161. 66 Ibnu Mas’ud membaca empat puluh ayat dari surah A1 
Anfal, dan pada rakaat kedua membaca salah satu surah mufashshal. 67 
162. 68 Abu Qatadah berkata tentang orang yang membaca surah yang 
sama pada kedua rakaat tersebut atau mengulang surat yang sama pada 
kedua rakaat tersebut, “Semua itu adalah Kitabullah.” 131. 69 Ubaidullah 
berkata, dari Tsabit dari Anas, “Seorang laki-laki Anshar biasa 
mengimami mereka shalat di masjid Quba', ia terbiasa membaca surah 
yang sama dalam setiap shalat setelah surah A1 Fatihah, yaitu qul 
huwaiiahu ahad {A1 Ikhlash}, setelah membaca surah ini ia pun 
membaca surah lainnya. Ia melakukan itu dalam setiap rakaat. Kemudian 
para sahabatnya berbicara kepadanya, mereka mengatakan, “Setelah 
engkau membaca surah itu {A1 Ikhlash}, tampaknya engkau tidak 
menganggap bahwa itu sudah cukup sehingga engkau membaca surah 
lainnya bersama surah itu. Sebaiknya engkau membaca surah itu saja 
{setelah A1 Fatihah}, atau tidak membaca surah itu tapi membaca surah 
lainnya.” Laki-laki itu menjawab, “Aku tidak akan meninggalkannya. 
Jika kalian mau aku mengimami kalian dengan surah itu, maka akan 
kulakukan, tapi jika kalian tidak mau maka aku tinggalkan kalian.” 
Namun mereka tidak melihat ada orang lain yang lebih utama dari orang 



65, Disambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah. 

“■ Disambungkan oleh Abdurrazaq dan Sa’id bin Manshur. 

eT ' Surat mu/ashshal ialah surat-surat pendek yang dimulai dari surah gu/hingga akhir A1 
Qur'an. 

68 Disambungkan oleh JaTar al Paryabi dalam Kitabus Skalah dan Abu Na’im dalam Al 
Mustakhraj. 

m Disambungkan oleh At-Tirmidzi dan A1 Bazzar. At-Tirmidzi berkata(2/148), “Hadits 
hasan shahih dari segi ini.” Saya katakan, “Para perawinya adalah orang-orang yang 
masuk syarat shahih." 



Mulrhhiiihar Khahih Riilrharl IdlS I 





tersebut sehingga mereka tidak mau diimami oleh selainnya. Ketika Nabi 
SAW datang kepada mereka, mereka pun menyampaikan cerita tersebut, 
beliau bersabda, 'Wahai Fulan, apa yang menghalangimu untuk 
melakukan seperti yang disarankan oleh para sahabatmu? dan apa yang 
mendorongmu untuk selalu membaca surah tersebut dalam setiap 
rakaat? ” Ia menjawab, “Aku sungguh mencintainya.” Beliau bersabda, 
“Kecintaanmu terhadapnya akan memasukkanmu ke dalam surga . " 



-Jtj-i :JU JJJj - t t 

* * * f 

^ ^ j ,6 >■ j ^ i' ^ i' ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ 

I, ^ .. 1. ° _ F I. 1 i ■ i' I. ^ . .. |0Ll, |W 






^ll JjlJiSl lil ,j&Ji Iji : JUi iUTj J il^li jUiJl 

U‘| A J-Af ‘J& iir 



■X >■ 






• / JT ^ . 0 

^ . I 



^ * x- ° 



!j) ['‘'/l ji?j JS* 

oi? J\ ii-Si Jb as ilt 

o ^ ^ J ?. *■ *. p i* C"'®-' *'!£* s* S|| 

((►??' u' <j£ (^k»J t®9 

[ Ut/l 






420. Abu Wa’il berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Ibnu 
Mas’ud dan berkata, ‘Aku membaca salah satu surah Al Mufashshal 
dalam satu rakaat tadi malam.’ Ibnu Mas’ud berkata, “Ini seperti petikan 
syair. Aku mengetahui pilihan-pilihan yang pemah dibaca Nabi SAW.” 
Ia menyebutkan dua puluh surah pendek, dua surah dalam setiap rakaat 
[berdasarkan saran Ibnu Mas’ud, karena yang terakhir adalah surah-surah 
yang diawali dengan haa miim . 6/101] (Dalam riwayat lain: “Sungguh 
kami telah mendengar bacaan, dan sungguh aku memperhatikan bacaan 
A1 Qur'an yang dibaca oleh Nabi SAW. Ada delapan belas surah pendek 
dan dua surah {yang diawali dengan} (haa miim)," 6/1 12). 



106. Bab: Pada Dna Rakaat Terakhir Membaca A1 Fatihah 
(Haditsnya adalah hadits Abu Qatadah nomor 412) 



1 416 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




107. Bab: Orang yang Tidak Mengeraskan Bacaan dalam Shalat 

Dzuhur dan Ashar. 



(Haditsnya adalah hadits Khabbab, yang telah disebutkan pada 
nomor 406). 



10$. Bab: Jika Imam Memperdengarkan Bacaan Ayat 



(Haditsnya adalah hadits Abu Qatadah yang telah disebutkan) 



109. Bab: Memanjangkan Bacaan pada Rakaat Pertama 
(Haditsnya adalah hadits Abu Qatadah tersebut) 



110. Bab: Imam Mengeraskan Bacaan M Amin” 



> y 'Ji os>T :Ilii jlij-m 

y SjsJL! 




164.™ Atha’ berkata, “Amin adalah doa.” Ibnu Az- Zubairdan 
orang-orang di belakangnya sama-sama membaca “amin,” sehingga 
terdengar suara gemuruh di masjid. Abu Hurairah menyerukan kepada 
imam, “Janganlah engkau melewatkanku dengan amin.” 71 



lD 







jj j 



* 



y oir : JU, -UO 



m Abdurrazaq (2643) menyebutkan secara bersambung dengan $&aadshahik darinya seperti 
itu. 

7L Maksud Abu Hurairah, agar imam tenang dalam bacaannya sehingga para makmum bia 
mengucapkan amin bersamaan dengan imam dalam shalat. 



Muthhichor Clialiih Pnbiiot*! I A 1 7 R 




165. Dari Nan , “Ibnu Umar tidak pemah meninggalkannya, 
bahkan ia menyuruh orang-orang untuk melakukannya. Aku mendengar 
hal yang baik darinya tentang hal ini.” 



ll| : jli 







*" ^ti , r ^ f * * 



:3 — { 

CjJL y [ yji aSsj^CJI d)Ls ] iv/v l£jUJI 

. Jl y c j3s c; SJ > aSjuJi 



■0« T :J_>* 






42 1 . Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda, “Jika imam 
mengucapkan amin (dalam riwayat lain: “Jika pembaca mengucapkan 
amin, 7/167) maka ucapkanlah ‘Amin ’ oleh katian. [Karena 
sesungguhnya malaikut mengucapkan aminj. Barang siapa ucapan 
aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. maka akan diampuni 
dosanya yang telah lalu. ” 



Ibnu Syihab berkata, “Rasulullah SAW telah mengucapkan 
‘Amin’”. 73 



111. Bab: Keutamaan Ucapan “Amin” 



101--T Jli \1\ :Jl5 0 jil JjLj of : 



^ <Jy- 



j!> : 






Jj; iJ ^ llilJb-l ^T ^ &CJi 



^ + 






72 ~ Abdurrazaq juga menyebutkan secaru bersambung dengan sanadsto/iri/L 
71 Maksudnya adalah bacaan beliau nyaring. Tentang riwayat inu kendatipun termasuk 
riwayat-riwayat mursal Ibnu Shihab, tapi ada riwayat-riwayat maushul lainnya yang 
menguatkannya, bahkan Ibnu Hibban dan lainnya teiah menyebutkannya dengan 
bersambung, Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalnm Shahih Abu Daud (863, 864, 866). 



1 418 1 — MukhtasharShahihBukhari 




(Dalam riwayat lain melalui j alur darinya, bahwa Rasulullah S AW 
bersabda, "Jika seseorang di antara kalian mengucapkan, 'amin', 
malaikat di langit pun mengucapkan ‘amin Jika yang satu bersamaan 
dengan yang lainnya, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu . ') 



112. Bab: Makmum Mengeraskan Bacaan “Amin” 



LS) 'M : Js ® > J>j J :*" 4 >j) 



J J — * 4 — ^ (ojuajl V J p j ic - 



i i y 



# «i^ 



i 0/ 






* * 0 



.(jJi C» J 'jki- 



(Dalam riwayat ketiga meIaluijalurdarinya(AbuHurairah)juga, 
bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Jika imam mengucapkan, ‘Ghairil 
maghdhuubi ‘alaihin waladh dhaallin ’ maka ucapkanlah, ‘Amin 
Sesungguhnya barang siapa yang ucapannya bersamaan dengan ucapan 
malaikat, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. “) 



113. Bab: Jika Makmum Ruku’ Sebelum Sampai Shaff (Barisan) 



o( j4 'cf C % » Ji 4 31 



Jjjl *lilj : JUi ® Jju 2Jdi yx> cLiiJl Jl J>[ 



/ / / 



0 ■* 



422. Dari Abu Bakrah, bahwa ia mendapati Nabi SAW sedang 
ruku, maka dia pun ruku sebelum masuk ke dalam shaf. Lalu hal tersebut 
disampaikan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, “ Semoga Allah 
menambahkan kehati-hatian kepadamu. Jangan kau ulangi lagi. " 



114. Bab: Menyempumakan Takbir Waktu Ruku 



jt ~ * rr S Jli - 1 r * 



MukhtasharShahihBukhari — 14191 




132. 74 Ibnu Abbas 75 mengatakan dari Nabi SAW. 133. 76 Dalam 
riwayat ini terdapat Malik bin A1 Huwairits. 















:JU lii» 



423. Dari Abu Hurairah, bahwa ia shalat bersama mereka, ia 
senantiasa bertakbir setiap kali ruku dan ketika bangkit dari ruku (i’tidal). 
Setelah selesai shalat ia berkata, “Aku yang paling menyerupai 
Rasulullah SAW dalam shalatnya di antara kalian.” 



115. Bab: Menyempurnakan Takbir ketika Sujud 



vM» J yt. : jli ^ - 1 r i 







& 



litj lit c ^ 61 Lil tdJl 

jif ocuji yis tii ^ ^45 \l{j zJj 







sku lii ai [Y • ./1 — i] :jUi 



^ / K'/ , , J 

»/ 1 J fl . ./tt 




£ -- 



(ji 



* C jCo Jill : JlS jf 



424.Dari Muthanif bin Abdillah, ia berkata, ( *Aku dan Imran bin 
Hushain shalat di belakang Aii bin Abi Thalib RA. Apabila ia sujud maka 



74 ‘ Mengisyaratkan kepada haditsnya yang tersebut pada bab berikut, 

^ 5- M lbmi Abbas mengatakan' 1 , yang dikatakan Ibnu Abbas tidak disebutkan. Menurut 
pensyarah ini tersirat dari judul yang disebutkan» yaitu menyempumakan takbir. Saya 
katakai^ dalam beberapa naskah disebutkan dengan lafazh ini yang lebih jelas. Al 

Hafizh berkata, “Maksudnya adatah, ia mengatakan demikian artinya, bahwa dengan itu ia 
mengisyaratkan kepada haditsnya yang maushul pada akhir bab setelahnya.” 

^ Penyusun mengisyamtkan kepada haditsnya yang maushul yang akan disebutkan pada 
nomor437. 



1 420 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





ia bertakbir, apabila ia bangkit dari sujud maka ia pun bertakbir, dan 
apabila ia berdiri setelah dua rakaat maka ia pun bertakbir. Setelah selesai 
shalat Imran bin Hushain memegang tanganku dan berkata, [“Sungguh 
1/200] ia telah mengingatkanku pada shalat Muhammad SAW.” Atau ia 
berkata, “Sungguh ia telah shalat seperti shalatnya Muhammad SAW.” 



0 



» (I > ( 0 ** * * m ^ 






ip- 



9 * 

6^ r i/' r ® i j' 
* - 1 , * 



y' -r 



y /T r r r 



O r r 



:Jli :fJjj ^j) Vi\j ( fli lijj 



V 0 






:JI — » U*Ip 4i» (j-U- tjd j (j~i 



cJSi yj)\ Ji) riu s yi :iC» iiL; o4j f 



<S p-uii JS. iiilf iBp : jui iju_i y ^ 



425. Dari Ikrimah, ia berkata, “Aku melihat seorang laki-laki 77 di 
maqam Ibrahim, ia bertakbir setiap kali ruku dan bangkit dari ruku’, 
demikian juga ketika berdiri dan ketika duduk.” (Dalam riwayat lain: ia 
berkata, “Aku shalat 78 di belakang seorang syaikh di Makkah. Ia 
bertakbir sebanyak dua puluh dua takbir.) 79 Lalu aku ceritakan kepada 
Ibnu Abbas RA, ia berkata, ‘Bukankah itu seperti shalat Nabi SAW?” 
(Dalam riwayat lain: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, ‘Orang itu 
sungguh bodoh.’ Ibnu Abbas berkata, ‘Celaka engkau. Bahkan itu adalah 
sunnahnya Abul Qasim SAW, 



»» 



116. Bab: Bertakbir ketika Berdiri dari Sujud 



71 ' la adalah Abu Huraimh RA, sebagaimanayangdisebutkandalambeberapajalurhadits 
yapg diriwayatkan Ahmad dan yang Iainnya, 

Yaitu shalat Drnhur, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Allsma’ili. 

Ucapannya, ^Dua pulu dua takbir^, karena dalam setiap rakaat ada lima kalitakbir, 
sehingga dalam shalat yang empat rakaat terdapat dua puluh takbir di samping takbiiatul 
ihram dan takbir ketika berdiri dari tasyahhud awal. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — i 42 il 




117. Bab: Meletakkan Telapak Tangan di Atas Lutut ketika Ruku 






9 * 



trt 3 J C 



it A' » 'cP -"•! 



13 4. 80 Abu Humaid berkata di antara para sahabatnya, <c Nabi SAW 
menempatkan kedua tangannya pada kedua lututnya.” 



' */■ * **t - f •/ t. 1 fl|/- | ^/ 



/ 0 / /• i o / . y . 

— t T " 



td 1 *—» L^i ^ -u.?" r*** Oi 
”/ / ^ 



• V^!rll il)! 



426. Dari Mush’ab bin Sa’ad, ia berkata, “Aku shalat di samping 
ayahku. Aku meluruskan kedua telapak tanganku dan aku letakkan di atas 
kedua pahaku. Kemudian ayahku melarangku {demikian}. laberkata, 
‘Dulu kami pemah melakukan seperti itu, lalu kami dilarang, dan kami 
diperintahkan untuk meletakkan tangan kami di atas lutut.’” 



118. Bab: Jika Tidak Menyempurnakan Ruku’ 




js- tc-i c-X tf C> : ^J] Jli [\ <w/ 1 Ja» 









- J* 




Jj Jj) 




ild^ iui >1 ^i s>ili 



( 



^ / i 



* 



8(1 134 dan 135, keduanya merupakan bagian dari hadits Abu Humaid As-Sa’itfj. Telah 
disebutkan oleb penyusun dalam kitab ini juga secara bersambung, yaitu pada hadits 
nomor 448. 



1 422 1 — MukhtasharShahihBukhan 




427. Dari Zaid bin Wahb, ia berkata, “Hudzaifah melihat seorang 
laki-laki yang tidak menyempumakan ruku dan sujudnya. [Setelah orang 
itu menyelesaikan shalatnya, 1/197] [Abu Hudzaifah] berkarn kepadanya, 
‘Engkau belum shalat. Jika engkau mati, maka engkau mati tidak pada 
fitrah yang padanya Allah menciptakan Muhammad SAW,’ (Dalam 
riwayat lain: ‘Maka engkau mati di luar Sunnah Muhammad SAW*.”) 



119. Bab: Meluruskan Punggung ketika Ruku 









135. Abu Humaid berkata di antara para sahabatnya, “Nabi SAW 
ruku, kemudian beliau meluruskan punggungnya." 



120. Bab: Batas Sempurnanya Ruku, 1’tidal, dan Thuma’ninah 



e v 








^ — J*' — S * j OiT : JU f.Ql - 1 Y A 



jdiij ^ i;- & iJj £ ^ 




428. Dari A1 Barra', ia berkata, “Rukunya Nabi SAW, sujudnya, 
dan duduknya antara dua sujud, serta apabila beliau bangkit dari ruku - 
yakni saat antara berdiri dan duduk- waktunya hampir sama.” 

121. Bab: Perintah Nabi SAW kepada Orang yang Tidak 
Menyempurnakan Ruku untuk Mengulangi Shalatnya 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah tentang orang yang buruk 
shalatnya, yang akan disebutkan pada kitab ke 79 bab 1 8). 

122. Bab: Doa ketika Ruku 




Jil 01? aUI -t Y 



4231 



Mukhtashar Shahih Bukhari 




*-& 'oJ> of iic, S y i Jb» c. : #j J jj) j j [\wl\ 



y X* 



- , / J y 

>e * * i 






j C^r/"\ Ju y\ (^ij Ai cU- lii) 



** * 
J ^ / 



[^i jjtg ^ > ^Li .al^j uT, ^ui 



429. Dari Aisyah RA, ia berkata, “Nabi SAW [beliau sering 1/199] 
mengucapkan (dalam riwayat lain: ‘Tidaklah Nabi SAW shalat setelah 
turun kepadanya ayat idza jaa'a nashrullahi wal fath kecuali beliau 
mengucapkMi, 6/93) di dalam ruku dan sujudnya, ‘Subhanakallahumma 
rabbana wa bihamdika aUahummaghjirti ’ {Maha Suci Engkau ya AUah 
Tuhan kami dan dengan segala puji bagi-Mu, ya Allah ampunilah aku} 
sebagai manifestasi ayat A1 Qur'an tersebut.” 



123. Bab: Apa yang Diucapkan Imam dan Makmum ketika 
Mengangkat Kepaia dari Ruku ( 1’tidal ) 




430. Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Apabila Nabi SAW telah 
mengucapkan, 'Sami^allahu liman hamidah ’ beliau mengucapkan, 
AUahumma rabbana wa lakal hamd. ’ Apabila Nabi SAW ruku dan 
mengangkat kepalanya 81 beliau bertakbir, dan apabila berdiri 82 setelah 



8L Maksudnya mengangkat kepalanya dari sujud, bukan dari ruku. 

Al Hafizh berkata, “Yang masyhur dari Abu Hurairah, bahwa beliau bertakbir ketika 
berdiri dan tidak menangguhkannya sampai berdiri tegak, sebagaimana disebutkan dalam 
kitab Al Muwaththa \ maka ucaparmya, * Apabila beliau berdiri setelah dua kali sujud 
beliau mengucapkan ' AUahu Akbar. ’ "Maksudnya adalah ketika beliau bangkit untuk 
berdiri r 

Saya katakan: riwayat ini dikuatkan oleh riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Ya*la dalam 



1 424 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





dua kali sujud beliau mengucapkan ‘ Allahu Akbar 



124. Bab: Keutamaan Bacaan, “AUahumma rabbana wa lakal 

hamd 







431. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAWbersabda, 
"Apabila imam berucap, 'SamPaUahu Uman hamidah, ucapkanlah, 
'AUahumma rabbana wa lakal hamd'; Sesungguhnya barang siapa 
yang ucapannya bersamaan dengan ucapan Malaikat, maka akan 
diampuni dosanya yang telah lalu. ” 



125. Bab 




iy—*] ,\ — ii 55C. , -hc* > :>^ii aisr^Ji 



. jukii jlL 'yj Sl)i Jji' ii jJJ 




432. Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Sungguh aku berusaha 
menyerupai shalat Nabi SAW.” Abu Hurairah RA membaca qunut pada 
rakaat terakhir shalat dzuhur, shalat isya dan shalat subuh, yaitu setelah 
berucap, l sami*aUahu Uman hamidah. ’ Ia mendoakan kaum mukminin 
dan melaknat kaum kafir." B3 



Musnadnya dari jalur lain dari Abu Hurairah seezr%tnarfu\ yaitu dengan lafazh, "Apabila 
beliau berdiri setdah duduk maka beliau bertakbir kemudian berdiri.” Ucapannya, 
“Kemudian berdiri” adalah penguat ucapan tadi “Apabila beliau berdiri" yang artinya 
yaitu ketika bangkit untuk berdiri. Hadits ini dikeluaikan d&amAsh-Shahihah (604) yang 
dianggap jayyid dan hosan. 

S3 ' Saya katakan: Akan disebutkan lafazh doa Nabi SAW yang mendoakan kaum mukminin 



MukhtasharShahihBukhari — 1425 1 








oii' :«Jli 







433. Dari Anas RA, ia bcrkata, “Qunut itu dibaca pada shalat 
maghrib dan shalat subuh.” 




: Jl 5 ^ l ?jC Cl Iju^ ilkJl iUj OT, 

4— ^ iJj : ul :Jl5 




434. Dari Rifa’ah bin Rafi’ Az-Zuraqqi, ia berkata, “Pada suatu 
hari kami shalat di belakang Nabi SAW. Ketika beliau mengangkat 
kepalanya dari ruku, beliau berucap, , 'Satni’aIlahu liman hamidah ’ lalu 
seseorang berucap, ‘ Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsirah 
thayyiban mubarakan JUh. ' Setelah selesai shalat beliau bertanya, ‘Siapa 
yang mengucapkan itu?‘ Orang tersebut menjawab, ‘Aku.’ Beliau 
berkata, ‘Aku melihat tiga puluh lebih malaikat bersegera menuliskannya 
yang pertama ’. ” 



126. Bab: Thuma’mnah ketika Mengangkat Kepala dari Ruku 

(1’tidal) 



J 



s 















J Ji5j -m 




* 



daamelalcnat kaum kuffar, yaitu padabab ke 127, hadits iK>mor439. 



[4261 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



I36. 84 Abu Humaid berkata, “Nabi SAW mengangkat kepalanya 
dan tegak sehingga punggungnya kembali pada posisi semula.” 











iii i3 oir :ju chU ^ -tr o 



03 J_j2i ^ fl3 O? 'Mj ‘ 



435. Dari Tsabit, ia berkata, “Anas menirukan shalat Nabi SAW 
untuk kami, ia pun shalat, dan ketika mengangkat kepalanya dari ruku 
lalu terus berdiri sampai-sampai kami mengira bahwa ia lupa.” 





!*■ ^ 

& bb 



436. Dari A1 Barra' RA, dia berkata, “Rukunya Nabi SAW, 
sujudnya, bangkitnya dari ruku serta [duduknya 1/199] di antaradua 
sujud, lama waktunya hampir sama.” 



J J & *J iuc. oir :jii jr -t rv 

^ ^ T ^ 



















Ui 



fni merupakan bagian dari hadits mausAu/ yang akan disebutkan pada nomor448. 



Mukhtashar Shahih Bukhari ■ — 1 427 1 




[5 — % 'cXj £ p )] (jii fUi :$jj J } ) icji £/j 






f,\ jlTJ . i Ui 



li Uj ^jCai jjf Jli 



-H 



0i 3^'jj (J»j) ^ (d' 

i (5 ji-tl 5 S-UwJl £jf CJtj ^ij lil Jj jj jjf <1)1^ j 




■■ ■- r 

^Jll Jj !_!f :£■* ^ |>> Ji iiilj] 



,HJ) 



^ ^ ^ V H 

>" SliH 4 «r 0 •» 0 t , H 0 



^4L' JJ OC» Jj 5 j ois' li^i <J^*± 






/ J 



- 



iiic [j Cjghl u !>\f\ Xfifi .ji P ij, jic OIS" :ts>! 



, ^ 0 / n- ^ J D 0 H 

J >4 t y ./ 



. * 




y h * 



0 W) ^ijJijJsliiJi 



437. Dari Abu Qilabah, ia berkata, “Malik bin A1 Huwairits 
memperlihatkan kepada kami cara shalat Nabi SAW, dan itu ia lakukan 
di luar waktu shalat. (Dalam riwayat lain: “Malik bin A1 Huwairits 
datang, lalu shalat bersama kami di masjid kami ini, kemudian ia berkata, 
‘Aku akan shalat bersama kalian. Aku tidak bermaksud shalat, tapi aku 
ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana aku melihat Nabi SAW 
mengeijakan shalat 1/200). Lalu ia berdiri dan tetap pada posisi 
berdirinya, kemudian ruku [sambil bertakbir 1/199], dan tetap pada posisi 
ruku, lalu bangkit mengangkat kepalanya hingga berdiri tegak (dalam 
riwayat lain: lalu berdiri sejenak) [kemudian sujud, lalu bangkit dari 
sujud dan diam sejenak]. Abu Qilabah, “Kemudian Abu Buraid (dalam 
riwayat lain: Amr bin Salimah) shalat seperti shalatnya guru kami ini. 
Abu Buraid, apabila mengangkat kepalanya dari sujud terakhir {sujud 
kedua} ia duduk dengan tegak [di atas tanah], kemudian bangkit, (dalam 
riwayat lain darinya: bahwa ia melihat Nabi SAW shalat, yang mana 
pada rakaat ganjil dalam shalatnya beliau tidak langsung bangkit berdiri 
sebelum duduk sejenak) (Dalam riwayat lain: beliau melakukan sesuatu 
yang aku tidak lihat dilakukan oleh mereka, dan [beliau 
menyempumakan takbir dan] duduk pada rakaat ketiga dan keempat.” 
1/199) 



127. Bab: Turun Sambil Mengucapkan Takbir ketika Hendak 

Sujud 




# 1 ^ ^ ^ _ y 

• *r?j Jj 0\S Jlij -U1 






/ 



Mukhtashar Shahih Bukhari 




ot 

166. Nafr berkata, “Ibnu Umar meletakkan kedua tangannya 
sebelum kedua lututnya.” 



(Jf / / 

Ht % 



l— *js^j o*^ JS' j^o 015’” ĕjjJ» Ll 



J J * ■ ' 



' ' I .' *t ' ^ s t .' ' * ■ ■ i ' 

£?-* ‘^ 5 £ UO? {#>- OUa>j 



* * * 



>*>< 



** 



* * ** 



'j—ij jjl; p [n , / n aiOi ^ LU Jui 

jW iw ‘Jrf Ji» ; J ji' lf i2iL' y jj iLJl aiTj l£ :pu 



S J J J B ^ ^ Jl6^/ J i | / j> J - X i ^ 

p— > t Ol?" j^-Ni ^>jj <J±?~ p-> tlJbrU^ 

* fj ^ * l'' ^ ^ J'' J ^ 

* ^ f J* £$>■ J^i (U 4-ilj ^ 



J J S J - * 



'■' _ o , # ^ (I J > J ■ ^ 4 

J V #/ _. ^ 



Jj* p ^ L>' > ^ J 5 ' yi cKj ‘0^> 



01 aLi J y*j S^Caj l^A (t^Sji^ Ji tejC 



-■ * + * 



/oi 



* + 



.Cjji ojii oii cJir 



^ ■ +M 



438. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin A1 Harits bin Hisyam 
dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa Abu Hurairah bertakbir 
dalam setiap shalat fardhu dan shalat lainnya, baik pada bulan R amadha n 
maupun selain Ramadhan. Ia bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir 
ketika ruku lalu mengucapkan, % SamVaUahu liman hamidah * [ketika 
bangkit menegakkan punggungnya setelah ruku' 1/191] Lalu ia 
mengucapkan [sambil berdiri, 'Rabbana wa lakal hamd ’ sebelum sujud. 



8S ' Disambungkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ath-Thahawi, A1 Hakim dan lain-lain dengan sanad 
shahih dari Ibnu Umar, bahwa itu memang ia lakukan. Mereka menambahkan, “la 
berkata, ‘Nabi SAW meiakukan itu.” Perintah meletakkan kedua tangan sebelum kedua 
lutut adalah berdasarkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Abu Daud dan lainnya. 
Adapun yang menyelesihi ini maka isnadnya tidak shahih. Karena Im bcrhati-hatilah, dan 
silakah baca “shifniush shalah" (halaman 16, cetakan ke-6, terbitan A1 Maktab A1 Islarni). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 429 1 




kemudian mengucapkan, ‘Allahu Akbar' ketika turun untuk sujud. 
Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud, lalu takbir 
lagi ketika sujud {kedua}, dan bertakbir ketika mengangkat kepalanya 
dari sujud. Kemudian ia pun bertakbir ketika berdiri dari duduk setelah 
dua kali sujud. Ia melakukan seperti itu pada setiap rakaat, hingga selesai 
shalatnya. Setelah selesai ia beritata, ‘Demi dzat yang jiwaku berada di 
tangan-Nya, sungguh aku adalah orang yang paling mirip shalatnya 
dengan shalat Rasulullah SAW. Seperti itulah shalat beliau sampai 
meninggal dunia.” 



o — 'J Oir $1 Jj^-j - IT* 



+ * > 



a o 



oL_T :bljj [\to/v 0%* J*] [\o/r S^/l ~J*)\ 

j - T > ■> / 

jii >1; °j y bj 

J 1 



) SJUj oJ iUl (\ v\/o JU lil 



> * 

+ * 9 ^ J 



: J' — • i )S) Jj^* {* j 



> j j 






* t*' I, jf ^ ^ ^ 9 ^ |°v l.„ ^ ), * * > 9 ^ t g* . ■* y 

) jjyi :(\At/« ui j-i ju aiii 




i'j Jj) Jit-G <>: iiSG-i ‘iiil <o~> 5 l 



t* > 



[ ^ ^ '-ii] ‘-L-jj (°''/ A 



-Ssl JjJl 






<bc<e> JaJ J Jjjy jU' J j OyJliu* Jja* *J£ if*jj ti^AUl 

> r ” > > 

<—>yJl {jA *^Ul : jse*l)l j-j 

*■ > > 

[^' > 3 ? id 04 ) 



439. Darinya (Abu Hurairah), dia berkata, “Rasulullah SAW, 
apabila mengangkat kepalanya [dari rakaat terakhir2/15] [dalam shalat 
Isya 7/165] beliau mengucapkan (tklam riwayat lain: “Apabila beliau 
haidak mendoakan keburukan atau mendoakan kebaikan bagi seseorang, 
beliau membaca qunut setelah ruku. Adapun yang beliau ucapkan setelah 



1 430 1 — MukhtasharShahihBukhari 




mengucapkan 5/171) 'Sami’allahu liman hamidah rabbana wa lakal 
hamdu ' beliau mendoakan untuk beberapa orang dengan menyebutkan 
nama-nama mereka. Beliau mengucapkan (Dalam riwayat lain: Ketika 
Nabi SAW shalat isya, setelah mengucapkan ‘ Sami ’ allahu liman 
hamidah\ beliau sujud dan mengucapkan, 5/184) {yang artinya) l Ya 
AUah selamatkanlah Al Walid bin Al Walid, Salamah bin Hisyam, Ayyasy 
bin Abi Rabi’ah, dan orang-orang yang lemah dari kaum mukminin. Ya 
Allah keraskanlah pijakan-Mu atas Mudhar, dan jadikanlah (dalam 
riwayat lain: turunkanlah 8/56) pada mereka tahun-tahun seperti tahun- 
tahun Yusuf (paceklikj. " [Beliau membaca itu dengan nyaring.] 
[Demikian itu dalam shalat subuh]. Saat itu penduduk Masyriq dari bani 
Mudhar sedang menentang beliau. [Beliau pun pemah mengucapkan 
dalam salah satu shalat subuh, ‘ Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. ’ 
Yaitu orang-orang yang masih hidup di antara orang Arab 86 , sampai 
Allah menurunkan ayat 'laisa laka minal amri sya un .] 



128. Bab: Keutamaan Sujud 



(Haditsnya adalah hadits Abu Hurairah yang panjang tentang 
melihat Allah pada hari kiamat, yang akan disebutkan pada kitab ke 97 
bab 24) 



129. Bab: Menampakkan dan Merenggangkan Kedua Lengan 

ketika Sujud 



**■ Saya katakan bahwa, nama-nama mereka disebutkan dalam riwayat Muslim, yaitu dengan 
lafazh 4 gi Va Allah laknatlah Ra X Dzaksvan dan Ashiyah . " 

^ 7 ' Saya katakan bahwa, tentang tunmnnya ayat ini telah membingungkan orang-orang, 
karcna kisah mcrcka ini adalah sctelah pcrang Uhud, padahal ayai itu turun dalamkisah 
Uhud, kcnapa scbab turunnya ayat terscbut malah setclah kcjadian? A1 Hafizh bcrkata, 
“Kcmudian tampaklah alasan khabar ini, bahwa dalam pcriwayatan ini tcrjadi tahapan, 
jadi ucapan perawi, ‘Sampai AUah mcnurunkan adalali ucapan yang terputus dalam 
riwayat Az-Zuhri dari orang yang mcnyampaikannya. Muslim menjelaskan hal ini dalam 
riwayatnya ... Penyampaian ini tidak benar scbagaimana yang saya scbutkan.” 

Saya katakan, bahwa yang serupa dengan penyampaian ini adalah scbagaimana yang 
tersebut pada hadits nomor 3. Sayapun telah memberikan komentar yang menunjukkan 
ketidak shahihannya. 



MukhtasharShaliihBukhari — 1 431 1 




y j* di oi r m ‘ji\ of 



* $ * t A 
0i 0. . > e*' ^ 



<4aj| , J?Lj aJLj 



4jJU 






440. Dari Abdullah bin Malik bin Buhainah, bahwa apabila Nabi 
SAW shalat, betiau merenggangkan kedua lengannya sehingga tampak 
putihnya kedua ketiak beliau.” 



130. Bab: Menghadapkan Ujung-ujung Jari ke Arah Kiblat 




137. 88 Demikian dikatakan oleh Abu Humaid dari Nabi SAW. 



131. Bab: Jika Tidak Menyempurnakan Sujud 
(Haditsnya adalah hadits Hudzaifah nomor 427) 



132. Bab: Sujud dengan Tujuh Tulang 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas yang akan disebutkan) 



133. Bab: Sujud dengan (Menempelkan) Hidung 



of 'cJj-J M y# ju :J13 HJiiill 



* H* 



(jr— £ i{i — ^ (Hv/\ oiJ-i jf lf^f :£\jj 



0 ' 






** Mengisyaratkan kepada haditsnya yang telah disambungkan oleh penyusun, yangakan 
disebutkan di sini dcngan nomor448. 



432 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 



441. Dari Ibnu Abbas RA, iaberkata, “Nabi SAWbersabda, 'Aku 
diperintahkan sujud (dalam riwayat lain: 'Kita diperintahkan untuksujud 
1/197) di atas tujuh tulang; Pada kening -seraya beliau menunjuk pula 
hidungpya dengan tangannya- kedua tangan, kedua lutut, dan ujung- 
ujungjari kedua kaki, dan kami tidak memasukkan pakaian dan rambuL " 



134. Bab: Sujud dengan (Menempelkan) Hidung di Atas Tanah 



cJUall : Jli CC. 



^ C. : JUi U&3 JkSl J\ § 

j, iirj ^ Lit ijjijj J,) 

■ijj iii (x.a/x 'Jrl; A ii 'sj, eic j* -.ca [x»r/x 



iii j5 (x.a/x '/i; & s. 

l-usSi', j'Ai 'ii ® jii j j.', a&i 










I, . ^ . * 



iJa £jVi yuJi Li5^u LiW (^jji oi :ju* cjjjU aiAi 

cji^ ^ [y Wv aL ff ilii] ds uS»u 

0 (Liai uSJL*C.f ' -IUt ^jjl jl ; jLSi 

j.i3i ^ji] j*^i & ^ii Li&ii oir ‘J> . 

'- : Jti Jj ,2lil ili £ ‘jrj& < jj3l L.Ui :Ji'ljj Jj) [jiCJi 

liSSi oir ^ <>i> >ji a; ' jti 

(5* '•4 j b Jb ® (jt°ih 

+ ~ * T ^ ^ ^ T / 

Ct-k ^-i Jk tjj Jb <> [/] > [yoilr lijKlj] 

f T T > ^ ^ T 

«Jl bi J [Yo*\/Y /y*] 




MukhtasharShahihBukhari — 1 433 k 




- [£_J iij jJl ^jji > 






( iti t nui ^ Cj -juSi ju> a^uji LaL oir 



>■ X* 




UJI JjiS^i tiljj J j) liiljl JlL (_>] Lf>JiLj lCji 

S' / 

^3-tos [nr/s s^LJi cU§^ ‘(jy°Afj is^-1 ® S 



j 



kii }\ LSj J- k&ij ,di ^ @ y» [yf>] ii 



(J2r 



of 



B , / 

^ 3 * a 



V 






^ : 2^'jj Jj) ?5?j'j ^ «Jj-^j 5^*- *^'j 



** ■** 

fa t i J>P 



" l' ^ ^ 

3 - a J £ ** iJ . . , ^ > i ^ 3 > 

i ■" # *" O £ I <" ,XD| I "** * J 3 D $ , ^ . >■ fl| f. * - ^ 

• sl iJJ JijL-ai (^J *4^JJ £f^' tjj M 



442. Dari Abu Salamah, ia berkata, Aku pergi kepada Abu Sa’id A1 
Khudri, lalu aku katakan, “Maukah engkau keluar bersama kami ke 
kebun untuk mengobrol?” Lalu ia pun keluar. Aku berkata, “Ceritakan 
kepadaku apa yang engkau dengar dari Nabi SAW (dalam riwayat lain: 
Aku bertanya kepada Abu Sa’id A1 Khudri, [ia adalah temanku, 2/253], 
aku berkata, “Apakah engkau pemah mendengar Rasulullah SAW 
menyebutkan 2/258) tentang lailatul qadar?” Ia berkata, “Rasulullah 
SAW bcri’tikaf pada sepuluh hari pertama bulan Ramadhan, dan kami 
pun beri’tikaf bersama beliau. Lalu Jibril mendatanginya. Jibril berkata, 
‘Sesungguhnya yang engkau minta itu ada di depanmu. ’ Lalu beliau pun 
beri’tikaf pada sepuluh hari pertengahan, dan kami pun beri’tikaf 
bersama beliau. [Pada pagi hm yang kedua puluh, kami memindahkan 
perbekalan kami 2/259]. Jibril mendatangi beliau dan berkata, ‘Sesung- 
guhnya yang engkau minta itu ada di depanmu. ’ Pada pagi hari kedua 
puluh bulan Ramadhan Nabi SAW berdiri dan bersabda, "Barang siapa 
beri ‘tikaf bersama Nabi SA W maka hendaklah ia kembali. ’’ [Lalu orang- 
otang pun kembali ke masjid] (dalam riwayat lain: Lalu beliau berbicara 
kepada orang-orang dan memerintahkan kepada mereka apa yang 
dikehendaki Allah, lalu berkata, ‘Aku tinggal pada sepuluh hari terakhir 
ini. Barang siapa beri’tikaf bersamaku maka hendaklah ia tetap di 
tempat i’tikafnya 2/254); karena sesungguhnya lailatul qadar telah 
diperlihatkan kepadaku, tapi aku lupa {tanggalnya}, tapi itu pada 
sepuluh hari terahir, [carilah itu 2/254] pada [ setiap ] yang ganjil. 
Sesungguhnya aku melihat diriku { dalam mimpi } seolah-olah aku sujud 
di tanah sementara air [pagi harinya. 2/256]. ’ [Ketika beliau kembali ke 
tempat i’tikafnya, tiba-tiba langit mendung dan turunlah hujan. Demi dzat 



1 434 B — Mukhtashar Shahih Bukhari 




yang telah mengutusnya dengan haq, sungguh langit mendung pada 
penghujung hari itu] -sementara atap masjid terbuat dari pelepah kurma- 
kami tidak melihat apa-apa di langit, lalu tiba-tiba datanglah awan hitam 
lalu kami kehujanan [sampai atap itu meneteskan air. (Dalam riwayat 
lain: Atap masjid menetekan air di tempat shalatnya Nabi SAW pada 
malam kedua puluh satu) Shalat pun dilaksanakan 1/163] beliau shalat 
bersama kami, [lalu aku lihat] Nabi SAW [sujud di air dan tanah] 
sehingga aku melihat bekas tanah dan air pada kening Rasulullah SAW 
dan ujung hidungnya. (dalam riwayat lain: Lalu mataku memandang, 
melihat kepada beliau ketika selesai shalat shubuh, dan wajahnya 
dipenuhi tanah dan air), sesuai dengan mimpinya.” 



135. Bab: Mengikat Baju bagi Orang yang Khawatir Auratnya 

Terbuka 




jH 



443. Dari Sahal bin Sa’ad, ia berkata, “Orang-orang shalat bersama 
Nabi SAW, dan mereka mengikatkan kain mereka karena terlalu kecil 
untuk tubuh mereka. Lalu dikatakan kepada para wanita, ‘Janganlah 
kalian mengangkat kepala kalian hingga kaum laki-lald sempuma 
duduknya’ .” 



136. Bab: Hendaknya Tidak Mengikat Rambut 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Ibnu Abbas nomor 441) 



137. Bab: Hendaknya Tidak Melipat Pakaian ketika Shalat 



Mulrhtachar Khahih knkhari I I 




(Haditsnya adalah sebagian dari hadits Ibnu Abbas tersebut). 



138. Bab: Bacaan Tasbih dan Doa dalam Sujud 



(Haditsnya adalah bagian hadits Aisyah yang telah disebutkan, 
yaitu nomor 42) 



139. Bab: Diam diantara Dua Sujud 



y jJl V J\ : ju ^ «III J, sUJli J cj > - i i i 



j-4 j — iir : ju ciL ; S jji! ^r, nr ^ JJ 

' ^ ^ ^ I, M. i + J . ^ ^ f ^ ( 



: JU S£ *>T jJ > J>j) 



J * ^ ^ 



#<_ J ^9 y 



a!*\j j lil (nt/\ — » C Ci^Jj >j| 




>;j JJ ai : JJUJI J>; ^ f U t jO 



^ /S / J 









II 



.JJ ji : Jjuil 



444. Dari Tsabit bin Anas, ia berkata, “Sungguh aku tidak akan 
berlebihan untuk shalat bersama katian, (aku akan shalat bersama kalian} 
sebagaimana aku melihat Nabi SAW shalat bersama kami.” Tsabit 
berkata, “Anas melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian melaku- 
kannya; (dalam riwayat lain darinya, ia berkata, “Anas menirukan shalat 
Nabi SAW kepada kami, ia pun shalat, lalu 1/194) apabila ia mengangkat 
kepalanya dari ruku' ia berdiri, sampai-sampai ada orang yang 
mengatakan bahwa ia lupa. Demikian juga ketika duduk di antara dua 
sujud, sampai-sampai ada orang yang mengatakan bahwa ia lupa." 



140. Bab: Tldak Menempelkan Sikut ketika Sujud 







* * 




t/ / X / 







-\ta 



436 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




1 38. 89 Abu Humaid berkata, “Nabi SAW sujud, beliau meletakkan 
kedua tangannya tapi tidak menempelkan {lengannya},dantidakpula 
rapat pada tubuhnya.” 



J :JU m 



0 /■ 



^ y 
* 



.,J&j| JsllJl 4^1 ji jJ-JbJ 



J O-' 



445. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 
“Luruslah kalian dalam sujud, dan janganlah seseorang di antara kalian 
meluruskan lengannya seperti anjing. " 



141. Bab: Orang yang Duduk Sejenak pada Rakaat Ganjil dalam 

Shalatnya, lalu Berdiri 



(Haditsnya adalah bagaian dari hadits Malik bin A1 Huwairits, yang 
telah disebutkan pada nomor 437). 



142. Bab: Bagaimana Bertopang pada Tanah ketika Berdiri dari 

Rakaat? 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Malik bin A1 Huwairits 
tersebut) 



143. Bab: Bertakbir ketika Bangun dari Dua Sujud 




jH 

90 

167. Ibnu Az-Zubair bertakbir ketika bangkit untuk berdiri. 



89 Ini adalah bagian dari haditsnya mouskul, yang telah disebutkan. 

90 

Djsambungkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan isnad shahih. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 437 1 



D 



ja — A*** jL jjf lIJ : JlS J- - £ £ *\ 



* 

* 



* * 



rf C 15 Uir J ‘2fj U£“_J «■£“- UiTJ Oji^Jl -L-lj ^ij Ja 




446. Dari Sa’id bin Al Harits, ia berkata, “Abu Sa’id shalat 
bersama kami. Ia mengeraskan takbimya ketika mengangkat kepalanya 
dari sujud, ketika sujud, ketika bangun lagi dari sujud, dan ketika berdiri 
dari dua rakaat. la berkata, ‘Begitulah aku melihat Nabi SAW’.” 91 



144. Bab: Sunahnya Duduk ketika Tasyahhud 



0 







^ S L ^ J lA ^ ^ & i h ^ i 0 



j+ * 



I J *bjoJl r l cJlTj - 1 IV 



* j' 

... 



168. Ummu Ad-Darda' dalam duduk shalatnya seperti duduknya 



91 Saya katakan, bahwa ini termasuk hadits yang dalam sanadnya terdapat Falih bin 
Sulaiman. AI Hafizh berkata, <c Qrang itu {Falih| adaiah orangjujur tapi sering keliru." 
Ucapannya, *‘Ketika berdiri dari dua rakaat” maksudnya adalah ketika hendak berdiri 
setelah dua raka'at« sebagaimana yang kami sebutkan dari hadits Abu Ya’layang lalu, 
sebagai komentar terhadap hadits Abu Huiairah (430). 

”■ Disambungkan oleh penyusun dalam kitab AuTarikh Ash- Skaghir (hal, 95) dari jalan 
Makhul, darinya. Orang-orang yang terdapat dalam sanad ini adalah orang-orang yang 
tsiqak {terpercaya}, dan semuanya orang-orang yang memenuhi syat&Lskakih* Dalam 
suatu riwayat dari jalur lain darinya, ia beikata, “Aku melibat Ummu Ad-Darda’ duduk.” 
Sanadnya shahih, adapun Ummu Darda' adalah julukan, namanya adalah Hujaimah, ada 
juga yang mengatakan bahwa Hajimah Ad-Dimasyqiyah, ia adalah isterinya Abu Darda' 



1 438 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




laki-laki, padahal ia orang yang mengerti agama. 



> y jii a;-; oir :>f Ll ^ j -t £ v 



jai- iijj ljfj «iiii lil 5!>LjaJI ^ £ijl> 




•; °. f li 

i) jl o^UdJl <u«, 



il ^Jirj 01 :Jl_a 






447. Dari Abdullah bin Abdullah, ia menceritakan bahwa ia 
melihat Abdullah bin Umar RA bersila dalam shalatnya ketika duduk, 
lalu aku melakukan begitu. Saat itu aku masih muda, kemudian Abdullah 
bin Umar melarangku. Ia berkata, “Sesungguhnya sunahnya shalat itu 
adalah engkau menegakkan kaki kananmu dan melipat yang kiri Aku 
berkata, “Tapi engkau melakukan itu.” Ia berkata, “Sesungguhnya kedua 
kakiku {saat ini} tidak kuat menahan beban tubuhku.” 




RA. Atsar ini menunjukkan kefaqihan Ummu Darda\ karena para wanita adalah saudara 
kaum pria dalam hukunvhukum syariat, dan tidak ada -sejauh yang saya kctahui- suatu 
daltl yang menunjukkan bahwa wanita berbeda dengan laki-laki dalam suatu hukiim di 
antara hukum-hukum shalat. Oleh karena itu» Ummu Darda' dalam hal ini adalah seperti 
halnya laki-laki. Demikian pula pendapat penyusun, sebagaimana yang disebutkan dalam 
komentamya terhadap atsar inu ia mengakui ketentuan ini. Silakan baca bagian penutup 
pada buku saya Shjfaiush Shalah. 



MnkhtasharShahihRnkhari — 1 4.19 I 





«jj 1 /&- U^aj^ 

/ / y x 



D ^ i' 0 / 







448. Dari Muhammad bin Amr bin Atha' , bahwa ia pemah duduk 
duduk bersama salah seorang sahabat Nabi SAW. Kami membicarakan 
tentang shalat Nabi SAW, Abu Humaid As-Sa’idi berkata, “Aku adalah 
orang yang paling hafal di antara kalian tentang shalat Rasulullah SAW. 
Aku melihat beliau, apabila bertakbir mengangkat kedua tangannya 
sejajar dengan kedua pundaknya. Apabila ruku beliau menempatkan 
kedua tangannya pada kedua lututnya, iaiu beliau meluruskan 
punggungnya, apabiia mengangkat kepalanya {bangkit dari ruku} beliau 
berdiri tegak, hingga punggungnya kembaii pada posisi semula. Apabila 
sujud beliau meletakkan kedua tangannya dengan tidak menempelkan 
lengannya di tanah dan tidak pula menempel pada tubuhnya. Saat itu pula 
beliau menghadapkan jari-jari kedua kakinya ke arah kiblat, apabila 
duduk pada rakaat kedua, beliau dudtdc pada kaki kiiinya dan 
menegakkan kaki kanannya, dan apabiia duduk pada r aka at terakhir 
beiiau memasukkan kaki kirinya (di bawah kaki kanannya} dan 
menegakkan kaki kanannya. Beliau duduk pada tempat duduk {tidak di 
atas kaki kirinya).” 



145. Bab: Orang yang Tidak Berpendapat bahwa Tasyahud Awal 
Adalah Wajib, karena Nabi SAW Pernah Berdiri Setelah Dua 

Rakaat dan Tidak Kembali Duduk 



SO* J 0. 



a* D * 



^ 3*3 ^3^ 03 3*3"~ O^ + O* 



* lil b&j (iv/y <-4^* ** J* : ji'jj ^J) 




* + 





JT * 



/• 

** 






cM-UJI lil J- <£. ^aLII f Ui [yyi/v JCi] <.14*; 
=■>: ' 



Si. - ■_ 






1 440 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




^ u ji: y jJ [s^ 



- ?- s i 

• r*" r 



449. Dari Ahdullah bin Buhain ah -dari Azdi Syanu’ah, sekutu bani 
Abdi Manaf (dalam riwayat lain: sekutu bani Abdul Muthalib 2/67), salah 
seorang sahabat Nabi SAW- bahwa Nabi SA W shalat dzuhur bersama 
mereka. Pada dua rakaat pertama beliau terus berdiri dan tidak duduk 
[beliau melanjutkan shalatnya 7/226] maka orang-orang pim ikut berdiri. 
Setelah selesai shalat, ketika orang-orang menanti salam penutup, beliau 
bertakbir sambil duduk, lalu sujud dua kaii. [Beliau bertakbir untuk setiap 
sujud] sebelum salam, [orang-orang pun ikut sujud bersama beliau 
sebagai pengganti duduk {tasyahud awal} yang terlupakan tadi,] 
kemudian beliau saiam. 



146. Bab: Tasyahud pada Dua Rakaat Pertama 



(Haditsnya adalah sebagian dari hadits Ibnu Buhainah tadi). 



147. Bab: Tasyahhud Pada Rakaat Terakhir 



Jn pL&] li' S JiJi il] i!r :aI)i j&^-t 



0 • 







j4~lj J>j) oyij 



(&->' b • r/\ «ii (\ tv/v J? Jj) 'oj 

// Jf T 






^ j* 




<r G <r 



* * + 

uii :5 jI jj yij) aUI J LlJI c-iUli (*l * /v 



‘*u)l (Jp f!>£jl : V] JUi [ \ o y /v tuli l 11 p Jif 







» lii » :.0 Jj jS) J* lil» 'j> a» 0) [ — • 

j' + jf 

JkJij d i^iJjij caL oi^Si : ji£ (S^Uji ^ 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 441 1 




^ di r yD\ ,'jur/j jui cj~jj fji df idi 
^ £.1 ■* Jii : jJ ^ I j) t^U La> jliii li[ j^5oLi 



t ; — U1 VI iji V y i£f ^l ^i pjp Jj jr ( Jt 

(*U*J1 . Jjljj ^Jj) ftLif-*Ajl ^ (*jJ <>y * jj 0*LjP <1)1 «A^—dj 



rl ^ i >, 0* i ^ g * 

«PJL» t <Ul <U*t^l 

L> - /*■ * * 



^ ^ g ^ 



450. Dari Abdullah, “Ketika kami shalat di belakang Nabi SAW, 
kami mengucapkan, ‘Assalamu ‘alallah min (dalam riwayat lain: qabla 
7/127) ‘ibadihi’ 1/203] assalamu * ala Jibril wa miikaaiil, assalantu *ala 
fuian wa fulan. ’ {semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada Allah dari 
paia hamba-Nya (dalam riwayat lain: sebeium para hamba-Nya), semoga 
kesejahteraan terlimpahkan kepada Jibril dan Mikail, semoga 
kesejahteraan terlimpahkan kepada fulan dan fulan}. (Dalam riwayat 
lain: masing-masing kami saling mendoakan kesejahteraan 2/60), maka 
Rasulullah SAW menoleh kepada kami (dalam riwayat lain: Setelah 
selesai shalat, Nabi SAW membalikkan badannya dan menghadap ke 
arah kami) [pada suatu hari 7/151] seraya bersabda, [‘Janganlah kalian 
ucapkan, Assalamu * alallah karena] sesungguhnya Allah itu sejahtera. 
Jika seseorang di antara kalian shalat (dalam riwayat lain; Jika 
seseorang dt antara kalian duduk dalam shalatnya) maka hendaklah ia 
mengucapkan, 'Attahiyyatu lillah washshalawaatu waththayyibaat. 
Assalamu * alaika ayyuhannabiyyu warahmatuttahi wabarakatuh. 

Assalamu ‘alaina wa *ala ibadiUahis shaalihiin. ' {Segala penghormatan 
hanya milik Allah, juga segala pengagungan dan kebaikan. Semoga 
kesejahteraan terlimpahkan kepadamu wahai Nabi, begitu juga rahmat 
dan berkah-Nya. Kesejahteraan semoga terlimpahkan kepada kitadan 
hamba-hamba Allah yang shalih}. Sesungguhnya jika kalian 
mengucapkan itu, maka itu mencakup (dalam riwayat lain: berarti kalian 
telah mengucapkan salam kepada) setiap hamba Attah yang shalih, baik 
yang ada di langit maupun di bumi. {kemudian bacaan selanjutnya} 
"Asyahadu allaa ilaaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 
abduhu wa rasuuiuh {aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak 
disembah selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba-Nya dan utusan-Nya}, [Kemudian ia memilih doa (dalam riwayat 
lain: pujiari) yang disukainya lalu berdoa dengannya. "] 



1 442 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




148. Bab: Doa Sebelum Salam 



J a r 



Oir S «III Jji.j of i ! >f $ yi j-jj i*Jli 



a j — j iL ijpfj ijjjl jj»f ji »4^1 :»5Cp)I 

\ J 4 L 1 tollJl iSij isJi A^i ^ t Jli-iil ~~Jl 

l—j ] Jl*: , , ,*«7 L* j£\ \j* :JjU aJ Jlii jj£*S\j ^JLaJl i ^pf 



cLlii ilb- f > lil 01 : JUi ?f>ljl Jj [ Ao/r ibl 'j^j 



/ / / ^ 






/ . I fr T * ^ ^ 



* l*l‘ | 

.^» 1 * 1 » JPjj 




» jlll Jjij :cJli (l*i jj jj >j) 



^ >■ . ^ ^ ^ 
J J V *" 0 I. „ . ^ _^, 



. J&jjl 



>■ ^ 



451. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, dia menceritakan, bahwa 
Rasulullah SAW berdoa dalam shalatnya {yang artinya}, "AUahuntma 
inni a*udzu hika min ( adzctabil gabri, 1 va a*udzu bika min fitnatUl 
masihid dajjat, wa a’udzu bika min jitnatU mahya wa j itnatil mamaat 
AUahumma inni a ’udzu bika minai ma*tsami mal maghrami. " {Ya 
Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, aku 
berlindung kepada-Mu dari jitnah Al Masih Dajjal, dan aku berlindung 
kepada-Mu dari jinah hidup dan setelah mati. Ya Allah sesungguhnya 
aku berlindung kepada-Mu dari perbuatan dosa dan utangj. Lalu 
seseorang berkata, “Banyak sekali hal yang engkau mintakan 
perlindungan dari utang [wahai Rasulullah.” 3/85] Beliau berkata, 
"Sesungguhnya seseorang jika berhutang, maka apabila berbicara ia 
berdusta dan apabila berjanji maka ia ingkar. ” 

(dalam riwayat lain darinya) bahwa ia berkata, “Aku mendengar 
Rasulullah SAW memohon perlindungan {kepada Allah} dalam 
shalatnya dari ritnah Dajjjal.” 




*^l ^ J ^ - 1 0 Y 



MukhtasharShahih Bukhari — 1 4431 





: (^s $1 



D y 






J' X 



> j, >u «ijt -sii v> >: vj iir cut 



■j^> j> ^ ^! 



y / 



452. Dari Abu Bakar Ash Shiddiq RA, ia berkata kepada 
Rasulullah SAW, “Ajarilah aku doa sehingga aku bisa berdoa dengannya 
daiam shalatku.” Beliau berkata, ‘‘Ucapkcmlah, ‘Allahumma inni 
zhalamtu nafsii zhuiman katsiran, walaa yaghfirudz diunuuba Uta 
anta, f aghjir lu maghjiratan min ‘indika, warhamni innaka antal 
ghajuururrahim*. " {Ya AUah, sesungguhnya aku banyak menganiaya 
diriku dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Oleh 
karena itu ampunilah dosa-dosaku dan berilah rahmat kepadaku. 
Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang } 



149. Bab: Memilih Doa Setelah Tasyahud Tidak Wajib 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Mas’ud, yang telah disebutkan dua 
hadits sebelum ini) 



150. Bab: Orang yang Tidak Mengusap Dahi dan Hidung Hingga 

Selesai Shalat 







Abu Abdullah berkata, “Aku melihat AI Humaidi beralasan dengan 
hadits ini (56) 93 , bahwa hendaknya seseorang tidak mengusap dahinya 
dalam shalat.” 



(Haditsnya adalah sebagian daii hadits Sa’id yang telah disebutkan 
pada nomor 442). 



93 ' Yaknihadits AbuSa’idyangdiisyaratkanpadabab ini. 



1 444 1 — MukhtasharShahih Bukhari 





151. Bab: Mengucapkan Salam 



D ■H' 



r j :$\jj j 3 ) ^ ^ - tor 



j' / , i" ^ . > 

>■ i 9/0 y. jH O ^ / D ■ / j' f 



e o _ 

/ .. i. D <4 ^ / 9 / 



. jH . / b v y ^ o /■ ^ u I y j' ^ ( <i' > ( v hti / <h" 

li- c-jis j ‘v*j ^ — ^ -V^* ^ 



Lji 



/ y 

/ ^ d>J « 



■^" j] J •CJl^ ^f 01 [Y • *\/ ^ j^Jl ^ljjf 



f J H' H- S H- 

" Fi 






y dH X 






,< — jai o^“ ftl«Ji fl5 Jlj lii lH aJLJi Jj— j 015" :cJl5 j*° 

** v 

i u jii> jt ^j] y&- j\ i-Cj c^p 



A ' 

t Jil 



#» 1 D £ X* X 



J ^ ' y 



J , H ^ <H X H- 

D J 



.^01 Jj t[Y^./l JlijJl fli ® Jil J^j fli 131» 



453. Dari Hindun binti A1 Harits [A1 Farasiyah (dalam riwayat lain: 
A1 Qurasyiyah) yang di bawah kekuasaan Ma’bad bin A1 Miqdad, sekutu 
bani Zuhrah Hindun datang kepada para istri Nabi SAW, 1/206] bahwa 
Ummu Salamah RA [salah seorang sahabatnya] berkata, “Apabila 
Rasulullah SAW mengucapkan salam, maka kaum wanita langsung 
berdiri begitu beliau selesai salam, sementara beliau tetap [di tempatnya] 
sejenak, [demikian juga kaum lelaki yang shalat bersama beliau. Apabila 
Rasulullah SAW berdiri maka kaum lelaki pun berdiri 1/210] sebelum 
beliau berdiri.” 







(139. 94 Dalam riwayat mu ‘allaq disebutkan: beliau mengucapkan 
salam, lalu kaum wanita pulang dan masuk ke rumah masing-masing 
sebelum Rasulullah SAW beranjak). 



^i ■■■■ 1 ■■■ ■ ii ■■ ^ 

Riwayat ini disebutkan secara bersambung olehMuhammatl bin Yahya Az-Zuhri dalam 
Az-Zukriyat dengan sanad shohih. 



MukhtasharShahihBukhari — 1 445 fl 





k & & pa *jn y jii 



/ O 







x" 



5' ^ yrA' 



Ibnu Syihab berkata, “Menurutku, wallahu a’lam, bahwa tetapnya 
beliau {di tempat shalat setelah salam} adalah (memberi waktu} agar 
kaum wanita beranjak sebelum beranjaknya kaum lelaki, sehingga ddak 
bertemu dengan mereka.” 



152. Bab: Mengucapkan Salam ketika Imam Salam 



jJL; y 




X» X" 






U 1 - 



I OlTj 




169. 5 Ibnu Umar menganjurkan, apabila imam salam maka 
hendaknya makmum yang di belakangnya juga salam. 

(Haditsnya adalah bagian dari hadits Itban bin Malik yang telah 
disebutkan pada nomor 237). 



153. Bab: Orang yang Berpendapat Tidak Perlu Menjawab 
Salamnya Imam dan Cukupkan dengan Salam Penutup Shalat 



(Haditsnya adalah bagian dari hadits Itban tersebut). 



’ 5, Dikeluaikan oleh lbnu Abi Syaibah yang semakna dengan itu sebagaimana dikatakan oleh 
A1 Hafizh. Seolah-olah ia mengisyaratkan pada riwayat yang dikeluarkan dalam Al 
Mushanna/ (1/307), dari Nafi’ dari lbnu Umar, bahwa ia menjawab salamnya iinain. 
Sanadnya shahih, tapi riwayatnya diringkas, Abdurrazaq mengeluarkannya dalam 
Mushannafhya (3 147) dari jalan lain darinya, ia berkata, M Ibnu Umar, apabila berada di 
tengah-tengah orang (jadi makmum), ia menjawab salamnya imam kemudian ia salam ke 
samping kananya, tapi tidak salam ke samping kirinya, kecuali jika ada orang yang salam 
kepadanya maka ia menjawabnya.” Sanadnya juga shahih, Hal ini menjelaskan bahwa 
menjawabnya Ibnu Umar teihadap salamnya imam adalah bukan salamnya pada penutup 
shalat Atsar ini bukan yang dikomentari oleh pengarang, wallahu a lam. 



1 446 1 — MukhtasharShahihBukhari 




154. Bab: Dzikir setelah Shalat 















> Oh^ 

-*3 



L' /ib o^ii ^ Sf o>f aLi 



y Jlij 0 ^ ji- otr C^Ul 



> /■ X 






- A 




454. Dari Amr, bahwa Abu Ma’bad, bekas budak Ibnu Abbas 
memberitahukan kepadanya, bahwa Ibnu Abbas RA mengabarkan 
kepadanya, bahwa mengeraskan suara dzikir setelah orang-orang seiesai 
mengeijakan shalat fardhu adalah perbuatan yang dilakukan pada masa 
Nabi SAW. Ibnu Abbas berkata, “Aku tahu, ketika mereka selesai 
melakukannya, karena aku mendengamya.” 



Jl — > ji-klJlj *JlII c.Oai ! l Jpf oiT : Jli (ilp 5 jI Jj jjj) 

J* jT jT ^ " 

. V :> JU sx. J oir 



(Dalam riwayat lain darinya) ia berkata, “Aku tahu selesainya 
shalat Nabi SAW dengan {mendengar} takbir.” 



Amr berkata, “Abu Ma’bad adalah orang yang paling jujur di 
antara para bekas budak Ibnu Abbas. Ali 96 mengatakan bahwa namanya 
adalah Nafidz. 




r 

jT 

L 



L— Jl ^ : J^ ^j (df - 1 oo 

ilJl j t^iil olijdiL JljA ^ jj&' >f ^JUi 



^5" L»5 ” [\o^/v :JI 5 Viili :JlSi] 



r . j * 






^ Saya katakan bahwa, ia adalah Ibnu Abdillah bin AL Mudaini, guninya Al Bukhari dalam 
haditsini. 



Miii/ktncliap Clitlliili Piilrliat i l 



AAH 



1 



* ■" . * m, * J> 4 C ^ ^ , 

i | /■ . * J /* i a f o jo,bJi J /■ 

(^j) “Jj-UU^j t tL^j Ojst^ i}\y\ j* JJai p^Jj tf j*ai 

y Jl* 

VI :Jl — i [Jl^f V3 ^lijl bji-Utij (iHuli iir lyiU,j :^ljj 

> 

O ^ 8 ^ ^ * £ O 0 J O O 0^0 f B A ^ f S - B ^ 

t(*— 5 -U* | PO jJj jjj ^iS jil pJ-UM 01 



j * ^ j 




^ ■" .4* J /» 

V I ■Cl" E. - fl - fl M 8 ' ' *' * 

i t^i j& o*j r^' (/^ i *^ j 






J <" o 



Jl_5i Lu3 lilSe-U . Ji jVjj iSlj 5V3» JT L.Ji- Oj^Ssjj tOj-u^Jj 



tO^>J l"jf ‘Oy> : j l> : UJj tju>j L> :luJJ 



£■ t^rf illj (jL UJlj tjlll bl^- : J jSf :JUi Ol bJJrji 



/ * J -J 

^ I + r 



au. jr i#4J :3?JJ .i*>‘j wi yr o/; 

J ^ ' 

je / ^ 9 J #✓/ ( Jo / 0 J / e / /i 

(1 j^p 0 j tl ^JL p OjJ^hJj tl 



/ // ^/ / „ *j , 



/ J 



H / B/ ^ e ^ ^ J o ^ ^ J ^ j 

^j-^ 1 ^ b* pi 1 * 9 'u* ffJ u* j* j*^' jM 1 O* 1 jij*' #I JJJ - 1 * ' 

H, >. / . . f ^ / i» / / / / 

? s. / _ /■ o ■/ J * e / o | b / .o / 

^l Oji^ Cj? J*-* «'jjj - I t Y 



/ / 




>■ 



455. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, “Orang-orang fakir datang 
kepada Nabi SAW dan bericata, 1 Orang-orang kaya bisa berbuat dengan 
harta untuk mendapatkan derajat yang tinggi dan memperoleh 
kenikmatan yang berkesinambungan.’ [Beliau berkata, ‘Apa maksudnya 
itu?' Seseorang berkata, 7/151] “Mereka shalat seperti kami shalat, 
mereka puasa seperti kami puasa, dan mereka memiliki harta sehingga 
bisa melaksanakan haji dan juga melaksanakan umrah. Mereka juga 
beijihad (dalam riwayat lain: mereka berjihad seperti kami berjihad), 
mereka bersedaqah [sementara kami tidak memiliki harta.’] Beliau 
bersabda, ‘‘Maukah aku sampaikan kepada kalian sesuatu yang jika 
kalian mengambilnya maka kalian bisa menyusul orang yang telah 
mendahului kalian, dan tidak seorang pun setelah kalian yang dapat 
menyusul kalian, dan kalian menjadi yang terbaik di antara mereka, 
kecuali orang yang melakukan halyangsama? Yaitu; kalian bertasbih 
{ mengucapkan subhanallah}, bertahmid {mengucapkan alhamdulillah } 



4481 — MukhtasharShahih Bukhari 




dan bertakbir (mengucapkan allahu akbar} setelah selesai shalat 
sebanyak tiga puluh tiga kali. ’ Lalu kami berbeda pendapat 97 , sebagian 

kami berkata, “Kita bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh 
tiga kaii dan bertakbir tiga puluh empat kali.” Lalu aku kembali kepada 
Rasulullah {menanyakan hal tersebut}, maka beliau berkata, ‘Engkau 
ucapkan Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu akbar , masing-masing 
sebanyak tiga puluh tiga kaii.’ (Dalam riwayat lain: Kalian bertasbih 
sepuluh kaii setiap selesai shalat, bertahmid sepuluh kali dan bertakbir 
sepuluh kali.”) 

140. 98 (Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Ajlan dari Sumaiy dan 
Raja' bin Haiwah. 

141. " Diriwayatkan pula olah Jarir dari Abdul Aziz bin Rufai’ dari 
Abu Shalih dan dari Abu Darda' . 

T ATl 

142, Diriwayatkan juga oleh Sahal dari ayahnya dari Abu 
Hurairah, dan dari Nabi SAW.] 



97 Orang yang raengatakan laiazh adalah Suraaiy yang meriwayatkan ini dari dari 

Abu ShaJih, dan ini dari Abu Hurairah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim 
darinya. Dialah yang kembali kepada Abu Shalih dan yang berbeda pendapat dengan 
sebagian keluaiganya. Silakan merujuk kitab Faihtd Bari. 

' lni riwayat mu alloq , telah disambungkan oleh Imam Muslim dengan lafazh 
juga telah disambungkan pula oleh Ath~Tabrani, hanya saja ia raenyebutkan, “Dan 
bertakbir tiga puluh empat kali/* 

An-Nasa’i dan Abu Ya’la juga menyebutkan secara bersambung, dan disebutkan di 
dalamnya tentang tiga puluh empat takbir, sebagaimana dalara riwayat Ath-Thabrani 
sebelumnya. 

10 °' Iraam Muslim (142) menyebutkannya secara bersarabung, hanya saja ia tidak 
menyebutkan haditsnya. la mencukupkan dengan lafazh Ibnu Ajlan lalu berkata, “Dan 
menambahkan dalam haditsnya, Suhail berkata, 'Sebelah, sebelas, sehinggajumlah semua 
itu tiga puluh tiga\” Dikeluarkan pula oleh Na&aM dari jalur lain dari Suhail, dengan 
lafazh-lafazh yang berbeda. A1 Hafizh berkata, 4, Ini perbedaan mencolok pada Suhail, 
Yang bisa dijadikan pegangan dalamhal ini adalah riwayat Sumaiy dari Abu shalihdan 
dari Abu Hurairah. Wallahu a*lam. Saya katakan bahwa, di antara yang menguatkan, 
bahwa Imam Ahmad mengeluarkan kisah ini (92/238) dari jalur lain, dari Abu Hurairah, 

bahwa Abu Dzar berkata, (. . . y hadits tersebut) hanya saja ia berkata, 

“Engkau bertakbir setiap selesai shalat tiga puluh tiga kali, bertasbih tiga puluh tiga kali, 
bertahmid tiga puluh tiga kali, dan engkau tutup dengan laa ilaaha illallah wahdahuu laa 
syarika tah, lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa 'ala kulli syai qadiir. " {tiada tuhan 
yang haq selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya scgala kerajaan, milik- 
Nya pula segalapuji, dan Dia MahaKuasa atas segala sesuatu). Sanadnya shahih menurut 
syarat Muslira. 




Mukhtashar Shahih Bukhari 




155. Bab: Imam Menghadap ke Arah Makmum Setelah Salam 



S Cl Jjl' l3 jt* :JLS J\ JUJ 



^ / 6f n' . * 0 / 

* . ^ ^ O, . S* ■ . _, 0 , .. ^ 0 



y' 

0 / 



J?l o»>Jl Oi t jOJl oSir fr LZ- ^l CJj^JL 

: Jl — 5 i! ! j»jj Jil :ljlLS JlS liC. 0j>‘ Ji :JUS ^llH 

4_lJl J— ioi I — jjJai : Jis l2 t^iL?j ^ 

/ ^ * -r ^ ^ 



/ > 



y > ^ 

^ o ^ / i/ / / ^ 



*■ 

/ 1 - o 



i' y ^ 



•S^J^Lj ^ ^LS - JJJit liS" j 



456. Dari Zaid bin Khalid A1 Juhani, bahwa ia berkata, “Rasulullah 
SAW mengimami kami shalat subuh di Hudaibiyah, yang mana malam 
harinya telah turun hujan. Begitu selesai shalat beliau berbalik 
menghadap kepada orang-orang {para makmum} dan berkata, “ Tahukah 
kalian apa yang dikatakan Tuhan kalian? "Mereka menjawab, “Allah 
dan Rasul-Nya yang lebih tahu.” Beliau bersabda, “ Pada pagi hari, di 
antara hamba-Ku ada yang beriman dan ada yang kujur. Adapun yang 
berkata, ‘Kami diberi hujan dengan anugerah dan kasih sayang Allah . ' 
maka itulah orangyang beriman kepada-Ku dan kujur terhadap bintang- 
bintang. Sedangkan orang yang berkata, ‘karena bintang ini dan ini ' 
maka itulah orang yang kujur terhadapku-Ku dan beriman kepada 
bintang-bintang . " 



156. Bab: Diamnya Imam di Tempat Shalatnya Setelah Salam 



i* j* 0 ^ J**' j' ^ 0^ J* “ t 0 V 



^ o 






jf e _ jf jf x 



aJLoj — \ V * 

f ij (Aj&i ^ fL^I fjjazl V) :iiij S^y> Jp jj J - ^ 1 r 



1 450 1 — MukhtasharShahihBukhari 




457. Dari Nafi’, dia berkata, “Ibnu Umar shalat {sunah} di tempat 
yang ia gunakan untuk shalat fardhu.” 

170. 101 Demikian pula yang dilakukan A1 Qasim. 

143. 102 Diceritakan dari Abu Hurairah yang disandarkannya kepada 
Rasulullah, “Hendaknya imam tidak melakukan shalat sunah di 
tempatnya (mengeijakan shalat fardhu}.” Ini tidak benar. 



157. Bab: Orang yang Selesai Mengimami Shalat lalu Teringat 
Suatu Keperluan, kemudian Melangkahi Para Makmum 






*'jJ 



c :Jli [nt/r aIp aw! X^j ^ alsp -toA 



* * ^ * $ r 



I * 0 * IH 



* 0 ' i. V 



* 



t^L— jJl tLp t ^*Jl 



r r r r 

.0 Bii' "<* , / # J B |®tl * l | * i» J O / I 

cT 0 &** «j*"* J1 



' [&*» J ^ k-/i : JUi ^ Iji, 



^ 0 J J / 



O K'{ , | ^ B |" O K* J |K O J P /. , i* O / , f J O X * 

^/ U (' J 1 U' ^'jj ^j) <J' ^J^ 



J* * » 

„ Ai J 4 - — 

^ ^ 1 



458. Dari Uqbah [bin Al Harits RA, 2/64] ia berkata, “Aku shalat 
ashar di belakang Nabi SAW di Madinah. Setelah salam beliau segera 



101 L Disambungkan oleh tbnu Abi Syaibah dengau sanad shahih darinya, bahwa ia shalat 
fardhu kemudian shalat sunah di tempat yang sama. 

102 Disambungkan oleh Abu Daud dan lainnya dari Abu Hurairah dengan sanad lemah 
sebagaimana yang diisyaratkan olehpengarang. Tetapi riwayat ini ada penguatnya, yaitu 
hadits A1 Mughirah dan hadits Ali, ia berkata, “Termasuk sunnah adalah imam tidak 
shalat sunat sebelum beipindah dari tempatnya {melaksanakan shalat fardhu}.” 
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad hasati. Lihat Shahih Abu Daud (629, 
922) Saya telah mengeluaikan dalam kitab tersebut hadits Abu Huraiiah dan hadits A1 
Mughirah tersebut, bahkan keduanya memiliki syahid {riwayat yang menguatkan) yang 
lebih kuat dari keduanya, dikeluarkan oleh Muslim dan lainnya, dikeluarkan pula pada 
kitab tersebut {1064). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — Usi I 





berdiri lalu melangkahi pundak orang-orang menuju ke salah satu kamar 
istrinya. Orang-orang pun heran karena cepatnya beliau. Setelah itu 
beliau kehiar. Beliau melihat mereka sedang keheranan karena cepatnya 
beliau, maka beliau bersabda, "Aku ingat [ketika aku sedang shalat] 
tentang sedikit emas yang ada pada kami, dan aku tidak suka emas itu 
menghalangiku (dalam riwayat lain: berada padaku hingga soreatau 
hingga bermalam pada kami), maka aku perintahkan untuk 
membaginya . " 



158. Bab: Berpaling dan Beranjak dari Sebelah Kanan Dan Kiri 




-H 

171. 103 Anas memalingkan rnuka dari sebelah kanan dan kirinya, 
dan ia mencela orang yang membiasakan diri berpaling dan beranjak dari 
sebelah kanan. 




459. AbduIIah berkata, “Janganlah seseorang kalian memberikan 
sesuatu kepada setan dari shalatnya.” Ia berpendapat bahwa adalah 
haknya {orang yang shalat} untuk tidak beranjak dari sebelah kanannya, 
“Aku melihat Nabi SAW sering beranjak ke sebelah kirinya." 



103 ' Disambungkati oleh Musaddad dalam kitab Musnad Kabir miliknya dari jalan Sa’id, dan 
dari Qatadah, ia mengatakan detnikian sebagaimana disebutkan dalam Pathul Baari . 



1 452 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




159. Bab: Tentang Bawang Putih Mentah, Bawang Merah, dan 

* __ 



*-i .> jf judi / 1. jSi jr'i ^ yii j>j -i 1 1 



^ /■ 

- a 

yy 0/9 // ^ / 






144, Sabda Nabi SAW, “ Barang siapa memakan bawah putih 
atau bawah merah - karena lapar atau lainnya - maka hendaklah ia tidak 
mendekati masjid kami. ” 




460. Dari Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda pada perang 
Khaibar, “Barang siapa memakan dari pokon ini -maksudnya adalah 
bawang putih- maka hendaklah ia tidak mendekati masjid kami. " 



jf ^j! & & : JU ® ctM&j j,l 






/ / / 

O O J' / / 0 / 

// 0 ^ I /O /. » . * 



B/ 



iL_i : 3 — ;i J J ij) Jj Jjsai, : ju ji .i3pji 

:$!> (j*J) VI U : Jli ^ C. :cJi 






VI 



461. Dari Jabir bin Abdullah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang 
siapa memakan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah ia 
mengucilkan diri dari kamU ” Atau beliau berkata, 'Maka hendaklah ia 
menjauhi masjid kami dan hendaklah ia tetap tinggal di rumahnya . ” 



104 Tekh disebutkan secara bersainbung oleh pengarang dari sejumlah sahabat, sebagaimana 
disebutkan dalam bab ini, tapi tidak menyebutkan “Karena lapar 41 . A1 Hafizh beikata, 
“Menurut saya bahwa ‘pengkhususan dengan lapar atau lainnya’ itu tidakjelas, tapi itu 
diambil dari ucapan sahabat pada sebagian jalur hadits Jabir dan lainnya. AI Hafizh telah 
menjelaskan hal ini, silakan merujuknya. 



MuthbiGharKhahih Ttnlrhari I I 




(Dalam riwayat lain: “ Maka hendaklah ia tidak mendatangi kami di 
masjid-masjid kami. ” Aku katakan, “Apa yang beliau maksud itu?” Ia 
berkata, “Aku tidak melihatnya kecuali yang mentah.” 




462. Bahwa Nabi SAW diberi satu wadah (Dalam riwayat lain: 
ketika perang Badr - Ibnu Wahb berkata, “Yakni mangkok) yang di 
dalamnya ada sayur mayur- diantaranya adalah kol, beliau mencium 
aromanya lalu menanyakan itu? Beliaupun diberitahu bahwa di dalamnya 
terdapat kol, beliau berkata, ‘Dekatkan itu ' [maka mereka pun 
mendekatkannya 8/159] kepada sebagian sahabat yang bersama beliau. 
Ketika beliau melihatnya beliau tidak mau memakannya dan berkata, 
‘ Makanlah , karena sesungguhnya aku berbicara kepada yang tidak 
engkau ajak bicara '. " 






^ / D / 

-"J 1** - * ■*'* 



c; ^ jL : Jli 




1 ‘jU 'oi 'j' ® ‘J* ju : Jia J Jji' i 



llil 



s j r . * $ 






0 ' & " ^ . 



s a ' ' 



463. Dari Abdul Aziz, ia berkata, “Seorang laki-laki bertanya 
kepada Anas, ‘Apa yang engkau dengar dari Nabi SAW tentang bawang 
putih?’ Anas menjawab, ‘Nabi SAW berkata, “Barang siapa memakan 
dari pohon ini maka hendaknya ia tidak mendekati kami (dalam riwayat 
lain: maka hendaknya ia tidak mendekati masjid kami 6/213) dan tidak 
shalat bersama kami’. " 



~454 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




160. Bab: Berwudhunya Anak-anak, Kapan Mereka Diwajibkan 
Mandi dan Bersuci? Keikutsertaan Mereka dalam Shalat 
Jamaah, Shalat Hari Raya, Shalat Jenazah serta Tentang Shaf 

Mereka dalam Shalat 






% Js & 'J' £ > J tM 



■J* 'J : JUi KsiSb. J gf u :cia Ijijj cUiti 

* f 

464. Dari Asy-Sya’bi, dia berkata, “Aku diberitahu oleh seseorang 
yang pemah beijalan bersama Nabi SAW melewati sebuah kuburan 
terpencil, lalu beliau mengimami mereka dan merapikan shabiya. Aku 
berkata, ‘Wahai Abu Amr, siapa yang memberitahumu tentang hal 
tersebut?’ Dia menjawab, ‘Ibnu Abbas.’ 



161. Bab: Perginya Wanita ke Masjid pada Malam dan Pagi Hari 

yang Masih Gelap 



V ' ! 






0 ^ 1 1 ^ ^ 5r» ^ | i, * * t a. > - ^ _ 



(tu/i ^ (jjj) Jl 

/ Z J' J' r * 



465. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Jika 
isteri-isieri kalian meminta izin kepada kalian untuk pergi kemasjid 
pada malam hari, maka mnkanlah mereka . " (dalam riwayat lain: 
" Janganlah kalian mencegahnya. ”1/211) 





U iir 



X- 0 





^ > m i x . 0 J " 

0 "" ^ * t|-* n" 0 ^ f 0 X- f J . „ i 9 

twlli j' • Jti' j*" 1 



466. Dari Yahya bin Sa’id, dari Amrah binti Abdurrahman, dari 
Aisyah RA, ia berkata, “Seandainya Nabi SAW mengctahui apa yang 
dilakukan para wanita {sekarang}, tentulah beliau akan melarang mereka 



Mukhtashar Shahih Bukhari — - 1 455 1 




sehagai man a para wanita bani Israil.” Aku katakan kepada Amrah, “Apa 
benar mereka (para wanita bani Israil} dilarang {karena seperti 
demikian}?” Dia menjawab, “Benar.” 



162. Bab: Shalatnya Kaum Wanita di Belakang Kaum Pria 



163. Bab: Bersegeranya Kaum Wanita Kembali dari Shalat 
Subuh, dan Sebentamya Waktu Mereka di Masjid 

(Haditsnya adalah hadits Aisyah yang telah disebutkan pada nomor 

207). 

164. Bab: Izin Seorang Istri Kepada Suami untuk Pergi ke Masjid 
(Haditsnya adalah hadits Ibnu Umar yang telah disebutkan) 



1 456 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




11. KITAB JUM’AT 



1. Bab: Kewajiban Shalat Jum’at 



Berdasarkan Firman Allah, ‘Apabila diseru untuk menunaikan shalat 
pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan 
tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jikakamu 
mengetahui ”(Qs. A1 Jnmu’ah (62): 9) 




467. Dari Abu Hurairah RA, bahwa beliau mendengar Rasulullah 
SAW bersabda, "Kita umat yang terakhir, tetapi yang paling dahulu 
menyelesaikan urusannya pada hari kiamat. Hanya saja mereka { kaum 
Yahudi dan Nasrani} menerima kitab (dalam hadits yang lain.‘ hanya saja 
umat~umat tersebut menerima kitab 4/1 53) sebelum kita [sedangkan kita 
menerimanya setelah mereka 1/2 16J. Hari ini { Jum'atj adalah hari 
dimana telah difardhukan (beribadah) kepada mereka, tetapi mereka 
berselisih pendapat di dalamnya, lalu Allah memberi petunjuk kepada 
kita utuk beribadah pada hari tersebut. Kemudian orang-orang 
mengikuti kita untuk beribadah pada hari tersebut, dan hari besoknya 
{ sabtuj untuk kaum Yahudi serta hari lusanya { ahad } untuk kaum 
Nasarani. ” [Rasulullah SAW diam sejenak, lalu bersabda, [145- 1 



'■ Tambahan ini bersumber dari penyusun yang disebutkan oleh Ath-Thahawi dan A1 



458 j — Mukhtashar Shahih Bukhari 





u Bakwa hak Allah SWT] atas setiap orang Islam, bahwa hendaknya 
dalam setiap satu minggu dia mandi pada hari di mana kepala dan 
tubuhnya disiram. ” 1/216]. 



2. Bab: Keutamaan Mandi pada Hari Jum’at, dan Apakah 
Anak-anak dan Kaum Perempuan Diwajibkan untuk Menghadiri 

Shalat Jum’at? 



iSj — jij> ‘otj) oi 



s 9 









3 






LJi HaUi J (uo /\ iju 



^ t 
^ % as 



. i&r bl : JlS [y Y • / > 



468. Dari Abdullah bin Umar RA (Dari jalur lain darinya, dia 
berkata, “Aku mendengar 1/215) Rasulullah SAW [berpidato di atas 
mimbar 1/220] seraya bersabda, 'Jika salah seoarang di antara kamu 
menghadiri shalat Jum 'at, maka hendaknya ia mandi ’. " 







469. Dari Ibnu Umar, bahwa pada suatu ketika Umar bin Al 
Khaththab sedang menyampaikan khutbah Jum’at, tiba-tiba seseorang 
dari kalangan sahabat Muhajirin yang pertama 2 dari kalangan sahabat 
Nabi SAW masuk. Umar memanggilnya, seraya bertanya, “Jam berapa 



Baihaqi secara bersambung. 

2 ' Sahabat yang dimaksud adalah Utsman bin Afikn RA sebagaimana halnya dengan hadits 
( 472 ). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 459 1 





ini?” Orang itu menjawab, “Aku sedang sibuk, sehingga aku tidak sempat 
pulang terlebih dahulu ke keluargaku, hingga aku mendengar suara 
adzan, dan aku tidak dapat berbuat lebih dari hanya sekedar berwudhu 
saja.” Umar berkata, “Cuma berwudhu saja, padahal kamu telah 
mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mandi.” 



3. Bab: Memakai Wangi-Wangian ketika Shalat Jum’at 



i*sf : jli J i£f : JU J - i V 



J f 



f Jd (S~* '•&)* i^b) : 






* 0 



Jii ^ o, olj ‘JJ of, jr Ji 



i j&f Jliii lJjij oiH-yi iif, t L^ij af jLiii 

.^okii ^ listi ff 



470. Amr bin Sulaim A1 Anshari berkata, “Aku bersaksi atas Abu 
Sa’id, bahwa dia berkata, ‘Aku bersaksi atas Rasulullah SAW, bahwa 
beliau bersabda, "Mandi (Di dalam hadits laim mandi) pada hari Jum 'at 
itu wajib atas semua muslim (laki-laki) yang telah bermimpi hingga 
keluar air mani. Demikian juga dengan bersiwak (menggosok gigi) dan 
memakai wangi-wangian, jika ada '. " Amr berkata, “Berkenaan dengan 
mandi, maka aku bersaksi bahwa hal itu diwajibkan. Sedangkan 
berkenaan dengan bersiwak dan memakai wangi-wangian, hanya Allah- 
lah Yang Mengetahui, apakah wajib atau tidak? Akan tetapi seperti itulah 
keadaannya di dalam hadits.” 



4. Bab: Keutamaan Shalat Jum’at 



J-ii ^ :JU m «1» J JL.J of Li A 



/ y/ i' f M . -■ x . s 




0 * J 



c ij .J tLjjJ Ly CJKi c \j p 



1460 B — MukhtasharShahihBukhari 




J) 4i3uji ^ ) cs>; J) cJt £ %piL3i 

cr^*J (w^ ji CutsCi jplljl ^lj ^jj* j i Li«S^ 



{^1 ^ lili ii>J u ^5 CutSsi 3pL*Jl 






a * 



.^jji 0 JU£J a&*Ui 



} r _ + O 



471- Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAWbersabda, 
" Barang siapa mandi pada hari Jum *at seperti mandi junub, lalu dia 
berangkat (menuju masjid), maka seakan-akan dia berkurban unta. 
Barang siapa berangkat pada saat yang kedua, maka seakan-akan dia 
berkurban sapL Barang siapa berangkat pada saat yang ketiga, maka 
seakan~akan dia berkurban kambing . Barangsiapa berangkat pada saat 
yang keempat, maka seakan-akan dia berkurban ayam. Barangsiapa 
berangkat pada saat yang kelima, maka seakan-akan dia berkurban 
telor . Sedangkan jika imam ielah datang t maka para malaikat 
berdatangan untuk mendengarkan peringatan (nasihat). " 



5. Bab 



p > ^ 



* . # 
a + * r j- 0 <■' 



- * * ? ? . - 



— i «- Jr* jr^ J ' e jij* - *VY 



H- :<-£ ^Ji y > jui >1 ij 






* * * 









01 VI J i U : jL^ll Jlii 0 jlJiJ 



" ' ’l jl rlj lil :Jli ® ‘Jll Ijiili J : jLSi coliy 

jH 



v I 




472. Dari Abu Hurairah RA, bahwa pada suatu ketika Umar RA 
sedang menyampaikan khutbah Jum’at, maka tiba-tiba seseorang 3 masuk. 
Umar berkata kepadanya, “Apakah yang telah menahanmu sehingga 
kamu tidak bersegera menghadiri shalat?" Orang itu menjawab, “Tidak 



3 Orang yang dimaksud adalah Utsman bin Aflfan, sebagaimana dalam hadits yang 
diriwayatkan Imam Muslim (3/3) yang dikuatkan dengan hadits Ibnu Umar (469). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 461 1 





ada, kecuali setelah aku mendengar suara adzan, maka aku segera 
berwudhu.” Umar berkata, “Apakah kamu tidak mendengar bahwa 
Rasulullah SAW telah bersabda, ‘Jika seseorang di antara kamu 
berangkat shalat Jum ‘at, maka hendaknya dia mandi7 ,n 



6. Bab: Memakai Minyak Wangi Saat Menghadiri Shalat Jum’at 







* 




^si Ju 'ocx. -tvr 



' - ; 9 



+ m JT o 

+ 1 V» y 









- L * 



+ * 



* 



u (*j tjsn' o* (Jyy ^j^j (H 



J ^ j» 






;>Vl & C. 'J> VI fOty 



473. Dari Salman A1 Farisi, dia beikata, “Nabi SAW telah 
bersabda, ‘ Tidaklah seseorang itu mandi pada hari Jum’at dan dia 
bersuci semaksimal mungkin, memakai minyak wanginya atau minyak 
wangi keluarganya, lalu dia pergi (menuju masjid) dan tidak 
memisahkan dua orang yang duduk, lalu mengeijakan shalat yang 
dianjurkan kepadanya. Kemudian diam ketika imam berkhutbah, kecuali 
dosanya di antara satu Jum'at dengan Jum'at yang berikutnya akan 
diampuni ” 



ot i* * + * * 



,'j-i Ijl ipl :Jli ® *Jl S\ IjjTi \J& Jy aj i Ij-jlt Jli 

Jli ?L_-JaJl I JJ J*J jlj jSj I jL-S -\ J 4**J?J| 

— ^ I^!j) ^ (ji' 



* 




474. Thawus berkata, “Aku berkata kepada Ibnu Abbas RA, 
‘Mereka telah menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, “ Mandilah 
pada hari jum ‘at, dan basuhlah kepalamu meskipun kamu tidak dalam 
keadaan junub, serta pakailah wangi-wangian? " Ibnu Abbas berkata, 
‘Berkenaan dengan mandi, maka hal itu memang benar. Adapun 



462 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




memakai wangi-wangian, maka aku tidak mengetahui’ (Dalam riwayat 
lain, “Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ‘Apakah Nabi SAW biasa 
memakai wangi-wangian pada saat berada bersama keluarganya?’ 
Kemudian Ibnu Abbas menjawab, ‘Aku tidak mengetahuinya’.” 



7. Bab: Memakai 



* ^ 



4 j* Jj) .'jc* *!*■ l5'j LjlIaJL' 'ji Jje- ii( jii Jj JJ' Js’ ‘J* 



<r/r j L £ ! [m/r Jij Ji] & ^ & ■. 



•( 















I — t Y / V i — 3 ‘r Oi : 0^5 ? 



j- ^ 



. Ji jj jil J jij IjI : JUi [® Al JJij Jfi 

'M oJ-Jjilj Jjs I* jliJ cii j5l :^l ^J) Ji% J' 

> > > > ^ “* 



a> - > j >i > . x & 



I 



> > 




iJ v #ai Cj( :S jlil J A> jUi til^ IjiaS 

0 aLi J j [^i d\ iuii li dJi] 

*j oi 'j^(Tril ji j : jj' j J Jii- 



^ : <X^' yij) [ iv / v aIp 4iil 



0 



» 



05j il^ir [\ i ./r f[ !a!ji J j/, l: JU5 




JJJ >j) j j' :iH aUi J j - j Jli YcJii C. i jliai 



'j 1 
* " 



> > b > 



JJ al* dJQ! LL; Lj] al^JS i4 l* 



f m f ^ J i / . / 



/ . / 






liiiii [ibiii. ^ Us"j [iVA& J (\ Y-n/r 



> 0 



d a 



i ; (3i j» ^j) 15 " aS> il li-l <up iiJl toUaiJl 



* 

/ y n' 



/ /■ 

■ g 



j — ** o^' Ji^] 0 ty lr o' 350 J*i o? ^ p' ji j** 



MukhtasharShahihBukhari — 1 463 1 




uy ^ J ^LJt . 

475. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin KhaththabRA 
melihat pakaian sutera (datam riwayat lain: Sebuah jubah dari sutera 
istibraq [milik seseorang 3/142] yang dibeli di pasar (2/2) didepanpintu 
masjid. [Yahya bin Abi Ishaq berkata, “Salim bin Abdillah bertanya 
kepadaku, ‘Apakah sutera Istibraq itu?* Aku menjawab, ‘Kain sutera 
yang tebal lagi kasar’ 7/92] [Kemudian Umar mengambilnya, lalu 
menghampiri Rasulu llah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, 
agaknya baik jika engkau membeli pakain sutera ini, dan engkau 
memakainya pada hari jum’at dan pada saat menerima utusan’(Dalam 
riwayat lain, ‘Beliiah pakaian sutera ini untuk berhias pada hari raya dan 
ketika menerima para utusan {delegasi} jika mereka datang 
menghadapmu’. Rasulullah SAW menjawab, 'Orang yang memakai 
pakaian ini tidak ahan mendapat bagian di akhirat [Kemudian Umar 
diam tertegun]. Setelah itu Rasulullah SAW diberikan (hadiah) beberapa 
pakaian, diantaranya kain sutera, lalu memberikan (Dalam riwayat lain: 
kemudian Rasulullah SAW datang kepada 4/32) Umar bin Khaththab RA 
salah satu dari pakaian yang [terbuat dari sutera 7/46] (Dalam riwayat 
lain: jubah sutera). Umar berkata, ‘Ya Rasulullah [a 3/140], engkau 
menyuruhku memakainya, padahal engkau telah mengatakan kepadaku 
mengenai pakaian sutera’ Lalu Rasulullah SAW menjawab, l Aku tidak 
menyuruhmu supaya memakainya (Dalam riwayat yang lain: Aku tidak 
mengirimkan nya kepadamu bukan untuk kamu pakai , tetapi aku 
mengirimkannya kepadamu hanya untuk kamu nikmati {keindahannya}, 
yakni untuk kamu jual 3/16-17) \atau kamu pakaikan kepada orang lainj, 
dan untuk memenuhi keinginanmuj . ' Kemudian Umar bin Khaththab RA 
memakaikan {mengirim} pakaian tersebut kepada saudaranya yang 
masih musyrik di Makkah. (Dalam riwayat lain: Kemudian Umar RA 
mengirim pakaian tersebut kepada saudara laki-Iakinya 4 dari penduduk 

Makkah sebelum masuk Islam 3/142). [Ibnu Umar merasa benci 
mempelajari ilmu yang berkaitan dengan masalah pakaian karena hadits 
ini].” 




4 ' Namanya Utsman bin Hakim, yaitu saudara laki-laki Umar RA dari ibunya. Adapun ibu 
dari kedua orang saudara Iaki-lakinya itu bemama Khaitsamah binti Hisyam bin AI 
Mughirah, sebagaimana dijelaskan dalam YmbAl Fath. 



464 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





8. Bab: Bcrsiwak (Menggosok Gigl) pada Hari Jum’at 



146. 5 Abu Sa’id 
menganjurkan bersiwak. 



* ** 







berkata dari Nabi SAW, bahwa beliau 







476. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda, ‘"Seemdainya saja tidak akan menyulitkan umatku atau umat 
manusia, maka niscaya akan aku perintahkan kepada mereka untuk 
bersiwak setiap kali mereka hendak mengerjakan shalat. " 




JlS :JU^i-tVV 



477- Anas berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Aku lebih 
banyak bersiwak dari pada kalian '. 



9. Bab: Orang yang Bersiwak dengan Siwak Milik Orang Lain 

(Sebagian haditsnya terdapat dalam hadits Aisyah RA dalam akhir 
kitab Al Maghazi 46) 



10. Bab: Bacaan {Ayat A1 Qur'an} yang Dibaca ketika Shalat 

Subuh pada Hari Jum’at 







S ' Bagian hadits ini diambil hadits yang lalu (no. 470). 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 465 1 




0 & 

478. Dari Abu Hur airah RA, dia berkata, “Dalam shalat subuh 
pada hari jum’at biasanya Nabi SAW membaca alif lant tnint tandl 
(Surah As-Sajdah) dan hal ata ‘ala ’1 insan (Surah Ad-Dahr).” 

11. Bab: Shalat Jum’at di Desa dan di Kota 




/ I ^ ^ 9 / D 

»T JjUC 



se- jU»- Jjf d\ AjI ^-Lp jjjl -iVS 



J* ** 

[^j® : (Vv] (_s *'>*** t ( j*4 4 '' 1 J y*j 

T ^ / / * / y 



•oTW' 

479. Dari rbnuAbbas t diaberkata,“Shalatjum’atpertamaseteiah 
shalat jum’at (yang dilaksanakan 5/117) di masjid Rasulullah SAW 
adalah shalat um’at di masjid Abdul Qais (di Juwatsa) [yakni sebuah 
desa) yang ada di negeri Bahrain.” 



. y . , * . a. 1, J q t a * * ^ ^ 1 1 ■ P & j b < 

^ u*' (Jl uH JOJ 

^ — jj JJj J* 



* 

* 



J' JijjJ ^jA &CSr 



1 ^ s fli^*' f ^ * f a J ^ ^ ^ f ^ f 

P U* ^ u’ LJLu- Oi Ot a ^*b ulj 



jjL; ^S-j g_G ^lr :j^:S A j^j ^ 



j t ^ 



* 

J/^ ^ aif ^ o* J/^j 5 _'j r^' 



1 1 

:Jyi: 



4/ % * ■ ^ 4 / 1 *■ 0 — j, / 



JaUiJlj a^Pj C^jj ^ ^ =Cf'j S ' A o** 



: J' — * J— s of c-; — -*>j :JU ijTpj ^jp J ji—*j s^s-* Jl^ ^ f 'j 



0-* Jy^Jj £'j j tj^pj Jp Jyi^j cj Jij ^ ^ij ji-jJ 'j 



t» J > 



4661 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




147 . 6 Yunus berkata, “Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada 
Ibnu Syihab, dimana pada saat itu aku sedang bersamanya di lembah 
sebuah perkampungan, “Apakah kamu berpendapat bahwa aku ini harus 
mengerjakan shalat jum J at padahal Ruzaiq adalah seorang penguasa 
suatu negeri, dimana dia sedang melakukan tugasnya, sementara didalam 
negerinya terdapat itu ada jamaah dari Sudan dan lainnya?” Kemudian 
Ibnu Syihab menulis surat, dimana aku mendengar bahwa dia 
memerintahkannya untuk mengeijakan shalat jum’at, seraya dikabarkan 
kepadanya (Ruzaiq) bahwa Salim menceritakan kepadanya, 
sesungguhnya Abdullah bin Umar berkata, “Aku mendengar Nabi SAW 
telah bersabda, 

”Setiap kamu adalah pemimpin. dan setiap kamu akan dimintai 

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya; Seorang imam adalah 
pemimpin , dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas 

kepemim pin annya. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya, 
dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. 
Seorang istri adalah pemimpin atas urusan rumah tangga suaminya t dan 
dia akan dimintai pertanggungj awaban atas kepem impinannya. Seorang 
pembantu adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia akan dimintai 
pertanggungjawaban atas hepemimpinannya. Setiap kamu adalah 
pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas 
kepemimpinannya. ” 

(Bagian hadits ini terdapat dalam hadits Ibnu Umar, sebagaimana 
akan diutarakan dalam pembahasan pada kitab 42 bab 20). 



Disambungkan oleh Adz-Dzahabi dari Abu Shaleh sekretaris A1 Laits, dari A1 Laits a dari 
Yunus. Sedangkan disini disambungkan oleh penyusun dari jalur Ibnu A1 Mubarak, 
bahwa Yunus telah mengabarkan kepada kami dengan singkat sekali, dimana didalamnya 
tidak sebutkan darinya selain sabda Rasulullah SAW, "Setiap kamu adaluh pemimpin ... 
Begitu juga disambungkan oleh penyusun dalam ((kitab^/ Washayd)) (3/189) dan ((kitab 
Al htigradh)) (3/78 dan 88) dari jalur yang lain dari Az-Zuhri. Penyusun juga telah 
mengutarakannya dalam ((kitab Ai 7 tq)} (3/125) dan ((kitab An-Nikah)) (6/146) dari jalur 
Nafi' dari Az-Zuhri, Insya AUah hal ini akan dipaparkan dalam pcmbahasan berikutnya 
dalam ((kitab Ai hHqradh 43/bab 20)) darijalur Syu'aib dari Az-Zuhri, seraya berkata» 
"Salim bin Abdillah telah menceritakan kepadaku secara Iengkap. 




Mukhtashar Shahih Bukhari 





12. Bab: Apakah Orang yang Tidak Menghadiri Shalat JunTat, 
Baik Wanita, Anak-anak, atau yang Lainnya Diwajibkan Mandi ? 



J ^ » i 

r J r i. •>/ r / • / 1 1' 






JLi J| uJi y Jlij -HV 



>■ ** 



172. 7 Ibnu Umar berkata, “Mandi itu diwajibkan atas orang 
diwajibkan shalat jum’aL” 







480* Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Suatu ketika istri Umar 
menghadiri shalat subuh dan isya beijamaah di masjid. Kemudian 
dikatakan kepadanya, “Mengapa engkau keluar, padahal engkau 
mengetahui bahwa Umar benci dan cemburu terhadap hal ini?” Istri 
Umar bertanya, “Apakah yang telah mencegahnya melarangku?” Orang 
yang bertanya menjawab, “Alasan yang mencegahnya adalah sabda 
Rasulullah SAW, 4 Janganlak kamu menghalang-halangi hamba-hamba 
Allah yang perempuan untuk mendatangi masjid-masjid AUah \ " 



7 Dmmbungkan oleh Al Baihaqi dalam kitabnya ((A s-Suttatt)) (3/1 75) dengan sanad yang 
hasatu Sedangkan A1 Hafizh menshahihkannya dalam kitabnya ((Al Fath)). Kemudian Al 
Baihaqi telah meriwayadtannya (3/188) dari jalur yang lain dari Ibnu Umar dengan sanad 
yang marfu * dengan lafazh, “Barang siapa yang akan menghadiri shalat juni^at, baik kaum 
laki-laki maupun kaum perempuan, maka hendaknya dia mandi. Adapun bagi orang yaig 
tidak akan menghadirinyii, maka ddak diperintahkan kepadanya mandi, baik dari kaum 
laki-laki maupun kaum wanita”. Hanya saja sanadnya dha % dan dalam matannya 
terdapal kesamaian, sebagaimana telah aku jelaskan dalam kitab ((Al Ahadits Adh- 
Dha*ifah)) (3958), 



468 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




13. Bab: Keringanan untuk Tidak Menghadiri Shalat Jum’at 

ketika Turun Hujan Lebat 



(Haditsnya adalah hadits Ibnu Abbas no 342) 



14. Bab: Siapa yang Diwajibkan Menghadiri Shalat Jum’at 
Berdasarkan Kirman Allah, “Apabila diseru untuk menunaikan 
sembahyang pada hati jum *at, maka bersegeralah kamu untuk 

mengingat Allah . " 





. 



Jo 5 j ~ wr 










173. 8 Atha' berkata, “Ketika kamu berada di sebuah perkampungan 
yang di dalamnya ada masjid, lalu diserukan untuk mengerjakan shalat 
jum'at, maka wajib atas kamu menghadirinya, baik kamu mendengar 
seruan adzan tersebut atau tidak.” 



* 

■ ^ 



v \ ti * 9 r * * ' * f - - • - 

1 L— uL>) & 4L 



-dJi 



* 4 









U“* 



;i jiT > -wt 



a 









174. 9 Anas RA terkadang menghadiri shalat JuirTat di istananya 
dan terkadang tidak, dimana istana itu terletak di Zawiyah yang jaraknya 
sekitar 2 farsakh. 10 



* Abdurrazzaq dalam kitab Al Mushannqf{y 168/5 1 79) menyebutkan secara bersambung 
dengan sanad yang shahih. 

9m Disebutkan secara bersambung oleli Musaddad da[am kitabnya Musnad A\ Kabir dari Abu 
Awanah dan dari Humaid. 

,0 ' Vakni terkadang beliau mengerjakan shalat jum^at bersama orang-orang yang hadir 
bersamanya, atau terkadang menghadiri shalat jum^at di masjid Adapun istananya 

terletak di daerah Zawiyah, yang terletakdi pinggirkota Basrah yangjaraknyasekitar2 
tarsakh {8 kmatau 3 1/4 mil}. 



46 ** 



Mukhtashar Shahih Bukhari 



15. Bab: Waktu Mengerjakan Shalat Jum’at Adalah keti 

Matahari Tergelincir 



0 ^ 



3 J& J ^^'j ^J ^ 3 S- 3 -Wl-Wa 






0 *^ 






175-178." Demikianlah berdasarkan riwayat dari Umar, Ali, 
Nu’man bin Basyir, dan Amr bin Huraits. 



C-' 1 9 



vs — iiiJt jui ;> jt at ^ > -t m 



Jlli :jl ^ ^ij] Olir* 'S£jz- <dll ^aj 2j^3\s- ^JIS 

OL-T J tp j ^ (Jl lij 'jiL"j tp | ■■■ «* ' [a/v 



.p ii" 



^ ^ n' / 4 / 0 

0 t 



jJ JJ3 [^ljj' 0j5\j 



^ I j 



481. Dari Yahya bin Sa’id, dia bertanya kepada Amrah tentang 
masatah mandi pada hari jum’at? Lalu dia menjawab, “Aisyah RA 
berkata, ‘orang-orang beketja melakukan perkerjaan mereka m as in g 
masing (dalam riwayat lain: menjadi pekerja) bagi dirinya. Jika mereka 
berangkat untuk menghadiri shalat jum’at, maka mereka pergi seenaknya 
[mereka memiliki cara masing-masing]. Kemudian mereka ditegur oleh 
orang, “Mengapa kalian tidak mandi lebih dahulu”?’” 



Oji 

* 

j' 



Zi ® >j) 




* * * 



l t jl^' jj^ * 




9 * 



*(►+ 



L. & jit j j(i .j>i ^ ;>4 t j>ij 



n lbnu Abi Syaibahjugamenyebutkandenganbersambungkepadakeempatorangtersebut 
di Btas dengan sanad yang shahih di dalam kitab Al Mushannaf. Dalam riwayat yang 
bersumber dari selain mereka mcnunjukkan bolehnya mengeijakan shalat jum’at sebelum 
matahari tergelincir, seperti yang diikuti oleh madzhab Imam Ahmad. Untuk jelasnya 
dapal mcrujuk nsalahku Al Ajwibah An-Naji r ah (hal. 1 7-2 1 ). 



1 470 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 








JUi 



(Dari jalur lain dari Aisyah RA istri Nabi SAW, seraya berkata, 
“Pada saat hari Jum’at tiba, tnaka orang-orang datang berbondong 
bondong dari rumah-rumah mereka dan daerah-daerah dataran tinggi 
yang terletak di sebelah Timur Madinah, dimana mereka beijalan 
melewati tanah yang berdebu, sehingga mereka terkena debu serta 
bercucuran keringat. Ketika keringat mereka masih bercucuran, maka 
salah seorang di antara mereka datang kepada Rasulullah SAW, yang 
ketika itu berada bersamaku. Rasulullah SAW bersabda, ‘Mengapa 
kalian tidakbersuci (mandi) terlebih dahulu untukharimu ini.’ ,y ) 



^ — I uJ Ci \ — ST 




s 



4« i)f & a» {XC £ J -tAt 



. [LJ oy kiij 



482. Dari Anas bin Malik RA, bahwa suatu saat Nabi SAW 
mengeijakan shalat Jum’at setelah matahari condong {ke Barat}. 12 



juu J-i! j LS* (jri jj-ji -i A1T 



483. Dari Anas RA, dia beikata, “Kami biasa menyegerakan shalat 
Jum’at {dikeijakan pada waktunya}, dan kami biasa tidur setelah selesai 
mengerjakan shalat Jum’at. 13 



16. Bab: Ketika Panas Menyengat pada Hari Jum’at 





■> y\ J&il lilj to^CaJlj 



12 Dalam salah satu bab akan dikemukakan Hadits dari Salamah bin Al Akwa’ (kiub Al 
Maghazi 64 bab 37). 

l3r Ibnu Hibban menambahkan kata {(bersama Naiti SAW)) dan sanadnya 
hasan. 



u-i| 



MukhtasharShahih Bukhari 




484. Dari Anas bin Malik RA } dia berkata, “Kebiasaan Nabi SAW, 
bahwa pada saat udara terasa sangat dingin, maka beliau segera 
mengeij akan shalat {dilakukan tepat pada waktunya} , dan pada saat 
udara terasa sangat panas, maka beliau mengeijakan shalat setelah udara 
itu terasa agak dingin. Shalat yang dimaksud adalah shalat Jum’at.” 






I 'ijCS' «djl 






A jii 




148. 14 Bisyr binTsabitberkata,“AbuKhaldahtelahmenceritakan 
kepada kami, dia berkata, “Suatu kedka seorang pejabat pemerintah 
shalat bersama kami, maka dia bertanya kepada Anas RA, bagaimana 
Nabi SAW mengerjakan shalat zhuhur?” 



17. Bab: Berjalan Menghadiri Shalat Jum’at 



Berdasarkan firman Allah SWT, “ Maka bersegeralah kamu kepada 
mengingat Allah”, Kata As-Sa 'yu (bersegeralah) bermakna Al 'Amal 
(berusaha) dan Adz-Dzahab (pergi). Sebagaimana dalam firman Allah 
SWT, "Wa Sa'aa Laha Sa^yahaa (berusaha ke arah itu). (Qs. Al Israa' 
(17): 19) 



Cp * ^ ^ ^ Jlij - m 

.tyt oiiOi ^ a . 



^ > 






1 il J* ji' ^ ji\ Jll j -\A\ 



* 



^ . M M * 

, JngJLj 0' t jJ* j 



,4 ' A1 Baihaqi (3/192) menyebutkan secara bersambung dengan sanad dari Bisyr bin Tsabit 
dengan lafazh {„. bahwa kebiasaan Rasulullah SAW ketika musim dingin» beliau 
menyegerakan shalat zhuhur (dilakukan tepat waktu), dan ketika musim panas, maka 
beliau mengakhirkannya {hingga udara terasa agak dingin}. Sanadnyayqyy/rf. 



4721 — MukhtasharShahihBukhari 




179. 15 Ibnu Abbas RA berkata, “Ketika itu transaksi jual beli 
diharamkan”. 

180. 16 Atha' berkata, “Ketika itu semua kegiatan ekonomi 
diharamkan.” 

181. 17 Ibrahim bin Sa’ad berkata dari Zuhri, bahwa jika seorang 
muadzdzin telah mengumandangkan adzan pada hari Jum’at, meskipun 
ketika itu dia dalam keadaan musalir (bepergian), maka wajib baginya 
untuk menghadiri {shalat Jum’at}. 



L« — =* -V 1 ] : iplij jjl 4 jCp - 1 A® 

£ ^ o y t £ £ > ^ ^ e ^ a ^ ^ 

s* / 






^ i 




JJ» : jiii rJJJji Ji Lii( Lfj 

■A A JL* 

^ * * 



485. Abayah bin Rifa’ah berkata, “Abu Abs menemuiku 
{Abdurrahman bin Jabr 3/207}, dimana ketika itu aku akan berangkat 
menghadiri shalat Jum’at, dia berkata, “Aku telah mendengar Nabi SAW 
bersabda, “Barang siapa kedua kakinya berdebu karena betjalan di jalan 
Allah, maka Allah mengharamkannya masuk neraka. ” 



Al Hafizh berkata, "Ibnu Hazm meriwayatkan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan 
Lafazh* “Tidaklah patut melakukan transaksi jual beli pada hari Jum’at, ketika seorang 
muadzdzin telah mengumandangkan adzannya, dan kedka shalat itu telah selesai 
ditunaikan, maka transaksi jual beli dipeiboiehkan kembali.” Adapun Ibnu Muidawaih 
meriwayatkannya dari jalur yang lain yang juga bersumber dari Ibnu Abbas dengan sanad 
yang mafu\ 

ie ' Abdun bin Humaid daiam tafsimya menyebutkannya secara bersambung. 

l7m AI Hafizh berkata, "Aku tidak pemah melihat riwayat Ibrahim.” Selanjutnya beliau 
menjelaskan, bahwa terjadi perbedaan pendapat mengenai pengembaiian riwayat tersebut 
kepada Zuhri, 



Mukhtashar Shahih Bukhari — (473 1 



18. Bab: Larangan Memisahkan Dua Orang yang Telah Duduk 
{Dalam Masjid} pada Hari Jum’at 18 

(Lihat hadits no 473) 



19. Bab: Larangan Menyuruh Orang Lain Pindah dan 
Menempati Tempat Duduknya pada Hari Jum’at 



■ i ^ J . * > / 

J' J ^ 9 J 0 > f t j C j- 9^ J 



^ : J^ pj* O? O* - * AV 

4*0 o? fl &-' J*jJ' jUjJ ® :J^ 



UliJl : JU :*jG cJi ( «j 



487 . Dari Ibnu Juraij, dia berkata, “Aku telah mendengar Nafi’ 
berkata, ‘Aku telah mendengar Ibnu Umar RA berkata, “Nabi SAW 
melarang seseorang menyuruh orang lain pindah dari tempat duduknya 
untuk ditempati (dalam riwayat lain: seseorang berdiri dari tempat 
duduknya, lalu tempat duduk itu ditempati oleh orang lain, tetapi 
hendaknya kalian melapangkannya. Ibnu Umar merasa benci melihat 
seseorang ytmg berdiri dari tempat duduknya, lalu tempat duduk itu 
ditempati oieh orang lain” 7/138). 



Kemudian aku bertanya kepadaNafi’, ‘Apakah ini hanyaberlaku 
pada shalat Jum’at?’ Dia menjawab, ‘Dalam shalat Jum’atdanshalat- 
shalat lainnya’.” 19 



18- Yang dimasksud dengan memisahkan adalah masuk (lewat) di antara dua orang yang 
duduk baik dengan cara menggeser kedua bahu orang tersebut, atau ckiduk di antara 
keduanya setelah menyuruh keduanya bergeser dari tempat duduknya. Larangan ini 
sekaligus menunjukkan perintah supaya pergi sebehtm waktunya, sebagaimana yang 
tertera di dalam catatan pinggir kitab Shakih Bukkari. 

19 ' Yakni baik dalam shalat Jum'at maupun dalam shalat-shalat yang lainnya dilarang untuk 
menggeser atau memindahkan seseorang dari tempat duduknya, kemudian menempati 
tempat duduk tersebut 



1 474 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 





20. Bab: Adzan pada Hari Jum’at 



sJjJl ^ ilaSl il? : Jli Jyjj J ^ - 1 AA 



/ ^ / 



^j /j m yii ^ Jt s>Ji JJ 
J — J ^ (^j oilip 01J ui» tU^ 



: MjJ ^J) ' liSl (X V • / \ -. J : il jj ^j) il j e3pl 

Jj [yt ■ /\ tiiJi Ji > oS] .ijjji! Ji b Jili] (J& 



ori=»i o-r 5*»»)l f ji jjj^l ‘Jli’ j ‘Jf'j ® (t-l-! 

[j?J' t> 



488. Dari Saib bin Yazid, dia berkata, “Awalnya adzan pada hari 
Jum’at itu dikumandangkan setelah Imam duduk di atas mimbar. Hal 
tersebut berlangsung pada masa Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar RA. 
Adapun pada masa Utsman RA, dimana ketika orang-orang bertambah 
banyak (dalam riwayat yang lain: penduduk Madinah), maka beiiau 
menambah (dalam riwayat yang lain: memerintahkan 1/220) seruan 
adzan menjadi 3 kali. (Dalam riwayat lain: 2 kali) {dimana seorang 
muadzdzin mengumandangkan adzan) di Zaura' [akhimya ditetapkan 
seperti itu 1/220]. Ketika masa Nabi SAW, muadzin hanya satu orang, 
dimana seorang muadzin mengumandangkan adzan pada hari Jum’at 
setelah imam duduk, yakni setelah berada di atas mimbar]. 



21. Bab: Satu Muadzin pada Hari Jum’at 



(haditsnya adalah bagian hadits Saib di atas) 



m Yakni ditambah dcngan adzan awal. Sedangkan Jumlahnya yang3 kali itu termasuk di 
dalainnya iqamah t yang sebaliagian orang mcnyebutnya dengan adzan. Nabi 5AW 
bersabda: n Di antara dua adzan diperbolehkan mcngerjakan sbalat {sunah} bagiorang 
yang berkehendak”. Jumlahnya dihitung 3 kali ditambah denga.i iqamah. Terkadang 
adzan yang ke-2 disebut dengan adzan yang hakiki (sebenamya). Az-Zura’ adalali sebuah 
tempat di pasar Madinah yang Ictaknya cukup tinggi. 



Mukhtashar Shahih Bukhari 



47?! 



22. Bab: Wajlb bagi Imam Berada di Atas Mimbar ketika 

Mendengar Adzan 



z i' . 

^ o ^ ^ J o ■" . ©j-J a , 0 ^ a. > 









♦ I _ . 9 ^ 0 ,B / B. > , f D ^ ^ A 

:JU ^ J 4 - jjI ^l ^ -£ 



X* X* 



( ^_<rf lui ^srl il)i : jii a#ii blf ~pJ\ % - bii- 

ji — ii c 2 I)i VI S/ of i#f :ju /J1 iii ^rf iii iljui ju 



/■ ^ 



cLjT, jul ,;Ll J loliJ J iiif :JUi ,l5fj 



[uo/\ Al—. VI iy Vj j> V :JU (S^tJl Ji jj) : jli llJj] 

® ^ - j J j ■>■ - a .. ^ o n' . 



/ X X- 




4 Ul J 



^ X" 

J ^ J D ^ 

'j 

£ D fO j- 



J\ J&\ JS L' : jii ^as jf li5 



* J J J ,g / 0 



0 ^ 



cr? usr? C* :J_ji jij*Jl jjl l-li 



489. Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, dia berkata, “Setelah 
Muawiyah duduk di atas mimbar, dimana muadzdzin mengucapkan, 
‘Attahu akbar Attahu akbar ’ maka ketika itu aku mendengar Muawiyah 
mengucapkan, ‘Allahu akbar AUahu akbar *. Ketika muad7ri7 in 
mengucapkan, ‘Asyhadu Alla Ilaaha Illallah maka ketika itu Muawiyah 
mengucapkan, 'Wa Ana ’ (dan aku). Ketika muadzin mengucapkan, 'Wa 
Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah maka Mu’awiyah 

mengucapkan, ‘ Wa Ana ‘ (dan aku) [Ketika muadzdzin itu mengucapkan, 
‘ Hayya 'Alash Shalah maka beliau mengucapkan, ‘ La haula wa la 
guwwata illaa billah 1/152]. Setelah muadzdzin itu selesai 

mengumandangkan adzannya, maka dia berkata, “Wahai manusia, aku 
telah mendengar Rasulullah SAW mengucapkan sesuatu di majelis ini 
ketika muadzdzin mengumandangkan ariTan ^ dimana sesuatu yang 
diucapkan oleh beliau sama seperti yang telah kamu dengar dari 
perkataanku’.” 



23. Bab: Duduk di Atas Mimbar ketika Dikumandangkan 

Adzan 



(Haditsnya adalah bagian hadits Saib di atas) 



1 476 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




24. Bab: Mengumandangkan Adzan ketika (Imam) Hendak 

Khutbah 



(Bagian hadits Saib tersebut) 



25. Bab: Khutbah Di Atas Mimbar 



Ji % ; : ' - 






149. Z1 Anas RA berkata, “Nabi SAW khutbah di atas mimbar.” 



i_Ui ^ J & p; f jii- J & - 1 s . 

i' ^ i" ^ ^ T X 1 

o * L -^ : J^ jC? Jt \}p\ 43 J 

(*j — i J jf A *i'j 4iJ j C-* ij Je^ aUIj [) ■ • / \ ( jd 



t5 'i ^ J^J J*“j' Jj~"J ^ U-^ Jj'j u Cf 






[) t/r ot] Jt5 [m/r sfpi- iuSL 



^ ^ > 



«uJ-Si LLir lii ^ w>i ^ jjs ot jiLSt ^ # ; : 



. "T . eL J iO ^ a ? 



Q ^ j. ^ > 






^ «* 



yjaJl ^ L-iii :5 jIjj Jj) i$\ ^li^L l*Lii tSJpti 



m 5 — lil JjLj j Ljbjl [^ iL] _i IL ^ Jli (fe SJ c^i 



j^t — i [ii§fe (^pl 4l*i>-li t*j IJlij t^l Jj (p?"j' Jli toC^i ‘tilj 






4-& jk m jiii j A j y f j ^ [Ji Ir^] 



^Ui . li * j *~ * j [aI^Ji jil-ii tjji 1 



/'■ Ji B / 4 



J ^ / 



21 Disebutkan oldi penyusun secara bersambung dalam Mawathin, dimana hadits di atas 
merupakan bagian dari hadits yang akan dikemukakan dalam pembahasan berikutnya 
(Kitab AI Jum’ah no. 1 1 bab 34) 



MukhtstshstrShahihBukhiiH — 1 477 I 




33—' p l^j & ? > pjj] & & r P> 

ij_S" j fl llj» ijjjl Jj jli |J ijJJl J ia— 



:Jia ^i Ji jif y lili LaM ^ J- c— r, p 

i' ^ ^ * 

. i i ph oi cJi ^a5i 



iLj. ji js- y iii( ^iL ^i^j; Jijii : ii^yf ji] 



J-S iu ^iSi j. Jif oir rn ‘Js I o‘ UV : JU ?^JjjJi 



Jl 3gi 01 :iJii :Jli .i^jiJl IJ^ ,jU3l Jif icty o&' o! 



0 J ^ 



0 ^ 



#> 

/ ; -l 



J a 



>■ 



✓'■ >■ 

» > > 



[ * / t . t,->» /fl >■>»., ^ O / |*0 > . >- /C>J 

\ ' I \ V t Jll Ai» I ^SS lJLft ^ JC*J JlS Al-P 



490. Dari Abi Hazim bin Dinar, bahwa sejumlah orang laki-laki 
telah datang kepada Sahal bin Sa’ad As-Sa’idi, dimana merekatidak 
mengetahui kayu yang dipakai untuk tiang mimbar seraya mereka 
menanyakan hal itu kepadanya, maka dia menjawab: [Pada saat itu tidak 
ada seorang pun yang lebih mengetahui dari pada aku tentang hai tersebut 
1/100]. Demi Allah, aku lebih mengetahui dari kayu apakah tiang itu 
dibuat. Dimana aku melihat hari pertama mimbar itu diletakkan, dan hari 
pertama mimbar itu diduduki oleh Rasulullah SAW. Pada suatu ketika 
Rasulullah SAW datang kepada seorang wanita -istri [sahabat dari 
kalangan Muhajirin 3/129] yang biasa dipanggil Sahal [3/141. Suruhlah 
budakmu supaya membawa gergaji untuk membuatkan tiang-tiang yang 
memungkinkan aku duduk di atasnya, ketika aku berpidato di hadapan 
orang-orang .” Kemudian wanita itu menyuruh budaknya untuk 
mengeijakannya, dimana tiang-tiang itu dibuat dari kayu Ath-Tham , 
yang diambil dari sebuah hutan (dalam riwayat lain, “Kemudian budak 
itu pergi dan menebang kayu Ath-Tharfa' , dan dia membuat mimbar 
untuk Rasulullah SAW]. Setelah selesai, budak itu membawa mimbar 
tersebut ke hadapan wanita tadi. Kemudian wanita itu memberitahu 
Rasulullah SAW, bahwa mimbar itu telah selesai.” Rasulullah SAW 
bersabda, “ Bawalah mimbar itu ke hadapanku Kemudian orang-orang 



Salah satu nama pohon dikalangan kaum Badui, dan Al Ghabah adalah salah satu tempat 
berupa dataran tinggi di sekitar Madinah dari arah Syam (Syria). 



1 478 1 — MukhtasharShahihBukhari 



membawanya ke hadapan Nabi, lalu beliau menyuruh mereka meletakkan 
mimbar tersebut [ialu beliau duduk di atasnya]. Ketika itu aku melihat 
Rasulullah SAW mengerjakan shalat di atas mimbar [setelah mimbar itu 
diletakkan. Kemudian beiiau menghadap kiblat] seraya bertakbir dan 
ketika itu beliau masih tetap di atas mimbar. [Kemudian orang-orang 
berdiri di belakangnya, lalu mereka bertakbir]. Setelah itu beliau ruku’ 
dimana pada saat itu beliau masih tetap berada di atas mimbar [orang- 
orang yang ada di belakang beliau pun ruku*. Kemudian beliau 
mengangkat kepalanya] lalu beliau turun dengan cara mundur, lalu beliau 
sujud di bagian pangkal mimbar. Setelah itu beliau kembaii ke atas 
mimbar, seraya membaca takbir, lalu ruku’, mengangkat kepalanya, dan 
terakhir beliau sujud di tanah. Kemudian setelah selesai, maka beliau 
menghadap ke arah orang-orang, seraya bersabda, “ Wahai manusia, aku 
membuat mimbar ini supaya knlian bermakmum denganku, dan kalian 
dapat melihat gerakan shalatku. ” 

(Abu Abdiliah berkata, “Ali bin Abdillah berkata, “Ahmad bin 
Hambal rahimahullah telah bertanya kepadaku mengenai hadits tersebut 
di atas, maka Ali bin Abdillah menjawab, “Menurut pendapatku bahwa 
yang dimaksud adalah posisi Nabi SAW yang berada di tempat yang 
lebih tinggi dari tempat orang-orang. Dengan demikian, tidak ada 
masalah apabila posisi imam berada di tempat yang iebih tinggidari 
orang-orang {ma’mum} menurut hadits tersebut.’” Kemudian Ali bin 
Abdillah berkata, ‘Menurutku, Sutyan bin Uyainah sering kali ditanya 
tentang persoalan ini, dimana kamu tidak pemah mendengamya berkata, 
“Tidak”’ 1/100). 



26. Bab: Khutbah dalam Keadaan Berdiri 



. * ' A 

.Ljii 





-\ O . 



150. 23 Anas berkata, “Nabi SAW menyampaikan khutbah dalam 
keadaan berdiri.” 



Disebutkan secara bersambung oleh penyusun dalam masalah yang berkaitan dengan 
hadits di atas. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — 1 479 1 





* „ > / D y / 



,uu 



?Jl irtT :JU 4JI > Jl o* -tM 



> -* J fl, 



X* ^ 



.ivi ojii ur ji t ii; ji 



491. Dari Ibnu Umar RA, seraya berkata, “Nabi SAW 
menyampaikan khutbah dalam keadaan berdiri, lalu beliau duduk dan 
berdiri kembali seperti yang kalian lakukan sekarang.” 



27. Bab: Ketika Khutbah, Imam Mengarahkan Pandangannya 

kepada Pendengar dan Sebaliknya 




182-183. Ibnu Umar dan Anas RA mengarahkan pandangannya 
ke arah imam {ketikakhutbah}. 

(Haditsnya adalah hadits Abu Sa’id A1 Khudri yang akan 
dikemukakan dalam kitab Zakat no. 24 bab 47.) 



28. Bab: Mengucapkan Amma Ba’du dalam Khuthbah Setelah 

Mengucapkan Pujian 










1 e . % ^ s 



* + * 



y y 



151." Ikrimah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW 



l <f . — - y 



* * * 



i Jll_, '^4 » jUl Jjlj 01 L-&J J T 



ij—S. '£} ^ii oi Jai vii-j JiS .tjU 



241 (182 dan 183) Disambungkan dari [bnu Umar oleh A1 Baihaqi p/199) dengan sanad 
hasan dan Anas ibnu A1 Mimdir dan A1 Hafizh menyebutkamiya dengan sanad yang 
shahih . 

Disebutkan secara bersambung oleh penyusun pada akhir bab. 



1 480 1 — Mukhtashar Shahih Bukhari 




J\ iil > lif :Jli P 



r* 



an 



[Wt 




/ / ^ 6 ^ O / / O/ 



I 

./ 



: ^'jJ iJ-3) £j*^' O? (^? tSj^ Q 

w / - flj- / jr^ , - , 

O I _ » ^ i *| I * * . / I 0 i ^ ^ j' 0 t S .*r 

r#> ^s aUi j^ u jj uiyi jrij (4*u 




492. Dari Amr bin Taghlib, bahwa Rasulullah SAW menerima 
harta atau tawanan. Kemudian beliau membagi-bagikannya. Sebagian 
orang mendapat bagian, dan sebagian orang tidak mendapat bagian. 
Sebuah informasi telah sampai kepada beliau, bahwa orang-orang yang 
tidak mendapat bagian mencela kebijakan beliau [4/95]. Setelah beliau 
memanjatkan pujian serta sanjungan kepada Allah, seraya beliau 
bersabda, “ Amma Ba'du Demi AUah, bahwa aku telah mengambil 
kebijakan dengan memberikan bagian kepada sejumlah orang, dan tidak 
memberikan kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya orangyang tidak 
diberi lebih aku cintai daripada orang yang mendapat bagiannya. 
Adapun alasanht memberikan bagian kepada sejumlah orang karena aku 
melihat kegelisahan dan ketidaksabaran dalam hati mereka, (dalam 
riwayat yang lain: karena aku merasa khawatir akan kegelisahan hati 
mereka). Sedangkan alasanku menahan bagian sejumtah yang lain 
adalah karena Allah telah memberikan kecukupan dan kebaikan dalam 
hati mereka, (dalam riwayat lain: di antara mereka) ialah Amr bin 
Taghlib. Demi Allah, kalimat-kalimat yang disabdakan Rasulullah SAW 
itu, lebih aku cintai daripada binatang temak [yang sangat berharga}.” 



Jl 'Jji :ju JJI ^-tir 






0 ** . . 

./ j . .i //J r y i * 






Ld 



!- 'j*\ OtSj [\ Kljl oC* (^iJl 40 



* *r 



Jl4n>< 3 ^ Lw ^ I Ajljj Aj W2ju 0<1j l . JL3 t A- jOsJL* 

.i-0' : ju ‘J <j2| IjAa ‘j\ 'J l#f :jli ‘J .jfc Jfj M 



MukhtasharShahihBukhari — | 48 i B 




r 



\ — iJaJl jCa&\ I lii 




■rir-* O* 

jT J* 



493. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, “Nabi SAW naik ke atas 
mimbar [pada saat beliau sakit yang membawa kepada kewafatannya 
4/184], dimana kehadiran beliau di majlisitumerupakankehadirannya 
yang terakhir. Ketika itu beliau memakai kain selendang yang besar yang 
diselendangkan di atas kcdua pundaknya, dan mengikat kepalanya 
dengan ikat kepala yang berwama hitam (dalam riwayat lain: berwama 
kehitam-hitaman). Setelah mengucapkan pujian dan sanjungan kepada 
Allah, beliau bersabda, ‘ Wahai ummat manusia, berkumpullah di 
hadapanku.’ Setelah mereka berkumpul di hadapan beliau, beliau 
melanjutkan sabdanya, ‘AmmaBa 'du (adapun sesudah itu), [wahai umat 
manusiaj, sesungguhnya {penghuni} perkampungan ini darikalangan 
Anshar sudah semakin berkurang (sedikit), [sehingga keberadaan 
mereka bagaikan garam dalam makanan 4/221], sementara umat 
manusia {selain Anshar} terus bertambah. Barang siapa di antara 
mereka mengurus untsan umat Muhammad SAW dimana dia dapat 
mendatangkan kemudharatan bagi seseorang, atau memberikan 
keman/aatan bagi seseorang, maka terimalah kebaikan orang yang 
berbuat baik, dan maajkanlah orang yang bembuat salah dari mereka’. ’’ 



29. Bab: Duduk Diantara Dua Khutbah Jum'at 




r :JV5 *U1 




H- / 




JJi 



* 








494. Dari Abdullah bin Umar, seraya berkata, “Nabi SAW khutbah 



261 Inilah salah satu berita Rasulullah SAW yang berkaitan dengan sesuatu yang gaib, dimana 
kaum Anshar semakin berkurang, sementara ummal manusia selain Anshar semakin 
banyak sebagaimana yang disabdakannya. 



1 482 j — Mukhtashar Shahih Bukhari 





dua kali, dimana beliau duduk diantara dua khutbah.” 



30. Bab: Mendengarkan Khutbah Jum’at 



* I* *■ ' 



IkJl ^ aiT lil :§l jlil Jtf :ju ^ o* “* 



J-ijT j^Jl Jj^I 0 .uJdl j£ &*Ji 



/ ^ / / 0 



* Jf 

( 



/ ^ ^ ^ t " ------ , 

/ . / **t ^ * & „/ # i »i. — — 9 | ^ // / 9 J . i, 

rUri j*J tti-S tOji (^JJO »j tijJj (^J^i JJI 



i / - J * 

Sf 



D J J 



Ijjs f L.^I (V^/ i u ~&- : ajIjj ^j) byi iCi^ 






J r* 



0 * 



.^jji ojdi; [ijG,] 



495. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, “Nabi SAW telah 
bersabda, ‘Pada hari Jum 'at para malaikat berdiri di depan pintu masjid, 
dimana mereka mencatat orang yang datang paling dahulu, lalu orang 
yang datang berikutnya. Adapun orangyang datang paling awal seakan- 
akan dia berkurban unta, yang datang berikutnya seakan-akan 
berkurban sapi, yang datang berikutnya seakan-akan dia berkurban 
kambing, yang datang berikutnya seakan-akan berkurban ayam, dan 
yang datang berikutnya seakan-akan berkurban telur. Sedangkan jika 
imam telah keluar {datang} (dalam riwayat lain: telah duduk 4/79), maka 
para malaikat akan menutup buku catatannya, lalu [mereka datangj 
untuk mendengarkan nasehat { 'peringatan }. " 



31. Bab: Apabila Imam sedang Berkhutbah dan Melihat Orang 
Datang, maka Hendaknya Menyuruhnya Melaksanakan Shalat 

Dua Raka’at {Sunah Tahiyatul Masjid} 



cf 



l_i!l Li^ m J Ji, .li :Jii jill 



> 4 



> > 



/ / * 



jj : JlS :Jl5 b' : Jl2 t £jj I 






> I, ^ Q 







J ( / / 
a * 



^ll J Jl5 -jbljj (^j) 



, B / # Q> > D > _ > 

(° 'm J^d* r/ j' 



MnkhtasharShahih Bukhari 







496. Dari Jabir bin Abdillah, seraya berkata, “Pada suatu ketika 
seseorang datang, dimana ketika itu Nabi SAW sedang berkhutbah di 
hadapan orang-orang pada hari Jum’at, lalu beliau bertanya kepadanya, 
‘ Wahai Fulan, apakah kamu sudah shalat {sunah/T Dia menjawab, 
‘Belum.’ Beliau bersabda, ‘ Berdirilah dan shalatlah dua raka’at. t 

(Dalam riwayat lain: Rasulullah SAW bersabda, dimana pada saat 
itu beliau sedang menyampaikan khutbah, “ Apabila salah seorangdi 
antara kamu datang sedang imam sedang herkhutbah atau telah datang, 
maka hendaknya dia shalat { sunah } dua rakaat 2/51).” 



32. Bab: Barang Siapa Datang ketika Imam sedang Berkhutbah, 
maka Hendaknya Shalat Dua Rakaat dengan Ringan 



(Bagian hadits Jabir di atas) 



33. Bab: Mengangkat Kedua Tangan (Berdoa) ketika Khutbah 27 



(Bagian haditsnya terdapat dalam hadits Anas, yang akan 
dikemukakan dalam bahasan berikutnya). 



34. Bab: Meminta Hujan (Istisqa') dalam Khutbah Jum’at 



5 






»■» i^j) *=- ^ 



l3l :JIS 






[t\/y S h* J* (' vr/t 



j— *' cA ^'3*' o i/t J*° c> ls? [^] 

aJjI l) olir j OLST (_jLj ^] [n/Y 



21 - Dengan tujuan berdoa dalam shalat Istisqa. Adapun mengangkat kedua tangan pada saat 
berdoa dalam khutbah Jum’at, maka hal itu tidak ada dasar hukumnya di dalam As- 
Sunnah. Lihat kitab (( Al Ajwibah Ati-Nafi r ah)) (hal. 62). 



48 T| — MukhtasharShahihBukhari 




J1 UldJdi 




> _o 



dJLJi 




lL* :jj> >j) (cJi* 



^ X* 



* + 



jf] i_3 iui ^ lii (jl)i yjJi j t^i JJi Liii :^>f ^j) t (tilJi 

- ^ o Yj «Ai £»y [(L^ii ol I^l ^j) Lf 



f 

■^j 



J^y^J 



;4— J J 1 >j] [L> ‘L‘ J' ‘L' |J'] L^l >£ 



" / B <r D 

iJCJi IJ£J 



B ^ « j' O | 1 r B J O > 

Ail jT J j (JjJ [lJ^PAj 



J 0 > " 



L 



.LJJl 



J — JJ ^lllJl oij :^jf Jli :^ljj ^j) L b *f> ^ £^* 

" , // I " d d " " "" " _ I 



cJiki 



" g j L« (dJLu ^unJSj 



"< _0 



J B 



/ " "O 



*3i ft lJJi 



i " 

J' 



i of^ £/ 



^ -s ^ 

■ £ i 



0 J' -* jf 
*. * . • * 



' " >Ji LJi , . iL 0 J" ‘i ,1 J' J J JLJt ,\& ^JJi 



j! i j i ^ ^ 0 f y . ?f * ° ° ' , i - '- ■ *” ^ ij& i 

£***■• (*j tbL>w« oL*jI o>-4j :Ajtjj ^j) m <~>h 

£r>i [ Wy >Jl > JjijJ L^Jljp £- 



•r Q /■ 



*4P J J; *TtJ- :J?jj J) » j u*- 'J 

) -UJl ^j tLlJi LJ Ji*i (^ o i/v 

cic Jj tl^L- l] t^>^i wJi 



: 5— i'jj Jj) L^- 



- - T. ^ 




JLiJI 



" " " 



^j, iu> ^ >' >; ;* >) :> y iu: >, 

M M 



iLUCu tLUk: L'U ki)i J 1 ; . . taJLiUt CUJi 







J D - 



* / 



MukhtasharShahihBukhari — ! 485 1 




v / 



( J — ijW 'J> } OjCDl jiJ :o!> ^ J - \ O r) (,>!>! ^>lij 



:jLa 4 & l» J& 'fL2] aa [iLiJ] aji ’{*n «jdi j >j 



* £ 0 *r £ 0 <T 



[vG— Mj] r is^ij jcJi ^ Ji ^Li] di Nj di> > 

^ X >■ y' 

■s?“^ Ji °^i j£i 0 ^] ^ JPj^' ^jWj 



«" Jp 
>■ y y 



/ / X 



* x- 0 J 



Ji : J j L^J) °j^j 

^ «" ” ^ ^ j ' 

:^f Jj) (JX! ’& [Vl>ij U:.] Jjolil j> ^ v lkUl 



>u v'j d> i; (v>i jSjdi > yujii 



# 9 / 



" o i r B 5 I , D i' | y / 1 ■ „ D p , r y' 

y r&ji g£ '-Jij* g£j) 



I fjj «l>i 513 [ tfJ l j] ^ljl JC j [«:>; iUij @ d 



9 ' r, u* ^ * ,, , " » 

,ij*JL ^ y Lj-c ^ 



497. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Pada masa Nabi SAW 
orang-orang ditimpa musibah paceklik (Dalam riwayat lain: kemarau 
4/173). Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah [di atas mimbar 2/22] 
[dalam keadaan berdiri] pada hari Jum’at, tiba-tiba seseorang berdiri 
(Dalam riwayat lain: masuk 2/16) yaitu seseorang dari penduduk Arab 
pedesaan [dalam riwayat lain: Arab Badui 2/21] [orang itu datang dari 
pintu yang berhadapan dengan mimbar] [mengarah ke Darul Qadha, 
dimana saat itu Rasulullah SAW sedang berdiri {berkhutbah} dan ia 
datang ke hadapan Rasulullah SAW 2/17] seraya berkata, ‘Wahai 
Rasulullah SAW, harta telah binasa dan kelaparan telah melanda (dalam 
riwayat lain: merusakkan) keluarga (Dalam riwayat yang lain: kuda dan 
kambing telah binasa) (Dalam riwayat lain: binatang temak telah binasa 
dan kehidupan telah sulit), maka berdoalah kepada Allah untukkami 
{semoga Allah menyirami kami dengan hujan,’ (Riwayat yang lain: 
semoga Allah menurunkan hujan’)]. Kemudian beliau mengangkat kedua 

iin 

tangannya seraya berdoa [152- sehingga ketika itu aku melihat 



"■ Tambahan ini disebutkan penyusun secant bersambung, begitu juga Abu Nu’aim. 

Penyusun berkata» "Menunitku, "Demikianlah di dalam hadits Abu Daud, dimana 



1 486 1 — MukhtasliarShahihBukhari 





ketiaknya yang putih]: [Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, 
turunkan hujan kepada kami. Ya AUah, turunkan hujan kepada kamij, 
[dan orang-orang mengangkat kedua tangan mereka bersama-sama 
dengan beliau, seraya berdoa] 29 [tidak dijelaskan bahwa beliau mengubah 
posisi serbannya, dan tidak dijelaskan beliau menghadap kiblat2/18]. 
[Demi Allah,] ketika itu kami tidak melihat sesuatu di langit [baik 
gumpalan awan dan tidakjuga] awan tipis [serta tidakada sesuatu sama 
sekali. Padahal antara tempat kami dan pegunungan tidak ada rumah atau 
perkampungan yang menghalangi penglihatan kami]. (Dalam riwayat 
lain: Anas beikata, “Pada saat itu langit bening bagaikan kaca”), [Anas 
berkata, “Kemudian dari balik pegunungan naik gumpalan awan 
bagaikan sebuah perisai. dan setelah gumpalan awan itu berada di tengah- 
tengah langit, maka turunlah hujan lebat. Demi Dzatyang jiwakuberada 
di tangan-Nya, bahwa Rasulullah SAW tidak menurunkan kedua 
tangannya sehingga gumpalan awan itu membumbung tinggi bagaikan 
pegunungan. Kemudian beliau tidak turun dari mimbar sehingga aku 
melihat air hujan bercucuran membasahi jenggotnya. (Dalam riwayat 
lain: Kemudian angin berhembus menggiring awan, sehingga awam 
beikumpul, lalu langit menurunkan awan tersebut. [Rasulullah SAW 
turun dari mimbamya dan shalat 2/19]. Setelah itu kami pulang ke rumah 
melewati gumpalan air). (Dalam riwayat lain: hampir saja seseorang 
tidak bisa pulang ke rumahnya 7/154). Ketika itu hujan turun terus- 
menerus dari mulai hari itu, besoknya, lusanya, serta hari-hari berikutnya 
hingga datang hari Jum’at berikutnya [tidak berhenti], sehingga jalan- 
jalan di Madinah terendam air]. (Dalam riwayat lain: Demi Allah, kami 
tidak melihat matahari selama 6 hari).” 

Kejadian itu menyebabkan sejumlah orang Arab badui dan yang 
lainnya datang kepada Rasulullah SAW. (Dalam riwayat yang lain: 
Kemudian pada hari Jum’at berikutnya seseorang masuk dari arah pintu 
tadi, dan RasuluIIah SAW ketika itu sedang berkhutbah, lalu dia 
menghadap beliau sambil berdiri) seraya berkata, “Wahai Rasulullah, 
bahwa beberapa bangunan roboh (dalam riwayat lain: beberapa rumah 



penyusun menyambungkatmya dengan hadits yang sama dalam pembahasan berikutnya 
(no. 539). Imam Muslim dan yang lainnya menambahkan kalimat (lalu beliau berisyarat 
dengan kedua telapak tangannya ke langit). Ungkapan ini dapat ditemukan di dalam kitab 
{{Shahih Abu Daud)) (1061)’.” 

29 1 Kalimat tambahan ini dinisbatkan A1 Hafizh (A1 Khathib 2/503) hanya kepada An-Nasa'i 
saja. 



MukhtasharShahihBukhari — 1 487 1 




roboh, jalan-jalan terputus, dan binatang-binatang temak binasa), (153. 10 
Dalam riwayat lain: orang yanghendakbepergianterhambatdanjalan- 
jalan terputus), serta harta benda terendam. Maka berdoalah kepada Allah 
(supaya hujan itu berhenti) untuk kami. [Nabi SAW hanya tersenyum] 
dan mengangkat kedua tangannya, seraya beliau berdoa, ‘Ta Allah, 
turunkanlah hujan di sekeliling kami yang tidak menimbulkan kerusakan. 
Ya Allah, turunkanlah hujan itu ke puncak gunung-gunung, lembah- 
lembah [bukit-bukitj dan tempat kayu-kayu tumbuhj. " Belum sampai 
beliau menunjukkan tangannya ke arah gumpalan awan yang mirip 
dengan sebuah perisai melainkan gumpalan awan itu hilang seketika. 
(Dalam riwayat lain; Pada saat itu aku melihat gumpalan awan itu naik 
(menghilang) di sekitar Madinah [baik yang nampak di sebelah kanan 
maupun yang nampak di sebelah kiri] sehingga keadaannya bagaikan 
mahkota). (Di dalam riwayat lainnya: kemudian gumpalan awan 
menghilang dari Madinah, dimana gumpalan awan tadi merekah 
bagaikan rekahnya pakaian yang sobek) [kemudian hujan hanya turun di 
sekitar kami, sementara di daerah lainnya hujan sudah reda (dan di jalan 
hanya hujan rintik-rintik), [sehingga ketika kami pulang, maka kami 
beijalan dengan diiringi sinar matahari). Allah memperlihatkan 
kemuliaan Nabi-Nya kepada mereka dan mengabulkan doanya], dan 
selama satu bulan parit-parit mengalirkan air. Setelah itu tidak ada 
seorang pun yang datang dari suatu perkampungan kecuali- dia akan 
menceritakan tentang kemurahan Allah tersebut.” 



35. Bab: Mendengarkan Khutbah Imam pada Hari Jum’at. Jika 
Seseorang Berkata kepada Temannya, “Dengarkanlah, Padahal 
ketika Itu Imam sedang Berkhutbah, maka Dia Telah Sia-sia.” 










154. 31 Salman berkata, “Nabi SAW telah bersabda, ‘ Dengarkanlah, 
ketika imam sedang khutbah '. ” 



Rumusan di atas disusun beidasarkan sanad-sanad yang terkait Ismail dan Abu Nu*aim 
menyambungkan sanad-sanad tersebut Demikianjuga dengan A1 Baihaqi (3/257). Lihat 
kitab Al FatL 

3l - Penyusun menyambungkannya dengan hadits yang sebelumnya (473). 



4881 — MukhtasharShahihBukhari 





'cj ; 2j>cj zJ 5 i3i ; ju ® >i JA, y r£i J j» -t * a 

. Cjyyti JL^ ^C*^lj ( C-~y£jl 



>- # * ^ 



498. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW telah 
bersabda, “Apabila kamu berkata kepada sahabatmu, 4 Dengarkanlah t 
padahal saat Uu imam sedang menyampaikan khutbah hari Jum‘at , 
niscaya kamu telah sia-sia {tidak mendapat pahala } \ ” 



36. Bab: Saat Dikabulkannya Doa pada Hari Jum’at 



J :'JU» aiik’jl iy & » alil 



& jt4 JJi Ju iij ;xi i^iii' Si lic. 






■* * ' 



(iii/v JUj jlilj «bl.lUi^KW./l l> :^;> 



(liiii' :ti>Sll jljW >j) .Ji 






>< ^ 



499. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW telah 
menyebutkan hari Jum’at, seraya bersabda, “Dalamhari Jum’atituada 
saat dimana tidak seorang muslim pun yang mengerjakan shalat Jum’at, 
dan dia memohon sesuatu kepada Allah SWT tepat pada saat tersebut, (di 
dalam riwayat lain: memohon suatu kebaikan 2/175) melainkan Allah 
SWT akan mengabulkannya. Kemudian beliau memberikan isyarat 
(dalam riwayat lain: bersabda 7/166) dengan tangannya yang 
mengisyaratkan jumlah yang sedikit, (dalam riwayat lain: menyedikitkan 
jumlahnya).” 



37. Bab: Apabila Orang-orang Meninggalkan lmam ketika Shalat 
Jum’at, maka Shalat Imam dan Orang-orang yang Masih Shalat 

Bersamanya, Hukumnya Sah 



/e ^ ^ ^ J 9 > . / | . i. J B J r 



^ S|. ** ./■ £ J 0 I . _ i 1 . 0^ i D i 






Jtj) »_p3li ii [v/r 



o-’ 



■LJll jl — :j-4> 



MukhiasharShahihBukhari — j 489 1 




^ 131 y m Q orh 



(Loii lljS" i^i '>**' 'j^ j' ĕj^j 'jfj 'Mj) W' 



500. Dari Jabir bin Abdillah, seraya dia berkata, “Ketika kami 
mengeijakan shalat bersama Rasulullah SAW [shalat Jum’at 3/7], maka 
tiba-tiba datang rombongan menunggang unta dengan membawa 
makanan. Kemudian mereka melirik (dalam riwayat lain: kemudian 
orang-orang berhamburan pergi 6/63) menghampiri rombongan itu, 
sehingga tidak ada jamaah yang tersisa kecuali 12 orang. Lalu ketika itu 
tunin ayat A1 Qur'an, l Dan apabila mereka melihat pemiagaan atau 
permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka 
tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah) ”(Qs. A1 Jumu’ah (62): 
H) 



38 . Bab: Shalat {Siinah} Setelah dan Sebelum Shalat Jum’at 



: j£'jj ^ ^ jSjl oIp - o * ^ 



* * 



u&ii > ji jj (o ti t our' > m ’J I jt 



O 
O 



0 / 0 y' 

Q * i, ^ e ^ 



^ e k 1 e / e / / 0 ^ 

o// / e ^ e/ * Q * r / e ^ 

l3j) l U S 1 * 5 J ‘Ji 1 * 5 J -^J ‘Os 1 * 5 J 



. t 



O / J 






.^sr' Jui O >5 > >iii > jj, v iiTj (»r/x 



501. Dari AbduIIah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW 
mengeijakan shalat {sunah} (daiam riwayat yang lain: aku telah 
menghafal 12 rakaat shalat dari Nabi SAW 2/54), yaitu: sebelum shalat 
zhuhur 2 rakaat dan setelahnya 2 rakaat, setelah shalat maghrib 2 rakaat, 
dimana beliau mengerjakannya di rumahnya, dan setelah shalat isya' 2 
rakaat. (Dalam riwayat yang lain: Adapun shalat {sunah} Maghrib dan 
isya' dikeijakannya di rumahnya, 155- 32 Dalam riwayat yang lain: shalat 

{sunah} setelah shalat Isya' dikeijakan di keluarganya 2/53), dan beliau 



32- Riwayat yang terakhir mempakan riwayat yang disambungkan, dan tidak disambungkan 
kepada Al Hafizh. 



1 490 j — MukhtasharShahihBukhari 



tidak shalat {sunah} setelah shalat JuirTat sehingga pulang ke rumahnya. 
lalu shalat {sunah} 2 rakaat.” 



0 




iir S of -o * y 




^3i jiii v nic ojis-j >>ji 

[Q 



502. Saudara perempuanku Hafshah telah menceritakan kepadaku, 
bahwa Nabi SAW biasa mengerjakan shalat dua rakaat (dua sujud) yang 
ringan setelah fajar terbit, sehingga pada saat itu aku tidak berani datang 
kepada Nabi SAW. 



39. Bab: Firman Allah SWT, “ Apabila telah ditunaikan 
sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 

karunia Allah. ” (Qs. A1 Jumu’ah (62): 10) 



t[vr/r 
[y ■ r h ] 









0 1 



1 * 




X* X" 



sf' iii cJtr hrWv Ju r^j < 

D > y y 



0 a 



y x 



> D / 






jltJl 



& J 



* > V J 



I ^ • rr ® »* P P > 



j 

d ' r. 



* * + 



^ «i u jilji OjS^ 






A cl l tlglii' tjii^Jl 



o > 



t ^ X 



b 



^UJI 












— i!s\ 



$ » 



, , 0 * 

J J I. > O > * 



Mukhtashar Shahih Bukhari — [491 1 




503. Dari Sahal bin Sa’ad, dia berkata, “[Kami merasa gembira 
dengan kehadiran hari Jum’at 3/73]” [Aku bertanya kepada Sahal, 
“Kenapa?” Dia menjawab 7/131], “Karena di tempat kami ada seorang 
wanita [seorang nenek 6/203] yang menanam ubi di sela-sela selokan 
kebunnya, (Dalam riwayat lain: yang ditanam di selokan kebun kurma di 
Madinah). Jika hari Jum’at tiba, maka pohon ubi itu dicabut, lalu direbus 
dalam periuk, lalu dicampur dengan segenggam gandum. (Di dalam 
riwayat lain: dicampur biji gandung), dimana ubi rebus itu dijadikan 
sebagai makanan pengganti sekerat daging. [Demi Allah, di dalamnya 
tidak dicampuri minyak atau Lemak]. Setelah kami selesai mengerjakan 
shalat Jum’at, maka kami datang ke rumahnya, seraya mengucapkan 
salam kepadanya, dan dia menyuguhkan makanan tersebut kepada kami, 
lalu kami memakannya. Itulah alasan yang menyebabkan kami selalu 
mengharapkan kehadiran hari Jum’at karena makanan yang 
disuguhkannya. [Sahal berkata, “Kami tidak beristirahat serta makan 
pada siang hari kecuali setelah shalat Jum’at.” 

(Dalam riwayat lain darinya, dia berkata, “Kami shalat Jum’at 
bersama Nabi SAW terlebih dahulu, dan setelah itu baru kami istirahat 
siang)” 



40. Bab: Tidur Siang Hari Setelah Shalat Jum’at 



(Haditsnya adalah Hadits Anas bin Malik no. 483) 



1 492 1 — MukhtasharShahihBukhari 




12. KITAB SHALAT KHA UF (DALAM KEADAAN 

GENTING) 



1. Bab Shalat Berdasarkan Pinnan Allah, 




i jiiLij u uni. $ 'oiiti 'oir 

Ijlygj j^-l 4 j;JlL otllj j»^jIj j \y I jjJtw liLi 





“Da« apabila kamu bepergian di muka bumi , maka tidaklah 
mengapa kamu menqasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang- 
orang kajir. Sesungguhnya orang-orang kajir itu adalah musuhyang 
nyata bagimu. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka 
(sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, 
maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan 
menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) 
sujud (telah menyempurnakan satu rakaat ), maka hendakiah mereka 
pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah 
datang golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalat denganmu, 
dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang- 
orang kajir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta 
bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada 
dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu 
kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap 
siagalah kamu. Sesungguhnya AUah telah menyediakan adzab yang 
menghinakan bagi orang-orang kafir itu. ’’(Qs. An-Nisaa’ (4): 101-102) 



1 494 1 — MukhtasharShahihBukhari 




s%_^. s Jli g;y^Jl JP -fi • S 



:Jl — i C^ JJi 'J 41 jlp ji ^iC ^>T Jli 



^ . tf 

yy J y D 



* £ 

<" . ? i* t. >■ 






* * . / P ^ ^0 0 i" ^ 

o I t . - . . ^ ^ ^ I. . ^O 



f' " ‘^4T 'TaMjai t £j'y t^btj Jj @ Jj^-j £• OjjP 






^ 0 ^ 



<" 1*-" ^ ^ ^ ^ / #-/ / # 



n' 

— U iiJLW cJLalj c^ijaj ajL# o-*LSi cl3 aIJI Jj* 



tfl > 






Jj lij {fjj t jiii' (*r/o 4**-'ji tSj^' *iJUaJ'j : Jije Jtj) 

t> ' 



* * & 



J < * 

^ 0. s 



J J ^JI urtWi jisj: 1 y>Ji Jj JC- j t Ji, s *ui 



j 



^ & Q r 

B 4 i' ^ i' x >■ j» 3 



as i 



-bejjj tiiS" j *-$j ^ jUl J j—j tl jfrC>*i t J^aj 

" ( >■ B ■" <" . j* ^ ^ iJ ii» y 



J# ^ * 



, J 



JjsLLj cHoTj ^-gjL* jl>-Ij J5" ^LSi tjJLL 



*^| ^ * * * * 



504. Syu’aib dari Az-2uhri, dia berkata, “Aku (Syu’aib) bertanya 
kepadanya (Az-Zuhri), “Apakah Nabi SAW pemah mengeijakan s hala t 
khauf?" Kemudian Az-Zuhri menjawab, “Salim bercerita kepadaku, 
bahwa Abdullah bin Umar RA beikata, ‘Ketika aku turut berperang 
bersama Nabi SAW di sekitar Najd yaitu, ketika posisi musuh berada di 
bagian depan kami, maka kami membuat barisan menghadap ke arah 
mereka. Nabi SAW berdiri mengimami shalat kami di ma n a satu 
kelompok berdiri beisama-sama dengan beliau, sementara satu kelompok 
lagi menghadap ke (Dalam riwayat lain: dan kelompok yang lainnya 
menghadap ke 5/35) arah musuh. Nabi SAW ruku sambil menyandang 
senjatanya, lalu beliau sujud 2 kali. Kemudian kelompok yang satunya 
lagi yang belum shalat datang dan mereka berdiri bersama-sama dengan 
beliau, laiu beliau ruku bersama mereka. Lalu beliau sujud 2 kaii, lalu 
beliau salam. Kemudian masing-masing kelompok ruku sendiri-sendiri, 
lalu sujud 2 kali {menyempumakan rakaat shalatnya}’.” 



2. Bab: Shalat Khauf dalam Keadaan Berjalan dan Menaikl 
Kendaraan. Berjalan di Sini Adalah Berjalan dalam Keadaan 

Berdiri 



(UQ Ijinlt-^' U}) '.Jjilitjt J j3 lj»o 






i" B / 



Oi' i/' 0^ o* 



0 « 0 



MukhtasharShahihBukhari — 1 495 



















505. Dari Nafi', dari Ibnu Umar, dimana keterangannya sama 
dengan keterangan yang berasal dari Mujahid, dia berkata, “Jika mereka 
berada dalam situasi yang genting, maka mereka shalat dalam keadaan 
berdiri." 33 Ibnu Umar menambahkan dengan sabda Nabi SAW, “ Apabila 
musuh lebih banyak dari mereka (pasukan kaum muslimin}, maka 
mereka shalat dalam keadaan berdiri dan berkendaraan 



3. Bab: Didalam Shalat Khauf, Sebagian Mereka Harus Menjaga 

sebagian yang Lain 



J>) ‘J* Jll -8 . % 



<[W 



0 + + 

* ' H- 



O 3 



i SytA ftC. : jlS -\M] 

J' + ^ + 



£ 
















^ ^ , J * . ^ 

p & t 



■j-iM f l_J& tJJlsU f li p ti~ j oiJ- 



f g J .iT * ^LJlj t4*j* l_j*S^i (_5y>-^/l AijUaJl tp-^jlj^l 



- 



J . ^ 

Jt H r B 



. h g y a j J ay T Ja p. . / 

-ua*j *4-iuu jSOj *y^> 



506> Dari Ibnu Abbas RA, diaberkata, te Nabi SAWberdiri (dalam 
riwayat lain: [156. 34 Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAW shalat, yakni shalat 
khauf di kampung Dzi Qarad 5/51])» dan orang-orang pun berdiri 
bersamanya. Kemudian Nabi SAW bertakbir, dan mereka pun bertakbir» 



A1 Hafizh menyatakan bahwa lafazh (berdiri) adalah perubahan dari ii) (hanya). 
Adapun Ismaili meriwayatkannya dari jalur yang lain, dimana didalamnya nampak Iafazh 
Mujahid, seraya berkata, *Idza Ikhtalathu Fainttama Huwa [Takbir, Wa| Al Isyarah 
bir ra'si lf (Jika mereka dalam situasi genting, maka beliau bertakbir, lalu berisyarat 
dengan kepala). Sedangkan A1 Bahaiqi (3/255) meriwayatkannya dari jalur Isma'ili dan di 
dalamnya terdapat tambahan. 

34 Tambahan ini dari penyusun, dimana penyusun menyambungkannya dengan riwayat An- 
Nasa i, Ath-Thabrani f dan A1 Baihaqi (3/262) dengan sanad shahih. 



[496| — Mukhtashar Shahih Bukhari 





lalu Nabi SAW ruku, dan mereka pun ruku. Lalu Nabi SAW sujud dan 
mereka pun sujud. Laiu Nabi SAW berdiri lagi untuk rakaat yang kedua, 
dan orang-orang yang ikut sujud bersama beliau berdiri, Ialumereka 
menjaga yang lainnya. Dimana kelompok yang lainnya {yang belum 
shalat} datang dan berdiri bersama beliau, lalu mereka ruku dan sujud 
bersama-sama dengan beliau. Namun demikian masing-masing keiompok 
tetap dalam keadaan shalat, tapi sebagian mereka menjaga sebagian yang 
lain.” 



4. Bab: Shalat pada Saat Berhadapan dengan Musuh 






1 a 



e -t,. * * » 

■" 3 t f ^ _ 






I « o > 

* r _ . * 



* > * 



yA 



/ * 



J0 



ir, Ijjoi' ^j' oii I f 4 1 jSt jf . J6ii Li^L' 



>■ >■ 



■'yAi (*J oL» 






0 ^ > y 



b ^/4 ^ e 



* + , / D 



1P (jl*«j) JLj 



0 / / 



.Jj>JO Jli 4jj — \A© 
ui ur 3 ' J 1 *? -^AT 



tfl W 



V} Ui tS^UJl JU 'jj^' U* t JL£a3i JUcil J&lj «*C*I 
^ >■ ^ — > 

Jiij ( i3 J ^ JkJj udji tjdii ^i o^; 



J 0 W 



-r a. . £ 



>■ e ^ 



'tAd -Ii s 



■i*s Uj gsji s^gji iLb Uj 






184. 35 A1 Auza’i berkata, “Ketika peperangan sedang berkecamuk 
dan mereka tidak bisa shalat {seperti biasa), maka hendaknya mereka 
shalat dengan isyarat, dan masing-masing orang mengerjakannya secara 
sendiri-sendiri. Jika ddak bisa, maka hendaknya mereka menangguhkan 
shalatnya sampai peperangan berhenti dan keadaannya menjadi aman. 
Kemudian mereka shalat 2 rakaat. Jika tidak bisa, maka hendaknya 



A1 Walid bin Muslim telah menceritakannya di dalam kitab As-Sairah. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — [497J 





mereka shalat 1 rakaat dengan 2 kali sujud. Jika tidak bisa, maka 
hendaknya mereka bertakbir dahulu, dan menangguhkan shalatnya 
sampai mereka merasa aman.” 

185. 36 Pendapat yang sama telah dikemukakan juga oleh Makhul. 

1 86. Anas RA berkata, Dalam suatu peperangan, aku datang saat 
perang sedang berkecamuk, dimana ketika itu fajar telah bersinar. 
Pertempuran semakin sengit sehingga mereka tidak bisa shalat {subuh} , 
dimana ketika itu kami tidak shalat kecuali setelah hari terang-benderang, 
lalu kami shalat bersama Abu Musa, dan peperangan ketika itu 
dimenangkan oleh pihak kami.” Anas berkata, “Aku merasa gembira 
mendapatkan shalat tersebut, melebihi kegembiraan mendapatkan dunia 
dan isinya.” 

(Haditsnya adalah hadits Jabir bin Abdullah, yang disebutkan pada 
no. 333) 



5. Bab: Shalat Orang yang Mengejar dan Dikejar Musuh 
Dapat Dikerjakan di Atas Kendaraan atau dengan Isyarat 



ial. * 






J / • + 



!l : iJjil Jlij - * AV 



ili iuir : ju5 .ajiii 



vi yc*' y :®^i Sj- ^i^ij 



1 I? sa 



* 



s + 3 



187. 38 A1 Walid berkata, “Aku menanyakan kepada A1 Auza’i 
mengenai shalat yang dilakukan oleh Syurahbil bin As-Simth dan para 
sahabatnya, dimana mereka melakukannya di atas binatang {kendaraan} 



36m ( Abd bin Hamid telah menyambungkannya dari sumber yang lain selain A1 Auza'i dengan 
lafazh: "Jika suatu kaum tidak dapat mengeijakan shalat di atas tanah, maka mereka dapat 
mengerjakannya di atas binatang yang dipakai sebagai kendaraannya. Jika mereka tidak 
dapat mengeijakannya dengan sempuma, maka hendaknya mereka mengeijakannya 1 
rakaat dengan 2 kali sujud Jika tidak dapat, maka mereka dapat menangguhkan shalatnya 
hingga mereka merasa aman» lalu mereka shalat di atas tanah.” 

37 Disambungkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Abi Syaibah dari Qatadah. 

3& A1 Hafizh ddak meriwayatkannya. 



1498 1 — MukhtasharShahihBukhari 





mereka? Lalu beliau menjawab, “Seperti itulah kami pun melakukann\ a. 
jika kami merasa khawatir bahwa shalat itu akan terabaikan.” Selanjutnya 
Al-Walid berdalil dengan 157- 39 sabda Nabi SAW, “Hendaknya 
seseorang tidak mengeijakan shalat ashar, kecuali di perkampungan bani 
Quraizhah.’ 



6. Bab 



Sl J 'Jj 13 m ‘Jl 'Jli : jli J oi -e . V 



/ / / / 






j-t >ji j >ji ji j, Jj 



S ^ J 0 i i ^ J e / 



* 

* . s 






V " * 0 , ^ l , „ ^ -*fcT * o " I 

r? ^jd (*J Juj \ JU* 

^ (4i 



° j ‘ iW, LiSJ Ui§yj[o.\o illa] iu> 



507. Dari Ibnu Umar, seraya berkata, “Ketika kami pulang dari 
perang Ahzab, maka Rasulullah SAW bersabda, ‘Hendaknya seseorang 
tidak mengerjakan shalat Ashar, kecuali di perkamptmgan Bani 
Quraizhah . ’ Ketika sebagian mereka mengeijakan shalat ashar dalam 
perjalanan, maka sebagian mereka berkata, ‘Kami tidak akan 
mengeijakan shalat ashar kecuali setelah kami tiba di sana.’ Adapun 
sebagian lagi berkata, ‘Kita diperintahkan untuk menyegerakan shalat, 
dan sabda beliau tidak dimaksudkan supaya kita mengerjakan seperti 
itu. 40 [Hal itu 5/50] diceritakan kepada Rasulullah SAW, tetapi beliau 
tidak mencela seorang pun di antara mereka.” 



Disambungkan oleh pengarang 'Semoga Allah merahmatinya' pada bab bcrikutnya. 
Menurut sebagian mereka bahwa maksud dari sabda Nabi SAW, "Hendaknya seseorang 
tidak ntengerjakan shalat Ashar, kecuali di perkampungatt Bani Quraizhah" adalah agar 
mereka segera berangkat ke perkampungan bani Quraizhah, bukan meiarang shalat dahm 
arti yang sebenamy;:. Sehmgga seakan-akan beliau bersabda. “Shalatiah kamu di 
perkampungan bani Quraizhah, kecuali jika kamu mendapati waktunya sebelum satnpai di 
tempal tcrsebut.” Mereka mempertemukan antara dua dalii: wajib shaiat dan wajib segera 
pergi, sehingga mereka shalat di atas kendaraan. 



Mukhtashar Shahih Bukhari — | 499 1 




7. Bab: Bangun Pagi dan Akhir Malam untuk Shalat Subuh, 
dan Shalat pada Waktu Mendapat Serangan 

(Bagian haditsnya terdapat dalam hadits Anas daiam pembahasan 
Kitab Al Washaya no. 55 bab 26.) 



Isool — MukhtasharShahih Bukhari 




